


Shahih 


Hadits-Hadits Shahih Tentang 
Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa 


® Taubat dan Zuhud 
%Jenazah 

^ Al-Ba’ts (Kebangkitan) 
& Sifat Surga dan Neraka 


Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani 












































GDaftar Ssi 


DAFTARISI 


BIOGRAFI SYAIKH ALMUNDZIRI......_ 

BIOGRAFI SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI_ 

DAFTAR ISTILAH ILMIAH_ 

PENGANTAR EDITOR_ 

KITAB TENTANG TAUBAT DAN ZUHUD.. 

1. Anjuran agar Segera Bertaubat dan Mengiringi Perbuatan 

Jelek dengan Perbuatan Baik. 

2. Anjuran dan Dorongan untuk Konsentrasi (Mengosongkan 

Diri) Beribadah dan Menghadapkan diri Kepada Allah dan 
Ancaman Dari Terlalu Memperhatikan Urusan Dunia dan 
Tenggelam Padanya. 

3. Anjuran Melakukan Amal Shalih Ketika Zaman Sedang 

Rusak. 


13 

17 

23 

31 

33 

35 


56 

63 


4. Anjuran Agar Konsisten (Kontinu) Melaksanakan Amal 

Meskipun Sedikit. 65 

5. Anjuran (sabar) dalam Kefakiran dan Sedikit Harta dan 

Hadits yang Menjelaskan Keutamaan Orang-orang Fakir, 
Miskin dan Lemah (Terpinggirkan) serta Anjuran 
Mencintai dan Berbaur Bersama Mereka. 70 

6. Anjuran Bersikap Zuhud Pada Dunia dan Merasa Cukup 

dengan yang Sedikit dan Ancaman Karena Mencintai 
Dunia, Bangga dengan Kemewahan dan Berlomba-lomba 
(Mengumpulkan Harta Dunia) Serta Sebagian Hadits yang 
Menceritakan Kehidupan Rasulullah M dalam Hal 
Makanan, Pakaian, Minuman, dan Sejenisnya. 93 

7. Dorongan Agar Menangis Karena Takut Kepada Allah. 163 


kampangsannah. ora 





















GDaftar Ssi 


8. Anjuran Mengingat Kematian dan Tidak Panjang Angan- 

Angan, Segera Melakukan Amal Shalih Serta Keutamaan 
Umur Panjang Bagi Yang Amalannya Baik, Juga Larangan 
Mengharap Kematian. 170 

9. Anjuran untuk Takut Kepada Allah dan Keutamaannya .... 191 

10. Anjuran Berharap dan Berprasangka Baik Terhadap Allah 

Terutama Saat Sakaratul Maut. 201 

KITAB JENAZAH DAN APA YANG TERJADI SEBELUM KEMATIAN . 205 

1. Anjuran Memohon Ampunan dan Keafiatan Keselamatan. 207 

2. Anjuran Mengucapkan Doa-doa Tertentu Oleh Orang yang 

Melihat Orang Lain Tertimpa Musibah. 210 


3. Anjuran Bersabar Terutama Bagi Orang yang Tertimpa 
Musibah pada Dirinya atau Hartanya dan Keutamaan 
Musibah, Sakit dan Demam Serta serta Riwayat Ten tang 


Orang yang Kehilangan Pandangannya (Buta). 211 

4. Anjuran Mengucapkan Dzikir dan Doa berikut Bagi Orang 

yang Merasakan Sakit pada Tubuhnya. 242 

5. Ancaman Menggantung Tamimah "Jimat" dan Kalung 

(Keberuntungan) . 245 

6. Anjuran Berbekam dan Waktu Terbaik Melakukannya. 249 

7. Anjuran dan Penegasan Menjenguk dan Mendoakan Orang 

Sakit. 255 

8. Anjuran Membaca Dzikir-dzikir dan Doa (berikut) untuk 

Mendoakan Orang yang sakit dan Doa-doa yang Diucapkan 
Orang Sakit. 264 

9. Anjuran Berwasiat dan Adil dalam Wasiat, dan Ancaman 

Meninggalkannya Atau Berbuat Madharat dalam Wasiat, 
serta Keterangan Tentang Orang yang Membebaskan Budak 
dan Bersedekah Menjelang Kematiannya. 267 

10. Ancaman Orang yang Membenci Kematian dan Anjuran 

Menerimanya dengan Ridha dan Senang Apabila Terjadi 
Karena Ingin Sekali Berjumpa dengan Allah Sk . 269 

11. Anjuran Membaca Doa yang Diucapkan Orang yang 

Ditinggal Mati. 273 


kampangsannah. ora 






















GDaftar Jsi 


12. Anjuran (Keutamaan) Menggali Lubang Kubur, Meman- 

dikan Jenazah dan Mengkafaninya. 276 

13. Anjuran untuk Mengiringi Jenazah dan Menghadiri Pemaka- 

mannya. 277 

14. Anjuran Memperbanyak Orang yang Menshalatkan Jenazah 

dan Anjuran untuk Ta'ziyah. 284 

15. Anjuran Mempercepat Langkah Saat Membawa Jenazah 

dan Menyegerakan Pemakaman. 287 

16. Anjuran Mendoakan Mayit dan Memujinya serta Ancaman 

dari Melakukan Sebaliknya. 289 

17. Ancaman Meratapi Mayit, Mengumumkannya, Menampar 

Pipi, Mencakar Wajah dan Merobek Baju. 294 

18. Ancaman Seorang Wanita Bergabung atas Kematian Selain 

Suaminya Lebih dari Tiga Hari. 305 

19. Ancaman Memakan Harta Anak Yatim dengan Tidak 

Benar. 307 

20. Anjuran Berziarah Kubur Bagi Laki-Laki dan Larangan 

Berziarah dan Mengiringi Jenazah bagi Wanita. 310 


21. Ancaman Melewati Kuburan, Perkampungan dan Tempat 
Kumpul Orang-orang Zhalim Tanpa Mengingat Azab yang 
Menimpa Mereka dan Sebagian Hadits yang Menjelaskan 


Azab dan Nikmat Kubur serta Pertanyaan Malaikat Munkar 
dan Nakir. 312 

22. Ancaman E)uduk Diatas Kuburan dan Memecah Tulang- 
Tulang Mayyit. 340 

KITAB AL-BA'TS (KEBANGKITAN) DAN KENGERIAN HARI KIAMAT.... 343 

1. Pasal Tentang Peniupan Sangkakala dan Terjadinya Hari 

Kiamat. 346 

2. Pasal Keterangan Tentang al-Hasyr dan Selainnya. 351 

3. Pasal yang Menjelaskan Tentang Hisab dan Selainnya. 369 

4. Pasal Tentang Telaga dan Mizan (Timbangan Amal) Serta 

Shirat. 394 

5. Pasal Tentang Syafa'at dan Lainnya. 411 


9 


kampungsannah. ora 


























GDaftar Jsi 


KITAB SIFAT SURGA DAN NERAKA. 435 

Anjuran Meminta Surga dan Meminta Perlindungan Dari 
Neraka. 437 

KITAB SIFAT NERAKA . 441 

Ancaman dari Neraka -Semoga Allah Menjauhkan Kita 
Darinya dengan Karunia dan KemurahanNya. 443 

1. Pasal Tentang Sangat Panasnya Neraka dan Selainnya. 449 

2. Pasal Tentang Gelap, Hitam dan Jeleknya Neraka. 453 

3. Pasal Tentang Lembah dan Gunung-gunungnya. 454 

4. Pasal Tentang Dalamnya Dasar Neraka. 454 

5. Pasal Tentang Rantai-rantai Neraka dan yang Lainnya. 457 

6. Pasal Tentang Penjelasan Ular-ular dan Kalajengking 

Neraka. 458 

7. Pasal Tentang Minuman Penduduk Neraka. 461 

8. Pasal Tentang Makanan Penghuni Neraka. 463 

9. Pasal Tentang Besar dan Jeleknya Penghuni Neraka. 463 

10. Pasal Tentang Tingkatan Mereka dalam Azab dan Penje¬ 
lasan Orang yang Paling Ringan Azabnya. 467 

11. Pasal Tentang Tangisan dan Jeritan Mereka. 471 

KITAB SIFAT SURGA.. 473 

Anjuran Mendapatkan Surga dan Kenikmatannya . 475 

1. Pasal Tentang Keterangan Masuknya Penghuni Surga Ke 

dalam Surga dan Lain Sebagainya. 476 

2. Pasal Tentang Bagian Penghuni Surga yang Terendah. 482 

3. Pasal Tentang Derajat Surga dan 'al-Ghurfah'' Istana yang 

Tinggi. 494 

4. Pasal Tentang Banguan, Tanah, Kerikil Surga dan Lain 

Sebagainya. 498 

5. Pasal Tentang "Khaimah" (rumah) Surga, "ghurfah" (Istana 

yang Tinggi), dan Lain Sebagainya. 502 

6. Pasal Tentang Sungai-sungai Surga. 505 



kampungsannah. org 

































GDaftar Ssi 


7. Pasal Penjelasan Tentang Pohon-pohon Surga dan Buah- 


nya. 508 

8. Pasal T entang Makanan dan M inurnan Penduduk Surga 

dan Pembahasan Selain Itu. 516 

9. Pasal Tentang Pakaian dan Perhiasan Mereka. 521 

10. Pasal Tentang Permadani Surga. 523 

11. Pasal Tentang Sifat Wanita Penduduk Surga. 524 

12. Pasal Tentang Nyanyian Bidadari Bermata Jeli. 526 

13. Pasal Tentang Pasar Surga. 528 

14. Pasal Tentang Mereka Saling Berziarah dan Kendaraan 

Mereka. 530 

15. Pasal Tentang Ziarah Penduduk Surga Kepada Rabb yang 

Mahasuci Lagi Mahatinggi. 533 

16. Pasal Tentang Penduduk Surga Melihat Rabb yang Maha 

Suci Lagi Mahatinggi (Dengan Matanya). 533 


17. Pasal Tentang Sesuatu yang Tertinggi Yang Terbesit di 
Hati atau Bisa Dipahami Akal Berupa Indahnya Sifat- 
Sifat Terdahulu, Maka (Kenikmatan) Surga dan Pendu- 


duknya Di Atas Semua Itu. 539 

18. Pasal Tentang Kekekalan Penduduk Surga di Surga dan 
Penduduk Neraka di Neraka serta Hadits yang Mem- 
bahas Tentang Penyembelihan Maut (Kematian). 545 



^ Jcampungsannah. org 




















I 

i 

M 

I 


« 

Jf 

M 

M 

M 

■g| 

m 

l 


Shahih 

GRt-Gfarghih rva at-GTarhib £ 


^KitaB 


I 


ir 


& 


TAUBAT & ZUH1ID 



§ 


m 
w 


kampangsannah. org 














QGtab CTaubat & tZuhud 



RNJURRN BCRTRUBRT DRN S€G€RR BCRTRUBRT S€RTfl 
M€NGIRINGI PCRBURTRN J€L€H D€NGRN 
PCRBURTRN BRIK 


3135 f> - 1 : Shahih 

Dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah bersabda, 
oJJ la.Jdj j AjjSs] cJj iaJL Z> $§3 (jl 

. Lgj y*-n ( jj> ^JJaJ l j~>- JdJl 


"Sesungguhmja Allah membentangkan TanganNya pada malcnn 
hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertaubat 1 dan mem¬ 
bentangkan TanganNya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa 
pada malam harinya bertaubat, sampai matahari terbit dari tempat terbe- 
namnya." 


Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i. 


^ 3136 ^ - 2 : Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah 5H ber¬ 
sabda. 


, 0 if x 

.4JLL P iill olj cLg_> jjfJi o «-Llaj ol 


"Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat 
terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


Hakikat taubat yaitu bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, berhenti dari perbuatan dosa yang 
dilaKukannya sekarang serta menyesali perbuatan dosanya di masa lalu. Jika dosa itu berkait dengan hak 
manusia, maka harus ditambah syarat keempat yaitu membebaskan diri darinya. Banyak para ulama menaf- 
s ! rkannya seperti ini. 



kampungsunnah. ora 










kKirab Cfaubar & Zuhud 


<^3137^> - 3: Hasan 

Dari Shafwan bin 'Assal 4 ®, dari Nabi #§, bahwa beliau ber- 
sabda. 



”Sesungguhnya di sebelah barat terdapat sebnah pintu yang lebar- 
nya sejauh perjalanan empat puhth tahun atan tnjuh puluh tahun, Allah 
4s membuka pintu itu pada saat menciptakan langit dan bwni iintuk me- 
nerima taubat, kemudian Allah tidak menutupnya sampai matahari terbit 
dari arahnya (sebelah barat)." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Baihaqi dan lafazh ini 
merupakan riwayat Imam al-Baihaqi 1 . At-Tirmidzi mengatakan, 
’'Hadits ini hasan shahih.” 

Dalam riwayat lain milik at-Tirmidzi yang juga dia nyatakan 
shahih. 

Zirr, yaitu Ibnu Hubaisy, mengatakan, Shafwan terus memba- 
wakan hadits untukku sampai dia membawakan hadits. 




"Bahzvasamja Allah telah membuat sebnah pintu untnk bertaubat 
di arah barat, lebarmja sejauh perjalanan tujuh puluh tahun, pintu itu 
tidak ditutup selama matahari belum terbit dari barat, yaitu Firman 
Allah (yang artinya) 'atau pada hari kedatangan sebagian tanda- 
tanda Rabbtnu, tidaklah bemianfaat lagi iman seseorang bagi 
dirinya sendiri (yang belum beriman sebelum itu)'." 


1 Saya mengatakan, Hadits ini diriwayatkan olehnya dalam kitab asy-Syu'ab, 5 / 400 , no. 7076 secara marfu’. 
Dan perkataan, i adalah keraguan dari sebagian perawi. Kebanyakan perawi menyebutkan, oj-4 

UU sebagaimana telah aku tahqiq dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah pada lafazh ketiga yang munkar, 
no. 6951 . 


kampunqsunnah. ora 










kKirab CTmibar & 2jjliud 


Dalam riwayat ini juga pada riwayat yang pertama 1 tidak ter- 
dapat penjelasan gamblang ten tang marfu'nya hadits ini sebagai- 
mana dijelaskan dengan gamblang oleh Imam al-Baihaqi dan sanad- 
nya juga shahih. 


3138f> - 4: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah -4b bahwasanya Rasulullah Stt bersabda. 


"Seandainya kalian melakukan dosa sampai dosa-dosa itu mencapai 
langit, kemudian kalian bertaubat, maka pasti Allah akan menerima taubat 
kalian." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik. 


3139|> - 5: Hasan 

Dari Anas 4*>, bahwasanya Nabi H bersabda. 


A A 4 


"Semua anak keturunan Adam itu pasti (pernah) melakukan kesa- 
lahan (dosa) dan sebaik-baik orang yang sering melakukan dosa adalah 
orang yang giat bertaubat." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim, 
semuanya dari riwayat Ali bin Mas'adah. At-Tirmidzi mengatakan, 
' Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali lewat jalur 
Ali bin Mas'adah, dari Qatadah." Al-Hakim mengatakan, "Sanad- 
nya shahih." 


<^3140^> - 6: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4&, bahwasanya beliau 4% pernah mende- 
ngar Rasulullah HI bersabda. 


Saya mengatakan, Yang dimaksud adalah dua riwayat at-Tirmidzi. Berbeda dengan riwayat yang dibawakan 
oleh Imam al-Baihaqi yang jelas marfu'. Dan perkataannya bahwa "sanadnya shahih" di sini ada unsur 
toleransi. Yang benar yaitu hasan saja, karena terdapat Ashim bin Abu Nujud dalam sanad mereka. Dan 
lewat Jalur ini, Ahmad meriwayatkannya, 4/239-240; Ibnu Majah, no. 4070; dan al-Humaidi dalam Musradrya, 
no. 881, semua menjelaskar dengan gamblang bahwa hadits ini marfu 'sampai Nabi i®, kemudian yang mah- 
fuzh (terjaga) dalam hadits itu yaitu, Uli opoj! (empat puluh tahun) sebagaimana penjelasan yang telah 
ewat. 


37 ^ 

kampungsunnah. org 










dfcitab <Taubat & ‘Zahud 


4 ! cJlSi 4^J oykz -ll b_o ddLoi u_ jj b :<JbLs lio d-jbxd i.AiP 

**JI ✓ 9 ° " ' ^ ^ '' 

U ^_> 44 ! ysJxS 44j d?»-bj JjjJtj bj a 3 (jl (_£dlP ^d-P -4)j 

Jlal 4~y>-| bio Xj :<Jli Li_ijj— 4jy>-T bo PbLxd Xj &i)l e-Li 


., ^ ' 0' p - *- 

^*j :<ju Lijjy - bo dblv?l iJJl eLi 

bj 4 J j! ^JXp ils- : 4 jj Jli 4gJ o^ii-li jp-T Ibi aidol jJ| iCjj b 

' P ^ i " ✓ '*'' ' \ 2 9- aU «* o 

jH bo b^Lid ^»-j 4 ^! pLjj lx d-Sb jX-* 44 J 34 X 3 4 4j bb>-b « 

4 ^ ojpji-li dbol 4 vH-' 3 b :Jlii 4 -j^T bo bbii :Jli ILL 

-4jj <-Jbb 44> ^b>-bj 4_^)3 jI 3-®-*-' bj 4 ! ijl (^Aip jdbp '“bj Jbli 

. ebi bi . IxJtdls l/cjxxJ 


HJJ' 


"Sesungguhriya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, 
lain dia berkata, 'Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan suatu 
perbnatan dosa, maka ampunilah dosa itu untukkul' Lalu Allah menjawab, 
’HambaKu ini tabu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan 
juga menyiksa karena dosa.' Lalu Allah mengampuninya. Kemudian waktu 
berlalu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian si hamba itu terjerumus 
ke dalam perbnatan dosa yang lain, -dan barangkali dia mengatakan, me¬ 
lakukan dosa yang lain-, maka dia berkata, 'Wahai Rabbku, sesungguhnya 
aku telah melakukan dosa yang lain, maka ampunilah dosa itu untukkul' 
Lalu Rabbnya menjawab, 'HambaKu ini tahn baluoa dia memiliki Rabb 
yang mengampuni dosa dan juga menyiksa karena dosa.' Lalu Allah me¬ 
ngampuninya. Kemudian waktu berlalu sesuai dengan kehendak Allah, 
kemudian si hamba itu terjerumus lagi ke dalam perbnatan dosa yang lain, 
-dan barangkali dia mengatakan, melakukan dosa yang lain-, maka dia 
berkata, 'Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan suatu per- 
buatan dosa, maka ampunilah dosa itu untukkul' Lain Rabbnya menjawab, 
'HambaKu ini taint bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan 
juga menyiksa karena dosa.' Lain Rabbnya berfirman, ’Aku telah mengam¬ 
puni dosa hambaKu ini, maka silahkan dia melakukan apa saja yang dia 
man'." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Sabda Rasulullah it, U jdJbU (Maka silahkan dia melakukan 
apa yang dikehendaki) wallaliu a'lam, maknanya adalah, jika setiap 
kali dia melakukan perbuatan dosa, lalu dia beristighfar (memohon 



kampangsunnah. org 









Gfcitab GTaubat & Zjjlutd 


ampun) dan bertaubat dari perbuatan maksiat itu dan tidak mengu- 
langi lagi, dengan dalil sabda Rasulullah Hi yA\ 6UI p (Kemudian 
melakukan dosa yang lain), jika seperti ini keadaan dan kebiasaannya, 
maka silahkan dia melakukan perbuatan semaunya. Karena setiap 
kali melakukan sebuah dosa, maka istighfar dan taubatnya meng- 
hapus dosa itu, sehingga tidak membahayakannya. Akan tetapi 
maksud hadits ini bukanlah melakukan dosa, lalu dia istighfar de¬ 
ngan lisannya tanpa mau berhenti dan terus mengulangi perbuatan 
maksiatnya. Ini adalah taubat para pembohong. 


- 7 - a: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4h dia mengatakan, Rasulullah Hi ber- 
sabda. 


£jjj dhU 0^3 43 Jd* aiSvj cJlS 12 3 C23I I3| jl 

J;jJ! jl^JI tiib wOjb ^jd>- oSlj 3lj jlj J-24 5 

D* ^ I ^ 

'(Jbjf il>L> j» ^ 4jliS ^^2 ii)l 0^5*3 


"Sesungguhnya seorang Miikmin itu apabila melakukan perbuatan 
dosa, maka ada satu titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti 
dari maksiatnya serta memohon ampun (istighfar), maka hatinya akan 
dibersihkan dari noda itu. Jika bertambah dosanya, maka noda itu bertam- 
bah jnga sampai menutupi hatinya. Itulah penutup yang disebutkan oleh 
Allah dalam FirmanNya (yang artinya) 'Sekali-kali tidak (denit-kian), 
sebenamya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati 
merekad (Al-Muthaffifin: 14)" 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, 
an-Nasa'i, Ibnu Majah dan lbnu Hibban dalam Shahihnya dan al- 
Hakim, dan lafazh ini adalah milik al-Hakim lewat dua jalur, dan 
ten-tang salah satu jalur ini, beliau katakan shahih sesuai dengan 
syarat Muslim. 


7 - b: Hasan 

Lafazh Ibnu blibban dan yang lainnya. 




j gy> jj& ijU c<4Sv <412 AtlaA UaAl W -LLiJl 


kampungsunnah. org 









dkl'tab (Taubat &Zuhud 



"Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu dosa, maka di 
hatinya dijangkiti satu noda, jika dia berhenti, beristighfar dan bertciu- 
bat, maka noda itu dihapns, jika mengulangi perbuatan dosanya, maka 
noda itu akan ditambah sampai menutupi hatinya." (Al-Iiadits). 

^3142^ - 8: Shah ih 

Dari Ibnu Abbas dia mengatakan. 



"Orang Quraisy pcrnah mengatakan kepada Rasulullah W„ ' Berdoa- 
lah untuk kami kepada Rabbtnu supaya dia menjadikan bukit Shafa menjadi 
emas. Jika bukit Shafa berubah menjadi emas, maka kami akan mengiku- 
timu .' Maka Rasulullah i§t berdoa kepada Rabbnya. Lain datanglah Jibril 
dan berkata, 'Sesungguhnya Rabbmu menitipkan salarn buatmu dan 
berfirman untukmu, 'Jika kamu man, maka bukit Shafa akan menjadi emas 
buat mereka, tapi jika (setelah itu) ada yang kufur, maka Aku akan siksa 
dia dengan siksa yang tidak pernah Kutimpakan atas siapa pun juga. Dan 
jika engkan mau, maka Aku bukakan buat mereka pintn taubat dan ralimat.' 
Rasulullah HI menjawab, 'Pintu taubat dan rahmat saja’." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani 1 dan para perawinya adalah 
para perawi hadits shahih. 

^3143^> - 9: Hasan 

Dari Abdullah bin Umar dari Nabi beliau bersabda. 



1 Dia keliru, meskipun diikuti juga oleh al-Haitsami, 10/197, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam 
al-Musnad, 1/242 dan 345; dan dishahihkan oleh al-Hakim, 4/240; dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. 
Dan hadits ini benar sesuai dikatakan oleh kedua ulama itu. 



ampungsunnah. org 











kKitab CTaubat &. Zuhud 


" Sesungguhnya Allah menerima taubat seomng hcrmba selama dia 
belum sekarat." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi dan beliau 
mengatakan, "Hadits ini hadits hasan (gharib). 

Dengan menggunakan dua huruf ghain, huruf : 
pertama fathah dan huruf kedua cWkasrahkan dan 
menggunakan huruf ra' yang diulang-ulang, 
maknanya adalah selama ruhnya belum sampai 
ke tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggoro- 
kan, maka dia seperti suatu yang sedang beriak. 


- 10: Hasan Lighairihi 

Dari Mu'adz bin Jabal 4®, dia mengatakan, 

c d—* laLi LxLf’ ’ijli (J L> 

' * S " O f"- 0 f ^ Q i 

J-dJi tbjjj aJ gjj* lij ij> zS> ~ (J-S AlP 

. 4jjbL*-SL) 


"Aku berkata, 'Wcthai Rasulullah, berilah ivasiat kepadaku!' Beliau 
bersabda, 'Bertakzvalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, 
berdzikirlah kepada Allah di setiap batu dan pohon, dan jika engkau melaku- 
kan suatu perbuatan buruk (dosa), maka perbaruilah untuknya taubatmu 
(bertaubatlah lagi). Jika perbuatan buruk dengan sembunyi-sembunyi, 
maka taubatnya juga dengan cara sembunyi-sembunyi , dan jika perbuatan ** 
itu dengan terang-terangan, maka taubatnya juga dengan terang-terang- 
an'.” 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang hasan 
hanya saja 'Atha' tidak sempat berjumpa dengan Mu'adz, ini juga 
diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tetapi dia memasukkan seorang rawi 
tanpa nama antara 'Atha' dan Mu'adz. 2 


Tambahan ini dari Surtan at-Tirmidzi, no. 3531, dan tambahan ini ditinggalkan oleh penulis al-Mus-tadrak, 
4/257, dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, begitu juga Ibnu Hibban, no. 
2449 (sebagaimana dalam al-Mawarid). 

Aku katakan, Akan tetapi hadits ini memiliki beberapa jalur, sehingga hadits ini menjadi kuat. Hadits ini akan 
datang levvat jalur yang lain sebentar lagi, dan sebagian dari hadits ini memiliki syahid pada hadits Abu 
Dzar yang telah lewat pembahasannya (Kitab Sedekah, bab. 4). Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan 
yang ketiga dengan iafazh yang berbeda dalam Dha'ifat-Targhib. 



kampungsunnah. org 











QCitab QTaubar &. 'Zuhnd 


^3145^> - 11: Hasan Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud 4 b, dari Nabi IS, 

.aJ 4JS V ^JjJ! ^ 

"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki 

dosa." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ath-Thabrani. Keduanya 
dari riwayat Abu Ubaidah bin Mas'ud, dari bapaknya, padahal dia 
tidak pemah mendengarnya dari ayahnya. Para perawi ath-Thabrani 
adalah para perawi hadits shahih. 

<^>3l46^> - 12: Shahih 

Dari Humaid ath-Thawil, dia mengatakan, "Aku pernah ber- 
tanya kepada Anas bin Malik, 

;^JI jtil 

’Pernahkah Nabi mengatakan balnva penyesalan itu adalah taubat?’ 
Beliau menjawab, ’Yak" 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. 


^3147^ - 13: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Ma'qil 1 , dia mengatakan, 

:dyd sl| aJ Jlli ( _ 5 Lp Ul cuLo 

. -Jli ^ aj jj ^j£JI 


"Aku dan bapakku mendatangi Ibnu Mas'ud. Lalu bapakku bertanya 
kepadanya, 'Pernahkah engkau mendengar Nabi IS bersabda, 'Penyesalan 
itu adalah taubat?' Beliau menjawab, 'Ya 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


1 Teks aslinya adalah Mughaffal dan begitu juga yang terdapat dalam kitab al-Mustadrak, 4/243, itu salah 
tulis, yang benar adalah yang kami tuliskan di atas. Bapaknya yaitu Ma'qil adalah ibnu Muqarrin al-Muzanl, 
salah seorang sahabat yang terkenal. Dan penulisan yang benar ini diriwayatkan oleh Ibnu Maiah dan Ahmad, 
1/376, 423 dan 433. Koreksian ini yang dlabaikan oleh tiga orang penta'liq kitab ini, mereka menetapkan 
yang salah tulis. Ini menunjukkan ketidaktahuan mereka, karena Mughaffal tidak mendapati zaman Nabi as. 


21 


kampongsunnah. ora 











QKitab Qlmbat & Zuluni 


^3148^ - 14: Shahih 

Dari Abdullah bin Mas'ud A-:-;, dia mengatakan, Rasulullah lit 
bersabda. 


tAAjlj dJJi ^y> c4i)l \jA ^>-A4jI <l! 1 ~iS-\ 

^ f.f.'' *, p I ^ ^ o ' ' 

Jjk! ^4JL!y t j^\ '■—bi Jj>-i dd 3 Ct° As>-\ 

J-ijij Ob|dl Jjil dJJi Ji4 ly> <.&\ y= jliJl 


"Tidak ada yang lebih suka kepada pujian dibandingkan Allah, oleh 
karcna itu Allah memuji diriNya. Dan tidak ada yang lebih cemburu di¬ 
bandingkan Allah, oleh karena itu Allah mengharamkan semua perbnatan 
keji 1 . Dan tidak ada yang lebih suka alasan (udziir) dibandingkan Allah, 
oleh karena itu Allah menurunkan kitab dan mengirimkan para Rasul~ 
Nya ." 


Diriwayatkan oleh Muslim. 


- 15: Shahih 

Dari Abu Hurairah dari Nabi H, beliau bersabda, 

^^ (• I AwO 1 »-Xj pj Co«-^-o ^ jj i J 

' .0 : ' i y : , ; 

■ 4 g' 


"Demi Dzat yang jiiuaku ada di TanganNya, sekiranya kalian tidak 
pernah melakukan perbuatan dosa, maka niscaya Allah akan melenyapkan 
kalian dan mengganti dengan suatu kaum yang melakukan dosa lain me- 
reka memohon ampnn kepada Allah, dan Allah pun mengampnni mereka." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


- 16: Shahih 

Dari Imran bin Husain, 

b iC-Jlil bjJl jys g^j 5=ll 4Wl J j-Aj C-ol Cy 3 ^ dl 

tLgdjj 4l)S gg~> lp>ij cj^Lp ^-ksUi \jJ~- dhLvb! tAh\ (Jjd,) 


Dalam sebuah riwayat, Muslim menambahkan kata-kata gg Uj Lg. U (yang nampak dan yang tidak 
nampak). Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4634, dengan tambahan tapi tanpa kata udzur (alasan), 
akan tetapi juga meriwayatkan dengan lengkap no. 7416; dari hadits al-Mughirah 4 *. 


tp-“i? 

IMX 

kampungsunnah. org 










kKilab Gfaubat & 2jihud 


'*'* g f y t ^ ^ J, >■ /'y p r ^ S y y 

L^JlLp cIjAAs Ml «ii)l gyp yb .I^J ^j^jb C-Avi j lib (LgjJj 

' * } > ' s y y it % , 't, * 

l^lp ^Jl^2j ‘ y<tS- a 3 Jlii cL^ilp ^b/? ^_) l^j ya\ ^_j tL^jbj 

jyi^A gW, wA-bi jJ bjj d-ib jJil ; <_!• l_5b Ica>j Nsj ?«U)I <J j-~^j Ij 

e a p /■ ^ D t ^ ^ ^ ^-o 0 3 -j 0 p 

.~.a’. i iOib>- ijl Jy 3 j J^<23S ( bjj) Jaj Cp_g.ot^j jJ <CjJAjI jJ-^I 

^4) 


"Bahwasanya seorang ivanita dari Juhainah dotang kepada Rasu- 
lullnh 3f§ dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Wanita itn berkata, 
'Wahai Rasididlah, aku telah melanggctr hukum had, maka tegakkanlah 
hukum had padaku!' Lain Nabi H memanggil zuali si wanita tadi dan 
bersabda, 'Jagalah dia dengan baik, jika dia sndah melahirkan, maka bawa- 
lah wanita ini kepadakn!' Maka wali wanita itu melakukannya. Lain Nabi 
H memerintahkan agar- pakaian wanita itu diikat dengan kuat, kemudian 
beliau H memerintahkan agar si wanita itu dirajam, maka wanita itu di- 
rajam. Kemudian (setelah meninggal) Rasulullah M menshalati jenazah- 
nya, (melihat hal ini) Umar berkata (keheranan) kepada beliau, 'Wahai 
Rasididlah, engkau menshalatinya, padahal dia telah melakukan perbuatan 
zina?' Beliau menjawab, 'Dia telah bertaubat dengan taubat yang sean- 
dainya dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya 
itu sudah mencukupi mereka. Adakah engkau mendapatkan bentuk taubat 
yang lebih baik daripada wanita ini yang sungguh-sungguh merelakan 
dirinya untuk Allah 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


^3151^ - 17 - a: Shahih 

Dari Abu Sa’id al-Khudri 4»', bahwasanya Nabi Allah H ber¬ 
sabda. 


•" f, " f, y 9^ * y ' v Jl /• y y ^ y y 

kJ cl Syj2j Ol-S" Ol-^ 

tbljjj jyLxAljj aAAj Aj I ebb ^Lp cJ-b '• Ai I JJM 

■ 4jL« Aj cV ‘(Jibs I’bjj gy* a} 


1 Kata taubat ini tidak terdapat dalam teks hadits kitab ini, dan aku dapatkan dari riwayat Muslim dan diriwayat¬ 
kan oleh sekelompok ulama penyusun kitab Sunan dan yang iainnya. Hadits ini di takhrij dalam kitab al-Inva', 
7/366, no. 2333. 



kampungsunnah. org 











klvkab tfhubat & Zjfhtid 


J5 k I :jUi tjjlp JJ-3 Jji ji- Jt-i p 

& s ^ ' ' ' ' ' * 0 ' O/- 

ibl Aipli t«U)l bpjjdM LiUl L^_i d-iiTj l_iir j! ^jjjaL'l 

•?j^ W t«lUf3l <Ji £T>' Y) 

*dti tOj^Jl olil tjJjjlaJl iwfl-Jaj li[ Jjilajll 

<u)jSj *kh~JLa Lolj e-lp- kJl-Jlii U_jlAxJl 

di-La tja3 pJ 4j| 't_^>!jj*J! kJlJlsjj ctiliJ 4^)1 ^j! 

- , i ' ' f , ~ 

U IjJLls :<jUa c^_^Uj 0jp-*-pxJ t^-^ol ojj-J? c_s? 

oiji l j r f j s J i ^ 34^ o^s - 

i ^ 

4i\j*>li 4l v 2^J}j 


"Pada umat sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang telah mem- 
bunuh sembilan piduh sembilan jiwa, lain dia bertanya tentang penduduk 
bumi yang paling bani/ak ilmunya. Lain ditunjukkan kepada seorang rahib 
(pendeta). Dia mendatangi sang pendeta dan menceritakan baluua dia 
telah membunuh sembilan piduh sembilan jiwa, bisakah dia bertaubat? 
Si rahib menjawab, 'Tidak.' Si lelaki tadi (marah lain) membunuh pendeta 
itu. Dengan demikian dia telah melengkapinya menjadi seratus jiwa. 

Kemudian dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling bariyak 
ilmunya. Lain dia ditunjukkan kepada seorang yang alim (berilmu). Dia 
kemudian menceritakan bahwa dia telah membunuh seratus jiwa, bisakah 
dia bertaubat? Si alim menjawab, ’Ya, siapakah yang dapat menghalangi 
antara dia dan taubat? Pergilah kamu ke negeri ini dan ini! Di sana ada 
sekelompok orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beriba- 
dahlah kamu kepada Allah bersama mereka! Janganlah kamu kembali ke 
negerinm, karena ia adalah tempat yang buruk. ' 

Maka dia pun berangkat, ketika sampai di pertengahan jalan, dia 
meninggal. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun memperebut- 
kannya. Malaikat rahmat mengatakan, 'Dia datang dalam keadaan ber¬ 
taubat dan menghadap kepada Allah dengan hatinya. Malaikat azab me¬ 
ngatakan, 'Dia tidak melakukan perbuatan baik sama sekali.' Kemudian 
seorang malaikat lain datang dalam wujud seorang manusia. Lain ketiga 


33H 

kampangsunnah.org 











Qurab Qaubat &. Zjihtid 


malaikat itu meletakkanm/a di cintara mereka. Lain malaikat yang bant 
datang mengatakan, 'Ukurlah jarak antara dm tempat itu! Ke arah mana 
yang lebih dekat, berarti dialah yang berhak atas orang ini! Mereka pun 
menguknr jarak dan mereka dapatkan bahiva dia (lelaki itu) lebih dekat ke 
arah tempat yang ditiiju 1 . Maka malaikat rahmat mengambilnya'." 


17 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain, 

^ ziS a. iSl jlSo 

"Dia lebih dekat satn jengkal kepada negeri yang baik (yang dituju- 
mya), maka dia pun dijadikan sebagai salah satu penduduknya." 


17 - c: Shahih 


Dalam riwayat lain, 

cliLgjJo I:J15J ^ ol io jj& J\ 4\)i 

. 4J yij>3 ! oJlA 


"Maka Allah mewahyukan kepada bumi yang ini, Menjauhlahl' 
dan Allah mewahyukan kepada yang ini, ' Mendekatlah!’ dan (malaikat 
yang diutns) mengatakan, ’Ukurlah jarak antara kedua bumi itu!' Maka 
didapati bahwa dia lebih dekat kepada yang (arah tujuannya) ini dengan 
ukuran sejengkal, maka dia diberikan ampunan." 

Dalam riwayat lain, Qatadah mengatakan, "Hasan mengatakan. 


^ ° ' ,-p if. My f 

• La^>cJ vHj oil \j»J Aj| UJ 5 


’Diceritakan kepada kami bahwasanya saat dia didatangi oleh malai¬ 
kat maid, dadanya cenderung ke arahnya (negeri yang baik )'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah dengan 
lafazh yang mirip. 


1 Lebih dekat sejengkal, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim berikutnya. Begitu juga dalam riwayat 
imam al-Bukhari no. 3470, dalam riwayat ini terdapat kata (cenderung) dalam riwayat yang akan datang, 
yang dijadikan oleh penyusun kitab sebagai bagian dari hadits M/s/wo'yang diriwayatkan oleh Muslim 8/104, 
dan di dalamnya Qatadah mengatakan dengan jelas bahwa dia mendengar hadits dari Abu ash-Shadiq an- 
Naji, dari Abu Sa'id al-Khudri. Aku tidak tahu kenapa penyusun kitab ini lebih memilih riwayatnya dari Hasan 
yang terkesan bahwa kalimat itu adalah sisipan. 

Riwayat pertama itu adalah milik Muslim. 


kampangsannah. org 











t cKirab Aaubat & 2 uhud 


<^3152^> - 18: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah #1 bersabda, 

’Jb ILp u! fti jii 

( jr° oJJLp 

dbyaj ^_y°J *■^'^3 4l51 

j j / 

• JcJdil 


d-j^Sj D'°3 < ^3b3 5 a>ej 

c?4^ cj3i j^' ,s i3 ^ &jk 3\ 


"Allah 5ft berfirman, 'Aku sebagaimcma persangkaan hcvmbaKu ke- 
padaKu. Dan Aku akati selalu bersamanya saat dia mengingatKu.' Demi 
Allah, Allah benar-benar lebih gembira terhadap taubat seorang hamba 
daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan 
kembali unta yang membawa perbekalanm/a yang hilang di packing tandus. 
Barangsiapa yang mendekat kepadaKu satu jengkal, maka Aku mendekat 
kepadanya satu hasta. Barangsiapa yang mendekat kepadaKu satu hasta, 
maka Aku mendekat kepadanya satu depa, jika dia datang kepadaKu de- 
ngan berjalan, maka Aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil'." 1 

Diriwayatkan oleh Muslim dan lafazh ini adalah riwayatnya 
dan al-Bukhari dengan lafazh-lafazh yang semisal. 2 


2 


Aku nyatakan, Dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya Allah 3t£ melakukan perbuatan "mendekat" 
yang Allah ^ lakukan sendiri. Ini adalah pendapat ulama salaf dan para ahli hadits, berbeda dengan al-Kulla- 
biyah dan yang lalnnya yang menganggap mustahil Allah melakukan sesuatu dengan DzatNya. Termasuk 
turunnya Allah ke langit dunia. Lihat Majmu' fatawakarya Ibnu Taimiyah, 5/240-250, dl antaranya juga kede- 
katan Allah pada sore hari Arafah. Ini semua khusus buat kaum Mukminin. Bacalah perkataan beliau ini, karena 
ini penting. * 

Aku nyatakan, Lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari adalah, 

j_g5o jlj ‘ es i J oU t lit iSi lil j -A: d fill dyi 


iliL *dl d 


- j g-i UljJ ttu'-yu1 Olj tLf-Iji cdl I^JLi A, ' —DlJ j-e~ 




J d/i j> 


"Allah JU berfirman, 'Aku sebagaimana persangkaan hambaKu kepadaKu. Dan aku akan selalu bersamanya 
apablla d!a mengingatKu Jika ia mengingatKu dalam dirinya, maka AKu menglngatnya dalam DiriKu, Jika ia 
mengingatKu di hadapan seke/ompok orang, maka Aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih balk 
bar.I mereka. Barangsiapa yang mendekat kepadaKu satu jengkal, maka Aku mendekat kepadanya satu 
hasta. Barangsiapa yang mendekat kepadaKu satu hasta, maka Aku mendekat kepadanya satu depa, jika 
ia datang kepadaKu dengan berjaian, maka Aku mendatanginya dengan berlari-lari kecil." 

Dari teks riwayat al-Bukhari yang disebutkan ini, diketahui bahwa perkataan penyusun kitab ini "Dan diri¬ 
wayatkan oleh al-Bukhari dengan semakna", tidak tepat. Karena dalam riwayat al-Bukhari tidak ada kalimat 
tentang taubah. Seharusnya isyarat untuk itu dengan ungkapan (dengan ringkas) atau dengan semakna 
dengannya. Inilah yang biasa dilakukan para ulama secara umum. Dan di sini lebih ditekankan lagi. Karena 
kalimat ini adalah tambahan redaksional dalam hadits ini. 


35 U 

kampangsannah.org 










kKirab Gfaubar & Auhttd 


3153® - 19: Shahih 


Dari Syuraih bin al-Harits, dia mengatakan, 
aWI <JL5 '.3M, JLS 1 — v j-‘ 5 44>-j 

■^| 3j>i 4 JI 3\ g t ir ^ L : 


"Aku permit mendengar salah seorang sahabat Nabi mengatakan, 
'Nabi Sfl bersabda, 'Allah 3i§ berfirman, 'Wahai bani (anak ketunman) 
Adam, berdirilah (menghadap) ke arnhKu, maka Aku aknn berjalan ke arnli- 
mu dan berjalanlah ke arahKu, Aku pasti akan berlari-lari kecil ke aralimu " 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. 


31544 - 20: Shahih 


Dari Anas bin Malik <#>, dia berkata, Rasulullah Si bersabda. 


1* r * ^ | r * ** | . r r ^ j, ' y- ‘ 

igdi jl ^9 ASj ajlxj -“Aoj oJJLp 4 j^Xj ysl 4 


aw 


Di tempat yang lain Muslim meriwayatkan hadist ini, 8/91, ... Aku diberitahu oleh Suwaid bin Sa'id, dia me¬ 
ngatakan ... , lalu beliau membawakan sanadnya yang shahih dari Zaid bin Aslam, dan Abu Shalih, dan 
Abu Hurairah ... cacat pada jalur mi dikaitkan dengan Suwaid, karena ia menerima tatqm (dalam riwayat), 
sebagaimana dikatakan oleh para uiama peneliti hadits, dan aku menduga bahwa hadits ini termasuk hadits 
yang 1 a sampaikan dengan talqin. Setelah meneliti dan mencari, aku dapatkan bahwa orang yang memasuk- 
kan sisipan ini ke dalam hadits sebelum dia adalah Zuhair bin Muhammad al-Khurasam, Ahmad meriwayatkan 
dari dua gurunya yaitu Abdullah bin Amr, 2/524 dan Ruh bin Ubadah, 2/534, keduanya mengatakan, "Kami 
diberitahu oleh Zuhair." Dan Zuhair ini, meskipun dia istiqamah pada mayoritas hadits yang diriwayatkannya 
selain orang Syam dari beliau, seperti hadits ini, namun kedua orang syaikh tadi adalah orang Bashrah. Akan 
tetapi hai ini tidak menolak bahwa ia kadang-kadang menyelisihi yang lebih tsiqah {SyadZ). Oleh karena itu 
adz-Dzahabi menyatakan dalam kitab al-Kasyif. Tsiqah Yaghrub (membawa riwayat aneh) dan membawa 
riwayat munkar. 

Yang rajih dalam pandanganku adalah, hadits ini termasuk yang munkar dan terjadi percampuran satu 
hadits dengan hadits lainnya. Karena kalimat yang ada (dalam hadits) diriwayatkan dari sejumlah sahabat 
secara sendiri, terpisah dari hadits Qudsi (ini) dan ia telah 6\takhrij dalam kitab Silsilah al-Ahadits adh- 
Dhaifah di bawah hadits no. 3048. Hadits Qudsi ini diriwayatkan dari al-A'masy, beliau berkata, "AKu telah 
mendengar Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafazh yang disebutkan di atas. Hadits ini 
memiliki penguat pada riwayat Ahmad, 2/482, dari jalan periwayatan lainnya semakna dan ringkas dan pada, 
2/550 ada penjelasan pemisahan antara keduanya, lalu menyebutkan kalimat tersebut secara marfu', kemu- 

dian berkata, "Abul Qasim bersabda, Allah ^ berfirman.seperti dalam hadits. 

Peringatan: Salah satu bentuK kesimpulan prematur dalam ilmu ini adalah isyarat ketiga pen ta'Hq kitab 
ini bahwa hadits ini ada dalam Shahih Muslim, no. 2675 dalam cetakan Muhammad Abdul Baqi; yaitu dalam 
dua tempat, pertama, di posisi yang sesuai dengan urutan penomoran; yaitu berdampingan dengan hadits 
al-A'masy dan kedua, berdampingan dengan hadits (Suwaid)! Ini semua termasuk penomoran yang salah 
yang tidak diketahui ketiga orang tersebut, sehingga menyesatkan para pembaca, karena mereka tidak 
merujuk kepada tempat pertama, sehingga tidak mendapatkannya di sana kecuali hadits al-Bukhari, lalu 
menisbatkan kesalahan kepada penulis kitab, padahal kesalahan adalah dari mereka. Wal/ahu!Musta'an. 
Kesalahan lainnya mereka menunjuk lafazh al-Bukhari juga pada kitab yang mereka namakan Tahdzib at- 
Targhib\a\u mereka berkata, no. 543 diriwayatkan oleh al-Bukhari (...) dan Muslim (...). 



kampongsonnah. org 











0Cirab Aaitbar &. 2 uhud 


"Sungguh Allah lebih gembira karma taubatnya seorang hambaNyn 
dibandingkan kebahagiaan seorang hamba yang menemukan kembali un- 
tanya di padang tandus padahal sebehannya unta itu hilang ." 


Diriwavatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

j 

Dalam riwayat lain milik Muslim, 


axJI >_ igrA* ° -As- AjZj IS-ys JLjd 4JJ 

o^Aibs b^Jtbp j 4<up wdLajli ^/3jbi 

4kjli l^j jJS> DI JjJiS - jJ& 11^3 c*cL>-lj i jjO ^jXjI Jjj ^9 

clLLj Uly p_gJJi .-~yaji /ps (Jil t gj L^_«Lla>cj b->-D coJJ^P 

■ yfljl gys Ua>-I 


"Sungguh Allah lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba- 
Nya saat hamba itu bertaubat kcpada Allah, dibandingkan dengan (kegem- 
biraan) salah seorang di antara kalian yang sedang berada di atas tung- 
gangannya di tempat yang tandus, lain hewan timggangannya itu meng- 
hilang, padahal bekal makanan dan minumannya ada pada hewan itu. Dia 
merasa putus asa darinya. Dia lain mendatangi sebatang pohon, berbaring 
di bawah bayangan pohon itu dalam keadaan putus asa dari kendaraan- 
nya (timggangannya). Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba hewan timgga¬ 
ngannya itu berada di sampingnya. Dia lain bergegas memegangi tali 
kekangnya dan saking bahagiauya dia mengatakan, 'Ya Allah, Engkau 
hambaku dan aku adalah rabbMud Dia salah neap karena saking gembi- 
ranya." 


3155fs> - 21: Shahih 

Dari al-Harits bin Suwaid, dari Abdullah 1 ^, dia mengatakan, 
Aku pernah mendengar Rasulullah it bersabda, 

iDAj Zjz ^Aj\ Js jjj Ji-j jy odlP £jii\ 0 

dU_ao J Sj .1?13 nDJp aAiIj <.dj\ybjj 4^1Ab b^JttP 

!(JlS lidil f-Li Lo jl ^>J| 4 xLp jjbjil DI c4iL>-lj 


1 Yaitu Abdullah bin Mas'ud -sga. 



kampangsannah. org 











BKitab CfaubaT 6i iZuhnd 


' ^ f. ' * * f * 6 f ^ ^ ♦ # * 

^1p 4^ilj CC-^ (^Jr^ 4l0 0 J 0 C_>1 

wLJjI <0Jli iAjl'yJjj oJSS' Li^ 1 3 cOo L*-*' 

x /• SO ir 

,‘uL>-i^.< Id.® ’jz Aiki! ibjpj \£y 


"Sungguh Allah lebih gembira terhadap tanbat seorang hambaNya 
yang Mukmin dari pada kebahagiann (yang dirasakan oleh) seseorang yang 
berada di daerah lengang yang ganas, dia bersama hewan hmggangannya, 
di atas hewan itii terdapat makanan dan rninumanm/a. Lain dia memba- 
ringkan kepalanya dan tidur. Kemndian dia bangun, sementara hewan 
hmggangannya sudah hilang. Maka dia pun mencarinya, sampai saat 
dia merasa sangat kepanasan dan hails atan apa yang Allah kehendaki, 
dia mengatakan, 'Akn kembali saja ke tempatkn semula, lain tidur sampai 
nwninggal.' Kemndian dia meletakkan kepalanya di atas (berbantalkan) 
lengannya agar mati. Kemndian din bangun, tiba-tiba hewan tunggangan- 
mya itu berada di dekatnya, dia manbawa bekal makanan dan minuman- 
nya. Maka sungguh Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hambaNya 
yang Mukmin daripada k^embiraan orang ini yang menemukan kembali 
hewan tunggangannya ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

> * * 

Dengan mem/ofjWfkan huruf dal yang tanpa titik, : CjjJl 

menfasi/didkan huruf zvawu dan ya (maksudnya) 
yaitu padang Sahara nan lengang dan mengeri- 
kan. 


3156|s> - 22: Hasan 

Dari Abu Dzar «#, dia mengatakan, Rasulullah Sfe bersabda, 
Lq-J ^>“1 ^ J^ C lw 5^ j 


"Barangsiapa melakukan kebaikan pada sisa usianya, malm diampunj 
dosanya yang telah lewat. Dan barangsiapa melakukan keburukan (dosa) 
pada sisa usianya, maka dia akan disiksa dengan dosa yang dilakukan pada 
masa yang lain dan yang akan datang ." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih. 


kampangsannah. org 










kkitab GfaubaT & 'Zjahud 


43 157js> - 23: Shah ill 

Dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan, Rasulullah HI ber- 
sabda. 



"Sesungguhnya perumpntnann orang yang melakukan perbuatan 
buruk (dosa), kemudian dia melakukan perbuatan baik, adalah bagaikan 
seorang yang mengenakan baju besi sempit yang mencekik (mengikat)nya, 
kemudian dia melakukan perbuatan baik, maka satu ikatan terlcpas, kemu¬ 
dian melakukan perbuatan baik lagi, maka satu ikatan lagi terlepas, sampai 
akhirnya dia bisa keluar (bebas) ke bumi." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan dua sa- 
nad, para perawi salah satu sanadnya adalah para perawi hadits- 
hadits shahih. 

^3158)> - 24: Hasan 

Dari Abd ullah bin Amr 



"Bahwasanya Mu'adz bin Jabal hendak melakukan perjalanan jauh, 
maka dia mengatakan, 'Vfahai Rasulullah, berilah loasiat (nasihat) kepa- 
daku!' Beliau bersabda, 'Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah 
kamu men yeku 1 11 ka n Nya dengan apa pun.' Mu'adz mengatakan, 'VJahai 
Rasulullah, tambahilah buatku!' Beliau bersabda, 'Jika kamu melakukan 
perbuatan buruk, maka (setelah itu) lakukanlah perbuatan baik dan hendak- 
nya akhlakmu juga baik'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihxvya dan al-Ha- 
kim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanadnya shahih. 



kampangsannah. org 










kkitab tfhubiu & Zjjlutd 


<^3159^> - 25: Hasan Llghairihi 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang para pe- 
rawinya adalah tsiqah, dari Abu Salamah, dari Mu'adz, dia menga- 
takan. 


(ALAaj tclyj cLLIS <Uil AIpI ’(JlJ c 3 ^^ j \ t4i)l (J ) b 

c ‘^^'3 ^y>su>- \~° Ats- J^“^3 

- 3 J ^9 5# 

.iw>bbk]L cjpxJL J^iJl 


"Wahai Rasuhillah, berilah aku wasiat!" Beliau menjcnmb, "Beriba- 
dahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, dan anggaplah 
dirimu dalam deretan orang-orang yang telah mati, ingatlah (dzikirlah) 
kepada Allah di setiap ada batu dan pohon. Jika engkau (terlanjur) melaku- 
kan suatu perbuatan btiruk, maka lakukan perbuatan balk setelahnya, 
(iringilah) perbuatan buruk yang tersembunyi dengan perbuatan baik yang 
tersembunyi, serta perbuatan buruk yang terang-terangan dengan perbuat¬ 
an baik yang terang-terangan pula." 

Namun Salamah tidak pemah bertemu Mu'adz 1 (artinya hadits 
ini sanadnya terputus). 


<^3160^ - 26: Hasan 

Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah 
beliau bersabda, 

y ^ ^ ^ ^ y & s ^ ^ ji jj J, g) 


"Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada! Iringi¬ 
lah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka pasti perbuatan baik 
itu akan menghapuslam perbuatan buruk! Dan pergaulilah manusia de¬ 
ngan akhlak yang baik." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan "Hadits 
hasan." 


1 Aku nyatakan, Demikianlah yang dikatakan al-Haitsami dan dia sepakat dengan penyusun kitab ini bahwa 
cacat hadits ini adalah sanadnya terputus (antara Abu Salamah dan Mu'adz). Akan tetapi hadits ini memiliki 
jalur periwayatan yang lain dan syahid-syahid yang telah dijelaskan dalam kitab Si/si/ah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 1475, sehingga hadits ini naik ke derajat hasan. Dan di depan ada hadits yang semisalnya 
lewat)alur yang lain. 



kampungsannah. org 











tfCirab tfaubat &. 'Zjihud 


3161^> - 27: Hasan Lighairihi 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid (baik) dari 
Abu Dzar bahwasanya Nabi fg bersabda, 

*<_3t^uLxJl (j\S UlU . (Jlij L a <. IS 1 \j JJLpI <c~u 

\^\JD Nj oLd lilj ca^j bbpj ii y >I y^> ^ <jJ0l tSyC^i 

£ ^ s' f x s ^ ^ 

.AjLal jssj j\j I^LJj lA>-l 


"(Ingat) mam hari wahai Abu Dzar, kemudian perhatikanlah apa 
yang dikatakan kepadamu nanti!" Ketikn hari ketujuh, beliau bersabda, 
'Akn imsiatkan kepadamu agar bertakiva kepada Allah dalam urusanmu 
yang rahasia ataupun terang-terangan, jika engkau rnelakukan perbuatan 
buruk, maka (sesudah itu) lakukanlah perbuatan baik! Janganlah kamu 
meminta apa pun kepada siapa pun, meskipun (hanya merninta bantuan 
karena) cambukmu terjatuh! Dan janganlah engkau menahan amanah'." 


3162|j> - 28: Shahih 

Dari Abu Dzar 4», dia mengatakan, 

.Lgj>*_kj UcAs*- Dl caWI b ! 0-_Ls 

Jws^sl g^ :Ji3 Lkk\ S[| ijj *y otidukJl jy >I (.aAJI b :cJ-2 

> >. ■ L... i 


"Aku mengatakan, 'Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat!' Beliau 
bersabda, 'Jika engkau rnelakukan suatu perbuatan buruk, maka iringilah 
dia dengan perbuatan baik, maka pasti perbuatan baik itu akan mengha- 
puskan dosa perbuatan buruk.' Aku bertanya, 'Apakah (ucapan) La ilaha 
illallah termasuk kebaikan?' Beliau menjawab, 'la adalah kebaikan yang 
paling afdhal (terbaik)'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Syimr bin 'Athiyah dari seba- 
gian gurunya. 


^3163)> - 29: Shahih 

Dari Abdullah 1 4A dia mengatakan. 


Abdullah di smi adalah Abdullah bin Mas'ud aslinya adalah Abu Hurairah -3% ini murm kesalahan, mungkm 
kesalahan para penyalin naskah. An-Ma)i pun tidak menjelaskan hal ini. Dan korekslan (ralat) ini dari rlwayat 


kampungsannah. org 











QKirtib Cgaubat & 2jthud 


M Ji J4 -j '^r ?'>*' 3d OU?! *>U-j j| 

w-wsl c<Uj_iJiJl ^v 223 l ^3 olyol ^j| i<UJl (J^ij lj !(JLs1 

-Ijjj \y*S- <5 Jlii U ji cljjfc Ijli jl jjS U I4I0 


dsiLJj Ss§ t*~ta ; J15 • d-L~~*j ii!l 

kg :5j'ill oJj& 4xip *>\3 coLpJLS ^Jl 4Jwli 1 JjiLjli 

// e ,. ^.-» /» »> , <r c <?-* x /< j ^ ,/ // * j 

c$^s dii'j oiJ^n (3/^ 


!(JlS 's aJ ij_& c<Uii Li ^>0 <_51_23 ^ 

.Aiis ^&s Jj 


"Bahwa ada seorang lelnki meridian seorang wanita -dalam riwayat 
lain-, seorang lelaki datang kepada Nabi Si laht mengatakan, "Wahai Rasu- 
hillah, aku telah mencumbui seorang unmita di ujung kota Madinah. Aku 
telah mencumbuinya kecuali (tapi tidak) jinia', maka inilah aku, dan tegak- 
kanlah hukum padaku sesuai dengan kehendaknm!' (Mendengar ini) Umar 
mengatakan kepada lelaki itu, 'Sungguh Allah telah menutupi aibmu jika 
engkau menutupi nib dirimu sendiri.' Abdullah mengatakan, 'Nabi tidak 
mengatakan apa pun, ’ lain lelaki itu bangkit dan pergi. Nnbi £g mengiku- 
tinya dan memanggilnya lain mcmbacakan ayat ini untuknya (yang artinya) 
■'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan dan malam. Sesungguhnya perbuatan- 
perbnatan yang baik itu dapat menghapuskan (dosa) perbuatan- 
perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat.' Salah seorang 1 dari sahabat bertanya, 'Wahai Nabi Allah, apakah 
ini khusus bagi dia?' Rasuhdlah menjawab, 'Tidak, akan tetapi untuk 
semua orang'." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. 


Muslim, begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 4468 dan at-Tirmidzi, no. 3111 dan beliau 
mengatakan, "Hadits hasan shanih." 

1 Dalam riwayat pertama, 8/101 bahwa yang bertanya adalah lelaki itu sendiri; dalam riwayat Muslim yang 
lain bahwa yang bertanya adalah Mu’adz dan juga riwayat Ahmad, 1/449; dalam riwayat lain Ahmad, 1/445 
bahwa yang bertanya adalah Umar dan ini juga riwayat Muslim. Wallahu a'lam. 


-¥ 


kampungsunnah. org 











kkitab tfaubat & c Zjjhud 


3164^ - 30: Shahih 

Dari Abu Thawil, Syathab al-Mamdud, bahwasanya dia men- 
datangi Nabi HI lalu bertanya, 

Jjj.i ybj bjLJi Lg-lS" dr* -JJ 

: Jli Vc~lXjd J^s : Jli VaJJJ ^ JLbJJ J_jjj djdil Sfl aJ- 13 N j aJ-U- 
ccijIyiJJl -Jli c4iil (Jj-dj clLlj ^iil 'ill Si Jl Ul L«! 
^d^Jly^i d^iijTpj -Jli • d^gls’ ^Jd idrf^^ 5 lObidJ! 

.^j !jj y^H. JJ Lij t^xSl «il)l i JLS .p~^j .Jli 


"Bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang mengerjakan 
semua dosa, tidak menyisakannya sedikit pun, tidak membiarkan yang 
kecil dan tidak juga yang besar kecuali dia perbuat. Bisakah orang ini di- 
terima taubatnya?" Beliau menjawab, "Apakah engkau sudah masuk 
Islam?" Lelaki tadi menjawab, "Aku bersaksi balnea tidakada yang berhak 
diibadahi dengan link, kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah 
RasuluUah." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau lakukan kebaikan-kebaik- 
an dan meninggalkan keburukan-keburukan, maka Allah akan menjadikan 
senmanya menjadi kebaikan bagimn" Lelaki itu bertanya, "Perbuatan 
khianat dan perbuatan kejiku juga?" Beliau menjawab, "Ya." Lelaki tadi 
berkata, "Allahu Akbar." Dia terns bertakbir sampai menghilang." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani, dan iafazh ini ada¬ 
lah lafazh ath-Thabrani. Dan sanadnya bagus dan kuat. 

Syathab telah disebutkan oleh lebih dari seorang ulama bahwa 
dia termasuk sahabat, hanya saja Imam al-Baghawi menyebutkan 
dalam Mu'jamnya bahwa yang benar 2 , dari Abdurrahman bin Jubair 
bin Nufair secara tmirsal, bahwasanya ada seorang lelaki tinggi 
datang kepada Rasulullah £§„ dan syathab secara bahasa artinya 
panjang. Lalu sebagian perawi salah tulis dan mengira bahwa ini 
adalah nama lelaki itu. Wallahu 'alam. 


Begmilah yang terdapat dalam riwayat yaitu dengan ber tasydid. Al-Khattabi mengatakan, i-S-b- artinya orang 
yang sedang menuju rumah. SJ»-b yaitu orang yang kembali. Yang masyhur adalah tanpa tasydid ijf-U- 
yaitu kebutuhan yang kecil, ii-li yaitu kebutuhan yang besar. Begitulah dalam an-Nihayah. 

Dalam al-fshabah dari al-Mu'jam, "Aku kira yang benar ini yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam, 
flhat SUsitah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 3391. 


kampungsunnah. org 











kitCifab Gfcmbttr & 'Zjilutd 



ANJURRN DRN DORONGAN UNTUH KONSCNTRASI 
(MCNGOSONGHRN DIRI) BCRIBRDAH DRN 
MCNGHADAPHAN DIRI K€PRDA RLLRH DRN RNCRMRN 
DRRI THRIAIU M€MP€RHRTIKRN URUSRN DUNIR DRN 
T€NGG€LRM PRDRNVR 


3165y - 1: Shahih, 

Dari Ma'qil bin Yasar dia mengatakan, Rasulullah -US ber- 
sabda. 


O' O' 0 

cLIjJj bbdj dJ-dj Ybd c^obxJ t^ol ^jjl b (Jjib 

5*J( ° ' " O s- 0 S # 

. i3jj Ybdj d^ii Xb_li *)Ld J-pbo N b lijj 


"Rabb kalian berfirman, 'Wahai Rani Adam, berkonsentrasilah 
untnk beribadah kepadaKu, niscaya akan Aku penuhi hatirnu dengan ke- 
kayaan dan Aku penuhi tanganmil dengan rizki. Wahai Rani Adam, 
janganlah engkati menjauh dariKu, (karena jika demikian) niscaya Aku 
akan penuhi hatirnu dengan kefakiran dan Aku penuhi tanganmu dengan 
kesibukan " 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan beiiau mengatakan, "Sanad- 
nya shahih." 


3166f> - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah W, beiiau mengatakan, 

-M jji: : Jli d f M M J>ij %" 

° ' 9 O & 9 ' f. S i. 3^ 

O*>bo tJjtaS Njj JLil j t L bUl cjj3b-*J jgjA’ 

.iiyiaj Ad! pjj c*>l*_d> 


rj>-« 

56t 

5*1 —ifl 


kampangsannah. ora 










OKitab tfaubat & 2jjhud 


"Rasuhillah st§ membacakan ayat (yang artinya), 'Barangsiapa 
yang menghendaki keuntungan di akhirat.' (Asy-Synra': 20), beliait 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Wahai Bani Adam, berkonsentrasilah untuk 
beribadah kepadaKu, niscaya akan Kupenuhi dadamu dengan kekayaan 
dan Aku tutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan ini, maka Aku 
penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutupi 
kefakiranmu ." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dan lafazh ini 
adalah lafazh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan "Hadits hasan." 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shalnhnyu dengan ring- 
kas, hanya saja beliau mengatakan. 



"Aku penuhi badanmu dengan kesibukan (dunia)." 

Diriwayatkan pula oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dalam kitab 
az-Zuhud. Al-Hakim mengatakan, "Sanadnya shahih." 

^.3167^- - 3: Shahih 

Dari Abu ad-Darda' dari Nabi #t, beliau bersabda. 



"Tidaklah matahari itu terbit, kecuali ada dna malaikat yang diutus 
di sampingnya. Kedua malaikat itu memperdengarkan kepada semua pen- 
duduk bumi kecuali jin dan manusia, 'Wahai manusia, marilah mentiju 
Rabb kalian! sesungguhnya rizki yang sedikit dan cukup itu lebih baik 
daripada rizki yang banyakdan niembuat lalaid 

Dan tidaklah matahari itu terbenam kecuali ada dua malaikat yang 
diutus di sampingnya, keduanya berseru, 'Wahai Allah, segerakanlah mem- 
beri ganti kepada orang yang berinfak dan segerakanlah kebinasaan (harta) 
bagi orang yang bakhiV." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shaliilmya, 



kampungsannah. org 









GKital? Gfaubat & djjhud 


al-Hakim dan lafazh ini adalah riwayat al-Hakim. Dan beliau me- 
ngatakan "Sanadnya shahih." 

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari jalur al-Hakim. Lafazh- 
nya adalah, Rasulullah #, bersabda, 

«-!jJ bb^lij bbSbbo Sll c-b^bb yy l j r A bo 

L« l^jI b ^ ^ 

b^ibi^o blbj od ^j C (_?^3 Jr^ bJLo y>- J6j li 

biLbo Jap! ^i-g-bi! .yyiLjJl ys- \ i^y>~ bo ajWAj o-!jJ ijbxLo 

i}y> ^ bijs d-L3 3^1? <uji cQij is3wLo Japiy cUL»- 
jb 31 Aiiij sy ?jj~" i_5? c (k^bj Ij^Ia I^jI b 

JapI :bi^j}ji t_5? (Jyilj JdlA 

Uj hi jlgbljij ts^*d ' LaL> 15wJL« JapSj ibsi>- btALo 

jUl'jdl 



"Tidaklah scitu hari yang mataharinya terbit, kecnali ada dim malai- 
kat di sampingnya. Kednanya menyeru dengan seruan yang bisa didengar 
oleh sehtruh makhluk Allah, kecuali jin dan manusia, 'Wahai rnanusia, 
marilah menujn Rabb kalian! Sesungguhnya rizki yang sedikit dan cukup 
itu lebih baik daripada rizki yang banyak dan membuat lalai.' 

Dan tidaklah matahari itu terbenam kecuali ada dua malaikat di 
sampingnya, kednanya menyeru dengan seruan yang biasa didengar oleh 
seluruh makhluk Allah, kecuali jin dan manusia, 'Wahai Allah, berikanlah 
ganti kepada orang yang berinfak dan berilah kebinasaan (harta) kepada 
orang yang bakhil. ’ 

Dan Allah menurunkan ayat tentang perkataan dim malaikat, 
'Wahai manusia, marilah menujn Rabb kalian! dalam surat Yunus (yang 
artinya): 'Allah menyeni (manusia) ke Darussalam (surga), dan 
menunjuki orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus 
(Islam).' (Yunus: 25). 


58 


Kampangsannah. org 











<3uruli kfaubat & Znluui 


'Dan Allah mennrunkan ayat tentang perkataan kedua malaikat, 
'Wahai Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dan berilah 
kebinasaan kepada orang yang bakhil.' (Allah berfirnian yang artinya) 

'Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila 
terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perenipuan,' 
sampai FirmanNya, Baginya (jalan) yang sukar.' ( Al-Lail: 1-10)." 
(Dan telah lewat pada Kitab Sedekah, bab. 15). 


3168^> - 4 - a: Shahih 


Dari Zaid bin Tsabit 4», dia mengatakan, Aku pernah mende- 


ngar Rasulullah Ht bersabda, 

o s 

f. * Os' C- •" J, ' s 9 ^ 's 

4jIj caIUp oyii 4lip OolS' a 

teyJd 4J &\ <cdj OjIS ry>j D LjjJl gg* 

1 » o £ sf- a«' 

.4Aidj (_v*j UjA.1! oIIp 


"Barangsiapa yang menjadikan dnnia sebagai cita-cita (perhatian- 
nya), maka Allah akan mencerai-beraikan urnsanmja, menjadikan kefaki- 
rannya di depan matanya, dan tidak memberikan dnnia kepadanya kecuali 
yang telah ditakdirkan baginya. Dan barangsiapa yang menjadikan akhirat 
sebagai niatnya, maka Allah akan mengumpulkan untsannya, memberi¬ 
kan rasa kaya di dadanya dan dnnia datang kepadanya dalam keadacm 
tunduk." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya adalah 
para perawi tsiqah. (Dan telah berlalu pada Kitab Ilmu, bab. 3). 


4 - b: Shahih lighairihi 

Dan (diriwayatkan juga oleh) ath-Thabrani 1 , lafazhnya adalah, 
Rasulullah -S® bersabda, 

1 ggL> 0 yki &U! RjjJI g^~> Tp 5 4 jI 

ol Ip 5y>-'yi g^k bjAd k—oeS D *^1 ^j 


Penggunaan kata ini memberikan kesan bahwa hadits ini beliau bawakan dalam al-Mu’jam al-Kabir, padahal 
: cak ada kecuali di al-MOjam al-Ausath, 8/133, no. 7267 lewat jalur lain, dari Zaid dalam sebuah haditsnya. 
Sa^ad Ibnu Majah shahih, dan dishahihkan oleh Ibnu Hlbban pada hadits yang telah lewat dalam Kitab 
^ ~u. 



kampungsunnah. org 












< 3 Kitab CTaubnt & Anbud 



"Sesnngguhmya orang yang menjcidikan dunia sebagai niatnya 
(keinginannya), Allah akan menjadikan kefakirannya di depan kedua 
matanya, mencerai-beraikan urnsannya dan dunia tidak akan datang 
kepadanya kecitali yang telah ditetapkan baginya. Dan orang yang men¬ 
jadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan memberikan rasa kaya dalam 
hatinya , mencukupi kebutuhannya dan dunia datang kepadanya dalam 
keadaan tundnk." 

Dia (ath-Thabrani meriwayatkannya) dalam sebuah hadits 
yang sanadnya tidak memiliki masalah. Ibnu Hibban meriwayat- 
kan hadits yang semisal dalam Shahihnya. [Dan teks hadits sudah 
lewat pada Kitab Ilmu, bab. 2]. 

Sabda Rasulullah yA cJS, cara membacanya dengan 

memfathahkan dhad dan mensw/amkan huruf ya, maksudnya ada- 
lah Allah Ay mencerai-beraikan keadaannya, pekerjaannya serta 
penghidupannya, apa yang menjadi perhatiannya dan Allah cabang- 
cabangkan supaya usahanya tambah banyak sehingga semakin lelah. 

#3169^- - 5: Shahih Lighairihl 

Dari Anas dia mengatakan, Rasulullah jil bersabda. 



"Bamngsiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya (cita-cita- 
nya), maka Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, menyatukan uru- 
sannya yang terpisah-pisah dan dunia datang kepadanya dalam keadaan 
tundnk. Dan bamngsiapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita (keingin¬ 
annya), maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya, 
Allah mencerai-beraikan urnsannya dan dunia tidak datang kepadanya 
kecuali yang telah ditakdirkan baginya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Yazid ar-Raqasyi. Dan 
Yazid ini dikatakan tsiqah dan tidak mengapa dipakai dalam kapa- 
sitas mutaba'ah (riwayat pendukung). 



ampanqsunnah. ora 










kKitab tfaiibat & 2 uhud 


Imam al-Bazzar juga meriwayatkannya, dan lafazhnya, Rasu- 
lullah : M bersabda. 




"Barangsiapa yang menjadikan akhirat scbagai tujuan (niat)nya, 
maka Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi memberikan kekayaan dalam 
hatinya, menyatnkan kekuatanmja (yang terpisah-pisah) dan ditnia datang 
kepadanya dalam keadaan tunduk, niaka tidaklah dia memasuki waktu 
pagi kecuali dalam keadaan kaya dan tidak memasuki ivaktu sore kecuali 
dalam keadaan kaya. Dan barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai 
niatnya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya, 
sehingga tidaklah dia memasuki ivaktu pagi kecuali dalam keadaan fakir 
dan tidak memasuki waktu sore kecuali dalam keadaan fakir." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan lafazh yang sudah 
lewat dalam (Kitab Jual Beli, bab. 4). 

^3170)> - 6: Hasan Lighairihi 

Dari Ibnu Umar c#s, dari Nabi x"-., beliau bersabda. 



"Barangsiapa yang menjadikan fokus perhatiannya hanya satufokns 
(yakni akhirat), maka Allah akan mencukupkannya dari tujuan dunianya. 
Dan barangsiapa yang menjadikan fokus perhatiannya bamjak (bercabang - 
cabang), maka Allah tidak peduli di leinbah bnmi yang mana dia akan 
binasa." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi lewat jalur al-Hakim 
dan selainnya. Al-Hakim mengatakan, "Sanadnya shahih,'' 



kampanqsannah. org 










‘SKitiib tfaubat & 'Zjihud 


<^3171^> - 7: Hasan Lighairihi 

Ibnu Majah juga meriwayatkannya dalam sebuah hadits dari 
Ibnu Mas'ud dan dalam sebuah riwayat miliknya juga dari Ibnu 
Mas'ud beliau menga takan, Aku pernah mendengar Rasu- 
lullah bersabda. 



Oj, i 0 ^ ^ a- 

l j r a j tobji ^4®“ 4)1 oLaS" dwL>-lj UL& CjA 

. idJJ-A 4Ij.5jI ^cl ^5 &\)l <jLd pj dlijJl <f\jS>-\ [^gi] 4 j 


"Barangsiapa yang menjcidikan foklis perhatiannya yang banyak 
menjadi satu fokns yakni Hari Pembalasan, maka Allah akan mencuknp- 
kannya akan angan-angan dunianya. Dan barangsiapa yang menjadikan 
fokns perhatiannya menjadi banyak, maka Allah tidak peduli di lembah 
mana dia akan binasa." 


Al-Hafizh (al-Mundziri) menga takan, "Telah berlalu dalam 
(Kitab Jual Beli, bab. 4) dan yang lainnya hadits yang cocok untuk 
bab ini dan akan ada beberapa hadits insya Allah dalam (Kitab Zuhud, 
bab. 6). 



62 


kampangsannah.org 











tfdtab tfaulw & Sjthiid 



RNJURRN MClflKUKflN RMfll SHflllH KCTIKfl 
ZRMRN SCDflNG RUSRK 



^3172^> - i: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda. 



"... Sesungguhnya di belcikang kalian ada hari-hari (yang mengha- 
ruskan) bersabar. Bersabar pada hari-hari itu seperti memegang barn api, 
orang yang melakukan amal shalih (pada masa itu) mendapatkan pahala 
snma dengan lima pululi orang yang melakukan perbuatan yang sama 
dengannya ." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan dia menga¬ 
takan, ''Hadits hasan gharib." 

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan terdapat tambahan. 



"Ditanyakan, 'Wahai Rasulullah, sama dengan pahala lima pulith 
orang dari mereka atau kami?' Rasulullah Hi menjawab, 'Lima puluh orang 
dari kalian '' 

*3173^ - 2: Shahih 

Dari Ma'qil bin Yasar bahwasanya Rasulullah Sl| bersabda. 



kampanqsannah. ora 










@(ittib GTaubat & Zulu id 


' s 0 

■<y\ cJ S:i 4 j r 

"Beribadah pada masafitnah (kekacauan) seperti hijrah kepadaku." 
Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi 1 dan Ibnu Majah. 

Adalah perselisihan dan fitnah. Dalam sebagian : 
hadits, kata ini ditafsirkan dengan pembunuhan, 
karena perselisihan dan fitnah merupakan pe- 
nyebab terjadinya pembunuhan. Jadi, akibatnya 
(yaitu pembunuhan) diposisikan di tempat penye- 
bab (yaitu perselisihan dan fitnah). 


1 Dan beliaiymengatakan, pada no. 2202, "Hadits hasan shahih." Dan dikeluarkan juga oleh Ahmad, 5/25,27 
dengan menggunakan kalimat" UJdl" ( berama!) dan dalam riwayat lam iiiill ^ «Udl (Ibadah dalam masa 
fitnah). 


33 

kompungsunnah. org 











(?Kitab f laubat & ‘Ziihud 



RNJURRN RGRR KONSIST6N (KONTINU) 
M6LRKSRNRKRN RMRL MCSKIPUN SCDIKIT 


3174 f - 1 - a: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

AjadJjj JAUU oJ^j>d d^3j 5l§f <iW! dLT 

4j*>\_d2j d 

Id !j3j>- l£| L :cJl_s3 iljjJS l _ 5 ^ 

i - £ a J & & ' 1 * ' v J> i 

a| 3 La <dl! ^]| (jLii> 31 d|j d^JjL> c_3^ ^ tjLj J 

S' ^ o 

• J 5 «jii 


"Rasulullah #s memiliki alas tidur, dan Rasuhdlah M. menjadikan 
alas itu menjadi dinding (bilik) 1 pada malam harimya, lain beliau mela- 
kukan shalat di atasnya. Dan beliau menghamparkannya pada siang hari 
lain duduk di atasnya. Lain orang-orang (para sahabat) mulai berkumpul 
di sisi Nabi 0, tain shalat dengan mengikuti shalat beliau sampai jumlah 
mereka menjadi banyak. Lain Rasuhdlah menghadap mereka dan ber- 
sabda, 'Wahai sekalian manusia, ambillah (lakukanlah) amal yang kalian 
mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan (memberi- 
kan pahala) sampai kalian bosan (melakukan amalan itu). Dan sesungguh- 
nyn perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus- 
menerus (kontinu), meskipun sedikit'." 


Maksudnya beliau melakukan itu untuk dirinya bukan untuk orang lain. Al-Hafizh mengatakan, "Beliau mer- 
.■acikannya bagaikan kamar." 


kampanqsannah. ora 












y Kitab (Jaubat & Ziihud 


1 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain, 
(Aisyah mengatakan). 


■ pij *>Ui- IjLfr IJ #; JT 5LSj 


"Don kehiarga Muhammad Szjika melakukan sebuah amalan, me- 
reka konsisten padanya. " 1 * 3 


1 - c: Shahih 


Dalam riwayat lain, 

Aisyah mengatakan, 

. Ji ip : JU ?4J)I Jl 4^-1 JU^l 41 : Jid 


aw! jl 


"Balnoasamja Rasulullah W, ditanya, 'Amalan apakah yang paling 
dicintai oleh Allah?’ Beliau menjawab, 'Amalan yang terus-menenis (kon- 
tinu), meskipun sedikit'." 


1 - d: Shahih 


Dalam riwayat lain, 

"Balnoasamja Rasuhdlah bersabda, 


d\j 1) di i^dpij cijjjiij 

. ji jij <JU-pS/i 


"Lakukanlah amalan dengan benar dan (berusahalah) dekat (dengan) 
kebenaran, dan ketahuilah, balnva sesunggulmya salah satu di antara 
kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya dan sesung- 
guhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling 
konsisten meskipun sedikit." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


1 Riwayat ini adalah lanjutan dari riwayat yang pertama pada riwayat Muslim, no. 215. akan tetapi riwayat 

yang pertama bukan dengan lafazh seperti ini pada riwayat Muslim dan bukan juga pada riwayat al-Bukhari, 

dia meriwayatkannya dalam Kitab a!-Ubas r dan sebagiannya dalam Kitab ai-Abzan. Dan saya telah mengumpul- 
kan kedua riwayat beliau ini dalam Mukhtashar Shahih al-Bukhari, no. 383, maka seakan- akan penyusun 
kitab ini (al-Mundziri) menggabungkan dua riwayat ini. Beliau menjadikan satu riwayat dari oua riwayat. Ini 
tidak bagus. Hal ini sudah diisyaratkan oleh an-Naji dalam al-'UJalah, 2/209. 



kampungsunnah. org 











(Jutab (Jauhat & ‘Zjjhud 


1 - e: Shahih 

Dalam hadits riwayat Malik dan juga al-Bukhari, Aisyah #■' 
mengatakan, 

(icl§) (cJj-dj) Ol jlS 

"Amal shalih yang paling disukai oleh Rasuhdlah $§ adalah amalan 
yang dilakukan terus-menenis oleh pelakunya." 

1 - f: Shahih 

Dalam riwayat Muslim, 

cJu-£ !Sj iiolp cJlSj iji jjj IpjSl t&P 4)1 Oi JU-f-Vl <LS-\ ol 5 

"Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang 
konsisten meskipun sedikit, dan Aisyah jika melakukan satu amalan, maka 
beliau akan terus-menerus (kontinu) melakukannya.” 


1 - g: Hasan Shahih 

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan lafazhnya, "Bah- 
ivasanya Rasuhdlah M bersabda , 


° ^ * S ' S £ £ ' h & ' * * A 8 J’-'o 

ojo clJ jO ^ 4l)l COUa ^pO*Jl I y^S\ 

.’ADA *>Up IS| jl5j , jj otj ^ujSl 4U| ^J\ 


"Lakukanlah amal yang kalian mampu, karena sesiingguhmja Allah 
tidak akan bosan (memberikan ganjaran pahala) sampai kalian bosan (me¬ 
lakukan amalan itu). Dan sesiingguhmja amalan yang paling disukai oleh 
Allah adalah amalan yang paling konsisten meskipun sedikit, dan Rasu- 
lullah jika melakukan satu amalan, maka beliau akan konsisten melaku¬ 
kannya. " 


1 - h: Shahih 

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud (dari Alqamah) 2 , dia 


1 Teks asli adalah JuA'I (dengan menggunakan jamak) dan koreksi di atas berasal dari Muwaththa Malik 
dan lafazh al-Bukhari. Dan ada tambahan dari keduanya. Dan ini semua telah dilalaikan oleh penyusun kitab 
ini dan begitu juga para penfa'ftjnya yang tiga orang. 

2 Yang di dalam kururig ini hilang dari kitab asi/riya dan saya dapatkan dalam riwayat Abu Dawud no. 1370, 
dan ini diriwayatkan pula oleh asy-Syaikham dan at-Tirmidzi, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Naji. 

?-¥ 

PH 

_ kampangsunnah. ore 











kKiTab CfaubaT & fZjthtid 


mengatakan. 


IXLX 3f5 J-® ^3 e!| jJ-X-P OVS” c_il5 !<uijlp cJld 

Ai)i 315 La ^. i aL ^o t4_gj3 4_ljgp J5 3l5 '.C-JlS p\j3!l 



"A/cu bertanya kepada Aisyah, 'Bagaimanakah amalan Rasululah 
IS? Adakah beliau mengkhususkan sesuatu dari hari-hari (tertentu)?' 
Aisyah menjawab, 'Tidak, (seluruh) amalan beliau itu konsisten dan siapa- 
kah di antara kalian yang bisa melakukan amal yang dilakukan oleh Rasu- 
lullah Hg?"' 


Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dengan lafazh, 

• AiU ^ la H ii\ Jp3 J\ JU^SM djA 315 

"Amalan yang paling disnkai oleh Rasulullah W, adalah amalan yang 
konsisten dikerjakan." 


1 - i: Shahih Lkjhairihi 

Dalam. riwayat lain milik at-Tirmidzi, 

Ibip dixd 

. Ji 3p axU- jgSi to : 1x515 

"Aisyah dan Utmnu Salamah ^ permit ditanya, 'Amalan mana 
yang paling disnkai oleh Rasulullah M?' Keduanya menjawab, 'Amalan 
yang konsisten dikerjakan meskipun sedikit'." 

Menjadikarmya sebagai kamar dan pojok tempat 
beliau menyendiri. 

Dengan menggunakan huruf tsa kemudian 
waivu lalu huruf ba , artinya kembali kepadanya 
dan berkumpul di sisinya. 





il J>53 J\ djA 315 JajJI it ld^ f\j 


1 Teks aslinya yaitu JU. Koreksi di atas berasal dari riwayat at-Tirmidzi dan dalam cetakan tiga orang itu, 
4/31 menggunakan dan termasuk gaya mereka mengaku mentahqiq, mereka mengatakan, 'Dalam 

hadits disebutkan, (dJii). Orang yang memperhatikan koreksi-koreksi yang terdahulu pada hadits ini sa]a 
dalam riwayatnya, tentu akan tahu bahwa betapa mereka merasa puas dengan sesuatu yang tidak mereka 
miliki. Terutama jika orang yang memperhatikan itu mengetahui bahwa mereka menggabungkan semua 
riwayat-riwayat ini dengan mengatakan bahwa itu semua shahih, padahal berbeda-beda derajatnya. 


kampunasunnah. ora 











kKirab Cfaulm & Sjihud 


3175^> - 2: Shahih 

Dari Ummu Salamah #•', dia mengatakan. 


ol5j >- j-&j , jdS\ jli - 4i)l 4_n-> Do D 


-Sy'y'^.Oj! 0 '' 3 

d)l5 (1)|_5 wUi]| ajlA-p- D 


"Rasnlullah IS tidaklah meninggal dunia sampai kebanyakan shalat- 
nya dilakukan dengan cara duduk. Dan amalan yang paling beliau sukai 
adalah amalan yang konsisten dilakukan oleh seorang hamba, meskipun 
amalan itu kecil." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 1 


Saya mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Begitu pula diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam 'Qiyam 
al-Lail, akan tetapi dalam riwayatnya tidak ada kata, \y~~> li L.X jl5 jjj (meskipun amalan itu kecil). Peng- 
galan ini hanya ada pada riwayatnya dari Aisyah begitu juga diriwayatkan oleh Ahmad, 6/113, dan 
riwayat yang paling shahih adalah hadits Ummu Salamah. 



kampunqsunnah. ora 











GfCitab vfimbat & 'Zjihud 



RNJURRN (SRBRR) DRLRM KCFRKIRRN DRN SCDIKIT 
HflRTfl DRN HRDITS VRNG M€NJ€IRSKRN KCUTRMRRN 
ORRNG-ORRNG FRKIR, MISHIN DRN L6MRH 
(TCRPINGGIRKRN) S€RTR RNJURRN MCNCINTRI DRN 
BCRBRUR BCRSRMR M€R€HR 



43176)> - Is Shahih 

Dari Abu ad-Darda' 4*v dia mengatakan, Rasulullah 3f| tel ah 
bersabda. 





"Sesungguhnya di depan kalian ada rintangan yang sulit, tidak ada 
yang dapat selamat darinya kecuali orang yang ringan (dari beban dosa 
dan dimiawi). ” 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. 

<13177^ - 2: Shahih 

Dari Ummu ad-Darda', dari Abu ad-Darda', dia mengatakan. 



"Aka pernah mengatakan kepada Abu ad-Darda', 'Kenapa kamu 
tidak mencari (meminta) yang dicari olehfulan dan fulan?’ Dia menja- 
wab, ‘Aku pernah mendengar Rasulullah #1 bersabda, 'Sesungguhnya di 
belakang kalian terdapat rintangan sulit yang tidak dapat dilalui oleh 
orang-orang yang berat. Maka aku ingin meringankan (tanggung jazvab) 



kampungsunnah. org 









hkhab tfaitbat & Zulnid 


diri sebagai persiapan untuk menghadapi rintangan itn' 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih. 


3178# - 3: Shahih 


Dari Abu Asma', dia berceri ta, 

J a/LaAJo pIS^*> oly*l (Sju'jJl) _> j-*j 3^ ^Lp ^ 

oJla ^ : JUS 3lj 3^1 

T „ > ' a ' S s 's a o 

cp_*LoAj ^ ju (_*ly*Jl cl~jI talS t1 1 I ol 

tZJjJij ^yJzz-3 IS LibjL’ S)j3 <jl ^^1 »t-g-p 5H§ dj,j 

ol dl (.53^ 3UW»lj jl-dd lllL«j>-l aiLp ^jIj UIj 


"Bahioa dia inasuk menemui Abu Dzar ketika dia sedang di Rabadzah 
semen tarn di dekatnya ada seorang perempuan berkulit hitam yang pncat ka- 
rena lapar, tidak ada padanya bekas kecantikan dan wewangian. Abu Dzar 
berkata, ’Tidakkah kalian memperhatikan apa yang diperintahkan wanita 
hitam ini kepadaku? Dia menyumhku pergi ke Irak. Bila aku pergi ke Irak, 
maka penduduk Irak akan menyeretku dengan dnnia mereka dan sesnng- 
guhnya kekasihku ill telah menjanjikanku, ’Sesimgguhnya sebelum jem- 
batan Jahannam terdapat sebuah jalan yang licin dan membuat terpeleset. 
Dan sesungguhnya kita melewatinya dengan memanggid beban kita. Lebih 
memungkinkan kita selamat (melewatinya tanpa beban) daripada melewa¬ 
tinya sambil memikul beban berat'd' 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi hadits shahih. 

> 6 ' 

Dibaca dengan memfathahkan dal dan mensukun- : 
kan ha ' dan bisa juga dengan memfathahkan dan 
akhirnya huruf dhad, artinya tempat yang licin. 


1 Pa da kitab asal tertulis, ixzJ dan yang tertulis dalam kitab al-Musnad dan kitab al-Majma',0/258 adalah: 
Odd dan tampaknya yang benar adalah yang aku tubs; karena sesuai dengan yang ada di Jamf at-Masamd, 
12/797. Kemudian aku lihat an-MaJi menukllnya dengan lafazh, bcJJ* dan berkata, la dengan &dhammah- 
kan huruf mirmya, 6\fatharksn huruf syimyz dan huruf nun yang 6\tasydid. Ibnul Atsir menyatakan dalam 
kitab an-Nihayah, Kata ini bermakna sesuatu yang jelek. Dikatakan, gWj ^Llij gdi. Para pente7/iyter- 
sebut bersandar padanya tanpa te’/Zgatau teAwsedikit pun! 

2 giiy> adalah bentuk jamak dari py, dikatakan ps'y JP 3 yaitu orang yang memiliki beban. 


71 


i 


ampungsunnah. ora 










kKitab Clin that & Zuhud 


3179y - 4: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri •«§*, bahwa Nabi bersabda, 

O idtS bjjJl oAlP Ail! ij| 

. <D\yA}\j 


"Sesunggiihnya Allah benar-benar menjaga seorang hambaNya yang 
Mukmin dari dunia, dan Dia mencintainya sebagaimana kalian menjaga 
makan dan minumnya orang yang sakit di antara kalian." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, sanadnya 
shahih. 


3180f> - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Rafi' bin Khadij dfc dia mengatakan, Rasulullah % ber- 
sabda, 

.*Ui! j JJ2J \aS cLgjlj! oLi->- adI hi 


"Apabila Allah PA mencintai seorang hamba, maka Dia akan men- 
jaganya dari dunia sebagaimana kalian menjaga orang sakit di antara ka¬ 
lian dari air." 


Diri wayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih. 


<^3181^> - 6: Shahih 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihrxya dan 
al-Hakim dengan lafazhnya dari hadits Abu Qatadah. Al-Hakim 
mengatakan, "Sanadnya shahih." 


3182 f - 7: Shahih 

Dari Ibnu Abbas s§s, dari Nabi beliau bersabda, 
ilys jLJ! ^3 (dyJLiSl jdS\ c-dHys a_L>J1 C-— 

AUpl l^UI p\ 


"Aku melihat ke dalam surga, maka akn lihat kebanyakan penghu- 
ninya adalah orang-orang fakir (miskin). Dan aku lihat ke dalam neraka, 
maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." 


T 72 T 

kampunasunnah. ora 









dKitab Aaiibiu & tZulutd 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


43183)> - 8: Shahih 

Dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Rasulullah SH, bahwa- 
sanya beliau bersabda. 


• AjjAjj jL>- py> aLsJI J^-Ju l j r a djl Ojj-Ij 

tojlSv-iJI tjjAiil Avlo ijjy-Ly-H t-\jAsi}\ :J13 

<J "c,j£3 t A«J?i L^J ^jS ^ZpjAjj 

Jy>sj Hjj lAS^OldJl (JjjilS t’“CS sj*}L a ^j- 0 F-Ltj £&& 
^*J-k«l2 f- iJy& dl U^old>! tidiJLb*- ^y> idJjyk>-y udbLi-^j ijlSw) 

ji-g-J J-AjJ tlilJ' idjd yd t^JjApU ISllP y jkfjj. : J^ 

tojX^ <cd-L>-j Ojddj .ojlSUJ! ^ cjjidl 

Y v' ^ ^ O ' -* ^ ' O ^ X «'■ ® (■ ' •"' ^ 

ayj ijdlU,5 dlf- i.^.Lil£s "(Jli .pLvis L^J ^daLwvj 

/yv dif ^''i' \ 

jbhyLppjCs ydiPpiD*' ^ uL J5 


"Tahukah kalian siapakah makhlnk Allah AA yang pertama kali ma- 
suk surga?” Mereka (para sahabat) mmjawab, 'Allah dan RasulNya yang 
lebih tahu.’ Beliau bersabda, 'Orang-orang fakir yang berhijrah yang di- 
pakai untuk berhadapan dengan mnsuh dan memberantas kejahatan, dan 
salah seorang di antara mereka ada yang mati sementara kebutuhan mereka 
masih tersimpan dalam dadanya, mereka tidak mampu merealisasikannya. 
Maka Allah AA berfirman kepada para malaikat yang dikehendakiNya, 
'Datangi dan hormatilah mereka!' Malaikat itn menjawab, 'Wahai Rabb 
kami, kami penduduk langitMu dan makhlnk pilihanmu, apakah Engkan 
memerintahkan kami untuk mendatangi mereka lain mengucapkan salam 
kepada mereka?' Allah berfirman, 'Sesungguhnya mereka adalah para 
hamba yang beribadah kepadaKu (semasa hidupnya) dan tidak menyeku- 
tukanKu dengan suatn apa pun jua, mereka dipergunakan untuk berada 


3 s ni terdapat isyarat kuat yang menunjukkan keutamaan malaikat dibandingkan dengan Bani Adam. Dan 
-•spada pengertian inilah yang diisyaratkan dalam pemahaman Firman Allah 3k, 

a • biii. JS {Kami lebihkan mereka dengan keiebthan yang sempurna atas kebanyakan makh- 

_• ,ang telah Kamiciptakan), dan dalam masalah ini terjadi perselisihan yang sudah terkenal. 


kampongsunnah. org 











kkifab Cfaubat & Sjt/niii 


di hadapan musuh dan menyrngkirkan kejahatan dan salah seorang di an- 
tara tnereka ada yang mati sementara kebutuhan mereka masih tersimpan 
dalam dada, mereka tidak mampu merealisasikannya.' Beliau (melanjutkan) 
sabdanya, 'Maka para malaikat pun mendatangi mereka. Mereka datang 
dart semua pintu (sambil mengucapkan), 'Keselamatan atas kalian 
karena kesabaran kalian.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan 
itu." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Para perawi kedua- 
nya adalah orang-orang tsiqah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban 
dalam Shahilmya. 


3184^ - 9: Shahih 

Dari Tsauban e&>, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, 

ilyii p IS jjj ^llll kll Ij-* j pyt 

c^jjDl —i iijlii .bJ taxil b -bJj 

^jjdJl oJ-JkJl p gJ 'f j tc^Li-bbiJI II u *~ll 

.p_gj Lo D 


"Sesungguhnya telaga Haudliku seukuran (seluas) antara Adn dan 
'Amman 2 , gelas-gelasnya sejumlah bintang, airnya lebih pntih dari salju, 
lebih manis dari madu, dan yang paling bam/ak mendatanginya adalah 
orang-orang fakir dan kaum Muhajirin." Kami berkata, 'Jelaskanlah sifat 


1 Demikianlah dalam kitab aslinya. Dalam riwayat ath-Thabrani, 2/98, no. 1443, jji" (yang pertama 

kali mendatanginya), namun dalam sanadnya terdapat kelemahan dan terputus, dijelaskan oleh Ibnu Abi 
Ashirn dalam as-Sunnah, 2/327, no. 710. Akan tetapi kalimat itu sah dengan sanad shahih lewat Jalan lain 
hadits ini dalam riwayat ath-Thabrani, 2/96, no. 1437; dan Juga dalam ai-Mujam ai-Ausath, 1/251, no. 394; 
bahkan dalam at-Musnad, 5/275 dan yang lainnya. Haditsnya akan datang pada kitab ini setelahnya dari 
Abu Sallam. Hadits dari Abu Sallam ini memiliki jalan lain yang shahih juga sebagaimana dalam akh-Zhila/, 
2/225, no. 706 dan memiliki pendukung dari hadits Ibnu Umar yang akan datang dalam Kitab Kebangkitan 
Kembali, bab. 4. 

Ya, dalam riwayat ath-Thabrani, 2/96, no. 1437 terdapat kalimat "Ijj’.j ^tsYl", dari jalan lain dari Abu 
Sallam dan sanadnya shahih, akan tetapi menurutku hadits ini 5yao'z(menyelisihi hadits yang lebih shahih) 
karena bertentangan dengan jalan -jalur- yang di depan. Zahirnya -wallahu a'lam- bahwa hadits ini termasuk 
penggabungan beberapa riwayat yang dilakukan oleh penyusun kitab ini. Terdapat beberapa contoh di depan 
dan ini merupakan kesalahan hafalan atau salah tulis. 

2 Dengan fathah dan tasydid yaitu *uidl Olii sebagaimana dalam hadits setelahnya. Dia adalah ibu kota 
Yordania sekarang ini. 



kampungsunnah. org 











Cfo'fdb '-Taulm <&. Zuhtid 


mereka kepada kami, ivahai Rasulullah!' Rasttlttllah menjaimb, ' Rambut- 
nya kusnt, bcijimya kotor, yang tidak menikahi wanita-wanita kaya yang 
makmur, tidak dibukakan pintu (penguasa) buat mereka, mereka menunai- 
kan keioajiban mereka, tetapi mereka tidak diberikan haknya." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya dalah 
para perawi hadits shahih. Dan hadits yang semisal juga ada dalam 
riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

Kata dalam hadits ini artinya pintu-pintu. 


<^3185^ - 10: Shahih 

Dari Abu Sallam al-Aswad, dia mengatakan kepada Umar 
bin Abdul Aziz, Aku pernah mendengar Tsauban 4k mengatakan, 
Rasulullah bersabda. 


''ft- •*’ ^ J-'f-i* ^ ® ® x’ ' ^ 

tljjl LaJ^j 444a db 'jTT Jyi .iJ-P 4dljlj ( j-a 

did iLdjPj cU—1 k\y&B 4ilft- I.SJJJ <Jjlj 

ygs- <Jll yy cc^ldddJl cij^xScj ^ syJJi 

i dliJI g)\ dddj td.lUJI Jdh dd ddli t oUddJI dJdk 

** * V x 9 * <r 

yydS- (_d; J-~pI tidJudj c ^>- jdj k jdl 


■£rri 

#■ 

"Telaga Henidhku seluas antara Adn sampai Amman Balqa', airnya 
lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, dan bejananya sejumlah 
bintang. Barangsiapa yang dapat minum darinya satu tegak saja, maka 
dia tidak akan pernah merasakan bans selamanya. Mamisia yang pertama 
kali datang kepadanya adalah orang-orang fakir dari kanm Muhajirin, 
yang kusnt rambutnya dan pakaian mereka kotor, yang tidak menikahi 
wanita kaya yang permit kenikmatan dan tidak dibukakan pintu." Umar 
mengatakan, "Tapi aku telah menikahi wanita kaya yang penult nikmat 
vaitu Fathimah binti Abdul Malik dan pintu-pintu dibukakan biCatku. (Ksilau 
begitu) sungguh aku tidak mengeramasi rambutku sehingga menjadi kusut 
dan tidak akan mencuci baju yang menempel di jasadku sehingga menjadi 
kotor." 



kampungsunnah. ora 









kKitab tfaubat & Zjjhud 


Diiiwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim dan 
lafazh hadits ini adalah riwayatnya. Dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


3186|> - 11 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Umar , dia berkata, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah H§ bersabda, 

*> 9 

J Ufi .1 

idd-LdJl ^1 p p-§J ^- > jt ^ <uUJjI : Jli 

I (_3jbUo toLU*JviJi tJj2>T^yCj Nj 

djlaid ^J c5^l J5 


" Orang-orang fakir dan mnatku akan masuk ke dalam surga empat 
pulnh tnhun sebelum orang-orang kaya di antara mereka." Ditanyaknn 
(kepada Rasul), 'Jelaskanlah sifat mereka kepada kami?' Beliau menjawab, 
'Yang kotor pakaian mereka, kusut rambutnya, tidak dibukakan pintu- 
pintu (penguasa) buat mereka dan yang tidak menikahi wanita kaya yang 
penuh kenikmatan. Kepada mereka bumi belahan timur dan burnt diserah- 
kan (untuk dijaga). Mereka menunaikan tanggungjawab mereka dan me¬ 
reka tidak diberikan hak mereka (dengan benar)' 

Diiiwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan 
al-Mu'jam al-Ausath. Dan para perawi hadits ini adalah tsiqah. 


11 - b: Shahih 


Diriwayatkan pula oleh Muslim dengan ringkas, Aku pernah 
mendengar Rasulullah H bersabda, 

.ill y>~ iiUiJI pe-Lpp'yi OjJLyZY t-\yki 


"Sesungguhnya orang-orang miskin di antara Umatku yang berhij- 
rah akan mendahuhli orang-orang kaya mereka pada Hari Kiamat selnma 
empat pulnh tahun." 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya juga 
secara ringkas dan lafazhnya menggunakan kalimat, 

. DIp jl ... 


"... empat puluh tahun." 


761 

il t 


kampunqsunnah. org 










EKinib Cfaubat & Zlihud 


>3187^ - 12: Hasan 

Dari Abdullah bin Amr #3, dari Nabi 8§§, beliau bersabda, 

IjLa .'^_g-5 : JlS oj_& sdyjb I(jLSi0 dilAfiJl pjj d)j-i-Aa>d 

s S ' f. S s ' 3 & s s * s * f. s ° 

dcys- OUaJ—j| c lj yLjas IaaAaI Iaj 

f ^ ^ Jg " ^ ^ jg * ^ * f a ^ ' ' j, ® ^ i f ' 

oJwJc t^AJuJl Jjli <C->J| iUl (J 

OyAa^JLl! :|J315 • il)llg.l.dJ'j (Jl^o'yi (_$ji >—jLjl>bJ1 

iiiJi b)j5bi tpJlAiJ! ^jiiajj t jjj ^ p-gJ ^-g^y 

■ <>? 3^^ id >^' fi^' 


"Mereka berkumpiil pada Hari Kiamat, lain ditanyakan, 'Dimana- 
kah orang-orang fakir dari umat ini?' Beliau bersabda, 'Maka dikatakan 
kepada orang-orang fakir ini, 'Apa yang telah kalian perbnat?' Mereka 
menjawab, ’Wahai Rabb kami, Engkau telah menguji kami dan kami sabar 
(menerima ujianMu) dan Engkau memberikan kekuasaan dan kekayaan 
kepada orang selain kami.' Lain Allah berfirman, 'Kalian benar.' Beliau 
bersabda, 'Lain mereka masuk ke dalam surga sebelum yang lam, semen- 
tarn pemeriksaan yang sangat teliti masih terns berlangsung bagi orang- 
orang kaya dan para penguasa. ’ Para sahabat bertanya, 'Saat itu, di ma- 
nakah kanm Mukminin berada?' Beliau menjawab, 'Mereka akan diberi- 
kan kursi dari cahaya dan dinaungi oleh awan. Bagi kanm Mukminin, hari 
itu lebih singkat dari-pada satu jam di siang hari'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam shahih- 

nya. 


3188f> - 13: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Amr AA, dia mengalakan, 

o 

^ j-S • <_jUb C-ddJsj IJs^j (Jy-dj JAP OA^ 

i - "** s a 't, ' s' £ j| o 

b jk® jf <Jbb .^vwAaJI jy t ‘bsbJiJl 

jjjdJxj ^jJl ij>rlgJl l\£%\ ^ yy- ^ : jlS 

■ufj^ dr? 



kampungsannah. org 









0£imb Oaubat & Zjtlttid 


"Suatu hari aku bersama Rasuhdlah i§ sementara matahari telah 
terbit, maka belian bersabda, 'Pada Hari Kiamat ada satu kawn yang da- 
tang, cahaya mereka bagaikan sinar matahari.' (Mendengar ini) Abu Bakar 
mengatakan, 'Apakah mereka itu adalah kami irnliai Rasulullah? Beliau 
menjaivab, 'Bukan, kalian memiliki kebaikan yang sangat banyak. Akan 
tetapi mereka itu adalah orang-orang miskin dari kaum Muhajirin yang 
dikumpulkan dari berbagai pelosok bumi'." Dan seterusnya hadits ter- 
sebut. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dan beliau mem- 
bawakan tambahan. 



"Kemudian beliau bersabda, 'Benmtimglah orang-orang using.' 
Ditam/akan (kepada Rasulullah), 'Siapakah orang-orang asing itu?' Be¬ 
liau menjaivab, 'Orang-orang shalih yang (jwnlahnya) sedikit di tengah 
orang-orang buruk yang (jumlahnya) banyak, dan orang yang menaati 
mereka lebih sedikit daripada orang yang membangkang terhadap me¬ 


reka 


Salah satu dari sanad ath-Thabrani, para perawinya adalah para 
perawi hadits shahih. 

<^3189^> - 14: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah |Sj bersabda. 



"Orang-orang fakir dari kaum Muslimin akan masuk ke dalam surga 
setengah hari (lebih dulu) sebelum orang-orang kaya dan (setengah hari itu) 
ialah lima ratus tahun." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu I Iibban dalam Shahih- 
nya. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih." Al-Hafizh 
mengatakan, "Para perawinya adalah orang-orang yang dijadikan 
hujjah dalam periwayatan hadits shahih." 



kampangsannah. org 












Gfcitab Cfaubat & %iihud 


<^3190|s> - 15: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan tambahan (lafazh) 
dari hadits Musa bin Ubaidah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ab¬ 
dullah bin Umar. 


3191y> - 16: Shahih 

Dari Usamah 4'*-, dari Nabi HU beliau bersabda, 

A>J! i_ jL>=_v5>Ij L^-b»o Alalh (jlSvS i_ jIj oaS 

f - .. * 

^jlp cjllll (' - ^ J AS jllll 01 yiP 

l^ks jry> iSlp bU tjllll »_ jIj 


"Aku berdiri di depart pintu surga, kebanyakan orang yang mema- 
snkinya adalah orang-arang miskin sedangkan orcmg-orang kaya tertahan. 
Hanya saja para penghuni neraka telah diperintahkan agar dimasukkan 
ke dalam neraka. Dan aku berdiri di depan gerbang neraka, ternyata mayo- 
ritas orang yang memasukinya adalah para wanita." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Dengan memfathahkan jim, artinya kekayaan. : 3aS\ 


3192y - 17 - a: Hasan Lighairihi 

Dari Anas bahwasanya Nabi HI bersabda, 

yyjS'LuL.H oy^j ^ ‘bxSbUa thiSbUo 

.... iaLjjJl 


"Waliai Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, ivafatkanlah 
aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku dalam kelompok orang- 
orang miskin pada Hari Kiamat ..." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
gharib. " l 


MaKsudnya hadits dhaif dan benar (dhaif) sebagaimana yang dia katakan, akan tetapi potongan pertama 
adalah hasan karena memiliki beberapa syahid yang ditakhrij dalam at-Irwa , 3/358-363. 



kampungsunnah. ora 











Gfcitab CTaubat & 2uhud 


17 - b: Shahih Lighairihi 

Dan dalam pembahasan tentang Shalat Jamaah, (Kitab Shalat, 


bab. 16) telahberlalu hadits Ibnu Abbas dari Nabi 




"Aku didatangi oleh Rabbku malatn ini." 

Dalam riwayat lain, 

• <Jol ... ( \ r As~\ ddlj 

cuib? IS! uib-iA-ij tdiii) :oJ-s !jJL>= d l_> ijli 
oSj! lilj c-S-LuJl dJ-J colySbJI iljlj tolybJl JJd JLUbl 

.QyjA 'Jg- dJd3l ^siJU 23 itaUxJ 


"Aku melihat Rabbku dalam nipa yang paling indah." ... Lain dia 
membazvakan hadits ini sampai perkataan, 

"Allah berfirman, ’Wahai Muhammad!' Aku menjaivab, 'Labbaik 
zva sa'daik.' Allah berfirman, 'Jika engkau telah selesai melakukan shalat, 
maka katakanlah, ’Wahai Allah, aku memohon kepadaMu agar niainpu 
melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran 
serta mencintai orang miskin. Jika Engkau hendak menimpakan fitnah 
pada para ImmbaMu, maka zoafatkanlah aku dalam keadaan selamat dari 
fitnah'." (Al-Hadits). 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya. 


3193y - 18: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri ■#>, dia mengatakan, Aku pernah 
mendengar Rasulullah M bersabda. 




ij cblSCJDs ggSsJyj tLlSwdo 




"Wahai Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, zoafatkanlah 
aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku dalam kelompok orang- 
orang miskin." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 


1 Di sini terdapat tambahan yaitu g* W (seseorang datang dari), akan tetapi tambahan ini tidak memi-liki 
landasan sama sekali. Aku terus mengulangi (peringatanku) sebagaimana hadits ini diulang-ulang, sebagaimana 
aku ingatkan di sini. Dan hal ini telah diabaikan oleh para pemberi catatan kaki yang tiga orang itu. Semoga 
ini merupakan kelalaian mereka yang terakhir. 


tmX 

kampungsunnah. org 










vkitab Aaubat & Zjjbud 


3194 ^ _ 19 : Shahih. 

Dari 'A'idz bin Amr, 

t ^ "• 's' 

La [4^^] -l_J-5^® j£-> i j2 <J*}bj (jLddu (_S^ Oddv IjI Ol 

OjJjjLI 4t$s> j£j jjI Jl-d !La>Jj>-D dA)i jAp (V° ^ »—s 

!j-5\j 1_>I Lj "tjLjts &yg>-[d di ^^jJl iS b. 3 -®aLoj_j yAyj ^dLdJ ld_& 

Jf J pdli .dd, dddJd JiJ dJ5 y JjdjJ 

.^>-1 b dU 4i)i ‘V :ljJ^ ^^dduipl o\jy>-\ b :<Jlsi 


"Bahwasanya Abu Sufyan (ketika masih kafir) mendatangi Salman, 
Shuhaib dan Bilal yang sedang bersama sekelompok orang. Mereka me- 
ngaiakan, 'Demi Allah, pedang-pedang Allah belum menyentuh Icher-leher 
muSuhNya seperti orang ini.' (Mendengar ini) Abu Bakctr berkata, 
'Apakah kalian mengucapkan perkataan ini untuk tokoh dan pemimpin 
kaum Quraisy?' Lain dia datang kepada Nabi 3?, dan memberitahnkan 
masalah ini. Rasidullah M bersabda, 'Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau 
telah membuat mereka marah. Jika engkau membuat mereka marah ber - 
arti engkau telah membuat Rabbmii marah.' Abu Bakar kembali mendatangi 
mereka seraya mengatakan, 'Wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah 
membuat kalian marah?' Mereka menjawab, 'Tidak, semoga Allah me- 
ngampunimu, wahai saudarakn'." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. - 


3195^> - 20: Shahih 

Dari Abu Dzar «fc, dia mengatakan, 

j-& ff <_J| 4 jl : ( j ! JLb’Jl i Cjd Jdiio SI 

4^ d^jl) L CfS :> id (Ji dk$ 

.oyiSl jlj yypj J-d di 


"Kekasihku yaitu Rasidullah H§ memberikan wasiat kepadaku de- 
ngan beberapa kebaikan. Beliau ^ mewasiatkan, 

'Agar aku tidak memandang kepada orang yang berada di atasku (da- 


1 Tambahan dalam kurung ini adalah dari Shahih Muslim. 



kampungsunnoh. org 












kKitab tfaubat &. Zuhud 


lam lull keduniaan), namun memandang kepada orang yang di bcnoahku, 
beliau juga mezvasiatkan agar aku mencintai dan mendekati orang-orang 
miskin, dan beliau benwsiat kepadaku agar menyambung tali silnturahim 
meskipun mereka menghindari (memutuskan hubungan dengan)ku' 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam Sha- 
hihn ya. [Hadits semisalnya telah berlalu dalam Kitab Sedekah, bab. 4]. 


3196# - 21: Shahih 

Dari Haritsah bin Wahb 4g, dia mengatakan, Aku pernah men- 
dengar Rasulullah $8 bersabda, 

tijN Jip 'juil jJ js ?&>ji 

% 4 ' ' ' ' " 1 

jip ji ?jllH j*t 


"Mankah kalian knbcritahukan tentang penduduk surga? Yaitu orang 
lemah (fakir miskin) yang terpinggirkan yang seandainya mereka bersum- 
pah atas nama Allah, maka pastilah dikabnlkan. Maukah kalian kuberitahu 
tentang penghuni neraka? Yaitu semna orang yang kasar, congkak (dalam 
berjalan) serta sombong." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. [Peng- 
galan kedua dari hadits ini telah berlalu dalam Kitab A dab, bab. 
22 ], 

£ 3^ 

Dibaca dengan mend hair, mal ;kan huruf ta serta : jiAJl 

mentasyd/dkan huruf lam, maknanya yaitu kasar. 

Dibaca dengan memfathahkan huruf jim, mentasy- : ^>\j=r 

d/dkan huruf wazvu serta huruf akhirnya adalah 
z ha', yaitu congkak saat berjalan, ada yang me¬ 
ngatakan pendek dan buncit, ada juga yang me¬ 
ngatakan orang yang rakus menumpuk harta 
serta bakhil. 


<^3197^> - 22: Shahih 

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash *$£, dia mengatakan, Aku 
pernah mendengar Rasulullah 3§| bersabda. 


1 Teks aslinya adalah . 

2 Dalam naskah lain, j! sebagai ganti dari r il p. 


kampungsunnah. org 










G Kitab Qaulw & iZjihiid 



"Penghtmi neraka yaitu semua orang yang sombong dengan sesuatu 
yang tidak dimiliki, congkak, sombong, rakus serta bakhil. Sedangkan peng- 
huni snrga yaitu orang-orang lemah yang terkalahkan." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, beliau mengatakan, 
"Shahih sesuai dengan syarat Muslim." 



Yaitu dibaca dengan memfathahkan huruf jim, 
mensukunkan 'ain dan memfathahkar\ zha. Ibnu 
Faris mengatakan, "Maknanya adalah orang yang 
sombong dengan apa yang tidak dimiliki." 

<^3198^> - 23: Shahih Lighairihi 

Dari Hudzaifah 4,*, dia menceritakan. 



"Kami pernah bersama Nabi 0$ (mengiringi) satu jenazah, lain beliau 
bersabda, 'Maukah kalian kuberitahu tentang harnba Allah yang paling 
buruk? Yaitu orang yang kasar dan sombong. Maukah kalian kuberitahu 
tentang hamba Allah yang terbaik? Yaitu orang lemah yang dilemahkan, 
memiliki dua baju usang, tidak diperhitungkan, (tetapi) seandainya dia 
bersumpah atas nama Allah, maka pasti Allah kabulkan'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi shahih, kecuali Muhammad bin Jabir. 

Dengan membaca kasrah huruf tha yaitu baju : ydD 

usang. [Telah berlalu pembahasannya], 

<^3199^> - 24: Shahih Lighairihi 

Dari Suraqah bin Malik bin Ju'syum 4,-, bahwasanya Rasulullah 
-3S bersabda. 



kampangsunnah. org 










kiKitah Naubat & Zulutd 


; Jli <Jjdj (_5^ ; slA9 J»aIj ^4*^ (J^ 5 ^-’ c4Slyd b 

^Ud^Jtj d>Jl 1 jdcdd Jiljj>- ^^jjaJc>- JjS4 tjllll J-*l Lol 

f > , 0 

. o ^Aidl 


"Wahai Suraqah, maukah engkmi kuberitahu tentang penduduk surga 
dan nemka? Akn menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 
'Adapnn penghuni neraka yaitu setiap orang yang sombong, congkak 
dan angkuh, sedangkan penghuni surga yaitu orang-orang lemah yang 
terkalahkan." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Rabir dan 
al-Mu 'jam al-Ausath dan juga al-Hakim dan beliau mengatakan, "Sba- 
hih men unit syarat Muslim." Dan hadits ini telah lewat sebelum- 
nya. 


3200^> - 25: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri 4&, dari Nabi H|, beliau bersabda, 

cJUj uj jyb>cdi}\j ojjlsJl g^ ijllll cJlii cjltJlj odll I 

4jJ4M dL! ii)S da j wj gg£ . d>Jl 

aii! & dL 4»lbl c^llb *J&\ dip d\S\ gy> dL fJ-j] J 

. U&jJu g^s- UddlSOj 


"Surga dan neraka her debat. Neraka mengatakan, 'Di dalamku ada 
orang-orang yang bengis dan orang sombong .' Surga mengatakan, 'Di 
dalamku ada orang-orang lemah dan miskin dari kalangan kaum Muslimin.' 
Lain Allah menengahi keduanya, 'Sesungguhnya engkau surga adalah 
rahmatKu , Aku memberi rahrnat kepada siapa saja yang Aku kehendaki 
dengan menggunakan kamu, dan sesunggahnya engkau, wahai neraka 
adalah azabKu. Aku menyiksa siapa saja yang Aku kehendaki dengan meng-- 
gunakan kamu. Masing-masing kalian Akulah yang memenuhkannya'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. (Dan hadits ini telah lewat). 


<^3201^> - 26: Shahih 

Dari Abu Hurairah -4*, dari Rasulullah H, beliau bersabda. 



kampangsannah. ora 










kfxirab Qaubat (Si "Zuhml 


(ti> jiu -lip OJ-j V ciLollijJi ^ ^jLJ 4jJ 

Cy? i j»_y |cf-' ^ |y i j 11 


"Sungguh pada Hari Kimnat ncmti akcm datang seorang lelaki besar 
dan gemnk, namun di sisi Allah dia tidak memiliki timbangan lebih berat 
dari sayap seekor ru/amuk. Bacalah (Firman Allah :AO), Dan Kami tidak 
mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada Hari Kia- 
mat.' (Al-Kahfi: 105)." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


3202f*>- 27: Shahih 

Dari Sahl bin Sa'ad dia mengatakan, 

sujb ^ Si\j u odlp ^ y 

3 s^ 2 Of. *' >« 9 ^ i jJ ' 9 (, & 

ijij (ji (jl ^ y>- \jjt If! : uUa 

1 > S " s 9 ' " *■ £ 9 ' ' ' 

(J^-ij oSwj [-(Ji^] oi (J^3 oi 

Jydij Ij Vli* idijlj Ls aX)I (J(jLii y y 

V d)i >w-Ja>- (jl ggj>- 1-L* tl t\'yza Id-* tdlii 

I ; , ^ ' *r ' s " 

4l)l (Jy-d'j (Jlil V tjl d[j V (j5 (j)j 

jVt jj ?Jd 6d 3^ ^ 


"Seorang iaki-laki lewat di hadapan Nabi W, lain beliau bertanya 
kepada orang lain yang dudnk dekat beliau, 'Bagaimana pendapatmu ten- 
tang orang ini?' Orang itu menjazvab , 'Dia adalah salah satn dari orang- 
orang terpandang. Demi Allah! Jika orang ini melamar, maka sepantas- 
nya diterima (dinikahkan), jika dia memberi syafa’at (sebagai perantara), 


Tambahan di daiam kurung adalah dari ash-Shahihain (al-Bukhari dan Muslim), mungkin penulis iupa dan 
tidak diperhatikan cleh para penfaV/^yang lalai itu. 

Tambahan ini tidak ada daiam al-Bukhari, no. 6447. Al-Mizzi daiam Tuhfah at-Asyraf, 4/114, no. 4720 dan 
al-Hafizh daiam al-Fath tidak menisbatkannya kecuali kepada al-Bukhari, dan sebelum itu al-Baihaqi daiam 
Syu'ab at-Iman, 7/330-331, maka menisbatkannya kepada Muslim adalah kekeliruan penulis (al-Mundziri), 
aan (kekeliruan) ini kemudian diikuti oleh at-Tibridzi daiam al-Misykah, no. 5236. Kekeliruan ini termasuk 
yang luput diingatkan oleh Syaikh an-Naji, sedangkan para perta'/iq yang tiga orang menisbatkannya ke- 
oada no. 5091 dari Shahih al-Bukhari, padahal lafazhnya berbeda di Sana, dan imlah di antara tahqiq yang 
mereka klaim. 


-“5? 

kampungsunnah. org 













kKitab Oimhu & l Zuhud 


maka pasti dikabulkan, jikci dia berbicara, maka perkataannya didengar. 
(Sahl mengatakan), 'Rasulullah H§ lain diam .' Kemudicm lezvat lagi orang 
lain di hadapan Rasidnllah maka beliau bertam/a, 'Bagaimana panda- 
ngctnmu terhadap orang ini?' Orang itn menjazvab, 'Wahai Rasidnllah, 
dia ini termasuk salah satu di antara kaiim Muslimin yang fakir, jika dia 
melamar maka mestimya lamarannya ditolak (tidak dinikahkan), jika dia 
memberikan syafa'at, maka mestimya syafa'at itn ditolak, dan jika dia ber- 
ucap, maka perkataannya tidak didengar.' Lain Rasulullah bersabda, 
’Orang fakir ini lebih baik daripada seisi dunia dibandingkan orang (ter- 
pandang) tadi’." 


3203ft - 28: Shahih 

Dari Abu Dzar 4>> dia mengatakan, Rasulullah M bersabda, 

-Jli (Jj-Jjj b p*j V JiJl JUJS S pS S->S ^ 

<.1 l-o->S -Jli Jj-^j b -dJi VJLjJI jjt* JLJi iLs 

t ^ 9 * * j "J J! * 3 ' 3 

tlj'yis t_3 jJ*j Ji : JU ops J>-j 0^ -Y-J-JS jks JLajlJ 

ijapi Jld S.jl IdJiS W olj )1- olj 1 JlS IdJiS (J j~Aj b jkkj :dJl3 

j* 1 Jit jjp JJrj jJ> p :Jli -j^-il Sip 

ACdOij AtXfdi Jij !iWS Jj-dij b 4J jS-\ bo idAjS^j "dJj lSj*]>li c_9 jJ*h 
V-elj jl- olj i-JbSo : JSJ !dA)l Jb 43^P Jj :cJJi Aicdy- yO- 
urfj^s jy> 'yy- yf : Jli uUil Jit Jo Jf-J jA :dJS 

y>d)l 1 (JaJb U J* *^S S^l J J-dj b :CdU • J* 

j-kf-i JJii dp SilJ iUi! Jgi \yO~ JLpS SiS : Jlii 


"Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bcmyaknya harta seba- 
gai kekayaan?"Aku menjazvab, "Ya, walmi Rasulullah." Beliau bertam/a, 
"Berarti engkau memandang sedikitmja harta sebagai kemiskinan?" 
Aku menjazvab, "Ya, wahai Rasidnllah.'' Beliau bersabda, "Sesungguhnya 
kaya itu adalah kaya hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati." Kemudi- 
an beliau menanyaiku tentang seorang lelaki dari Quraisy, beliau bersabda, 


u? J 


i‘jg i typ maknanya: Yang memenuhi Dumi sehingga keluar darinya dan meluber ( an-Nihayah ). 


-V 

86 [ 

-rTl 


kampungsunnah. org 











YKirab £Jimbat & Zuhud 


'Apakah engkan tahn si Fulan?' Aka menjawab, 'Ya, wahai Rasuhdlah.' 
Beliaii bersabda, 'Bagaimanakah dia menurut pendapatmu?' Aku menja¬ 
wab, 'Orang ini jika meminta pasti diberi, jika datang mestinya dimasukkan 
(dipersilahkan).' Abu Dzar mengatakan, 'Lain beliau bertanya kepadaku 
tentang salah seorang penghuni Shuffah. Beliau bersabda , 'Apakah eng- 
kau mengenal fulan?' Aku menjawab, 'Tidak, demi Allah aku tidak 
mengenalnya, wahai Rasulullah .' Beliau terns saja menerangkan dan men- 
jelaskan sifat-sifatnya kepadaku sampai aku mengenal orang itu. Lain aku 
mengatakan, 'Aku sudah mengenalnya, wahai Rasulullah.' Rasulullah 
bertanya, 'Bagaimanakah dia menurutmu?' Aku menjawab, 'Dia adalah 
orang miskin dari salah seorang penghuni Shuffah.' Rasulullah bersabda, 
'Dia lebih baik daripada seluruh isi bumi ini dibandingkan yang lain tadi .' 
Aku mengatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah dia tidak diberi sebagian 
dari harta yang diberikan kepada yang lain itu?' Beliau menjawab, 'jika 
orang ini diberi sesuatu yang lebih baik, maka dia adalah orang yang ber- 
hak menerimanya. Jika dia tidak diberi, maka sesungguhnya dia telah di¬ 
berikan kebaikan'." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i secara ringkas dan Ibnu Hibban 
dalam Shahilmya. Dan lafazh hadits ini adalah riwayat Ibnu Hibban. 


^3204)> - 29: Shahih 

Dan darinya (Abu Dzar) Mfa, dia mengatakan, Rasulullah M, 
mengatakan kepadaku, 

:cJds ^ :JIS 

cOjials ; Jli -(3^ 

J cj> IJl^J :$i| 4lil Jlii :Jli d-L& :Jli <■ ff'fwA aiIp J4"j 

.ljj& \p> iffy* gy y>\ge}\ ^fj ytf- 


"Lihatlah orang yang paling kaya di masjid ini?" Abu Dzar menga¬ 
takan, 'Maka aku pun melihatnya, dia memakai pakaian yang mewah, maka 
aku katakan, 'Ini orangnya .' Abu Dzar mengatakan, 'Rasuhdlah menga¬ 
takan kepadaku, 'Perhatikanlah orang yang paling miskin di masjid ini!' 
Abu Dzar mengatakan, 'Maka aku pun melihatnya, dia memakai baju 
usang.' Abu Dzar berkata, maka aku katakan, 'Itu orangnya.' Abu Dzar 


Pakaian usang dan lecek. 

t?-S? 

nn 

_ kampangsannah. org 











<3Qrab tflmbat & tZuhud 


mengatakan, maka RasuluIIah M, bersabda, 'Sungguh orang (miskin) ini 
lebih baik di sisi Allah pada Hari Kiamat dibandingkan seluruli isi dunia 
dari orang kaya itu'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan beberapa sanad, para pe- 
rawinya dijadikan hujjah dalam hadits shahih dan diriwayatkan 
oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 


3205|» - 30: Shahih 

Dari Mus’ab bin Sa'ad, dia mengatakan, 

"Sa'ad pernah memandang dirinya memiliki kelebihan dibanding¬ 
kan yang di bawahnya, maka RasuluIIah % bersabda, 'Bukankah kalian 
ditolong dan diberikan rizki dengan sebab orang-orang miskin di antara 
kalian?'" 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa'i, dan di dalam 
riwayatnya, maka Nabi bersabda, 

. cjjls Lkjl 

"Sesungguhnya umat ini diberikan pertolongan hanya karena sebab 
orang-orang miskin mereka; dengan sebab doa, shalat, dan keikhlasan me- 
reka." 

Dan telah lewat (dalam Kitab Ikhlas, bab. 1). 


32064-31: Shahih 


Dari Abu Hurairah *&■, dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar RasuluIIah ;§§ bersabda, 

' * ' 9* ' t ' * i S '* * . •* 


"Carilali aku di antara orang-orang miskin di antara kalian, karena 
sesungguhnya kalian diberikan rizki dan pertolongan hanya dengan sebab 
orang-orang miskin di antara kalian." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, 1 dan an-Nasa'i, 


1 Beliau mengatakan, "Hadits hasan shahih." Dan hadits ini tiitakhri) dalam Si/silah al-Ahaclits ash-Shahthah, 
no. 780. 


kampungsunnah. ora 










kkirab kTaubat & Ujjhurf 


3207|> - 32: Shahih 

Dari Watsilah bin al-Asqa' As, dia mengatakan, 

c^Ij J <jLld iLs Uj liijlj jJiis oiS” 

4iii LuIp dk 3 ^^J-W" (jy^Jl 

C<LA>- OjLji <cip " 1 | f-ijib 3^^ : cJL^ l=i| 

pis yjq Jb 61 d< ni ^*>\sb f&j i M ^ 

<l)jj-L ‘‘'dj-'/dj lj-fi> c_^>u hJ ii)l ij[ -(Jli >_3J-d2 j 1 Uii .5^| 
£?.Usj aA)f (_5 jJu JjJ.iS’t^p^Jl L^jLiL ^ikJl ^llU 

■Ai j 


"A/cn berada di tengah-tengah penghuni Shuffah, dan akit memper- 
hatikan diri kami, di mam tak ada seorang pun di antara kami yang me- 
ngenakan pakaian sempurna dan keringat membuat jalan di kulit kami 
(bercncuran) karena (banyaknya) debit dan kotor. Tiba-tiba Rasulullah 
5® keluar menuja kami dan bersabda, ’Kabar gembira bnat orang-orang 
fakir dari kaum Muhajirind Tiba-tiba ada seorang lelaki tampan datang 
menghadap Nabi •>#„ maka Nabi 1§ tidaklah berbicara satu ucapan pun, 
kecuali orang tersebut memaksakan diri mcngucapkan sebudh perkataan 
yang melebihi perkataan Nabi £»;. Kemudian setelah orang itn pergi, Rasu- 
lullah 0, bersabda, ‘Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang ini dan 
orang-orang yang serupa dengannya, mereka memutar-mutar lidah mereka 
(membohongi) manusia sebagaimana seekor sapi menmtar rnrnput dengan 
lidahnya. Demikian juga Allah dffi akan memutar-mutar lisan dan ivajah- 
wajah mereka di neraka’." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan beberapa sanad, dan 
salah satunya shahih. 1 


43208)> - 33: Shahih 

Dari Irbad bin Sariyah 4A, ia berkata. 


A«.u mengatakan, Hadits ini sebagaimana pendapatnya, kecuali pada ucapan "Dengan beberapa sanad" 
«arena hadits ini tidak memiliki sanad kecuali satu saja. Meskipun diikuti oleh al-Haitsami dan keduanya 
c inngi oleh tiga orang penta'liq, kecuali pada masalah yang mereka benar padanya. Mereka mengatakan, 
Hasan", dan hadits ini di takhrij dalam Si/si/ah at-Ahadits ash-Shahihah, no. 3426. 


ampungsunnah. org 










Tit at ‘Tallinn & Huhitd 


-l)L^ ciLSL^LJl Lii-Py amJa 31 L'jJt ^js*sj L|i| ^pJi oLS" 

jjijLi ^.SsJlLp l y>xljc}ij <-i_£u_P ^jj U ( _ r Lp Li j 4-^L1 _y>-S Li 



"Nab/ iSs pernah keluar menemui kami di Slntffah dan kami menge- 
nakan surban Hantakiyah, maka belian bersabda, 'Seandainya kalian 
mengetahui apa (balasan baik) yang disirnpan bnat kalian, maka tentu 
kalian tidak akan pernah merasa bersedih terhadap apa yang tidak dibe- 
rikan kepada kalian ini, dan sunggtih Persia dan Ramawi akan ditakluk- 
kan at as kalian." 


Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak apa-apa 
(la ba'sa bihi). 


Dengan menggunakan huruf ha' yang dibaca 
fathah, kemudian huruf wmvu suknn kemudian 
huruf ta'. Ada yang mengatakan, surban yang 
biasa dikenakan oleh orang-orang Arab Badui, 
dan mereka menamakannya dengan nama ini 
(yaitu hantakiyah). Ada yang mengatakan, yaitu 
pakaian yang dikaitkan dengan seseorang yang 
bernama hautak yang kala itu sedang memakai- 
nya. Dan kata sendiri artinya pendek. Ada 

yang mengatakan, Hantakiyah adalah kain yang 
dikaitkan dengan orang itu atau dikaitkan de¬ 
ngan (arti katanya) yaitu pendek. Dan ini yang 
lebih kuat. Wallahu a'lam. 



<^3209^> - 34: Shahih 

Dari Fadhalah bin Abid 4b beliau mengatakan, Rasulullah 
38 bersabda. 


} ' ' ' „ ) s' 2 2 ' 

ndJj j—s>j cciLi yj jpJ cLijJI 4 jAiSy tlif-LsAs 


1 Seperti inilah riwayat yang terdapat dalam ahMajma', 1/261, sedangkan dalam al-Musnad, 4/128 iiG (bagi 
kalian) dan seperdnya ini yang lebih benar. Sebenarnya teks aslinya adalah dengan menggunakan huruf 
dal lalu aku koreksi berdasarkan haditsnya (riwayat Ahmad). Dan hadits ini dalam S/isilah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 2168. 


90 


kampungsannah. org 











<Xirab tfaiihat & ‘Zuhud 


• Ljjji ( j r a Alls- t*\Z L , s>S 4llp \) clif-li] 4jdl vLJj*cj *>\j 


"Yfl Allah, barangsiapa yang beriman kepadaMu dan bersaksi bahiva 
aku adalah KasulMu, maka anugerahkanlah kepada mereka kecintaan 
untnk berjumpa denganMu, ringanlah qadha'Mu (saat sakamtul rnaut) 
untuknya, dan berilah dia sedikit saja dari dnnia 1 . Dan (terhadap) orang 
yang tidak beriman kepadaMu dan tidak pula bersaksi bahwa aku adalah 
RasulMu, maka janganlah Engkmi amtgerahkan kepada mereka kecintaan 
untuk berjumpa denganMu, janganlah Engkau ringankan qadha'Mu (saat 
sakamtul maut) untuknya, dan berilah dia dunia yang banyak." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani, Ibnu 
Hibban dalam Shaliihnya dan Abu Syaikh dalam ats-Tsaivab. 


3210^ - 35: Shahih 

Dari Mahmud bin Labid 4&>, bahwasanya Nabi 515 bersabda, 

3 & s'f. 3 J) $ 3 s Z 


"Ada dua hal yang tidak disukai oleh Bani Adam yaitu (pertama) 
kematian, padahal kematian itu lebih baik daripada fitnah. (Kedua) Bani 
Adam tidak suka memiliki harta sedikit, padahal sedikit harta itu lebih 
ringan hisabnya (di Hari Kiamat).” 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad, para perawi 
salah satu sanadnya dijadikan hujjah dalam ash-Shahih. 

Mahmud pemah melihat (Nabi) dan aku memandang tidak 
sah riwayat bahwa dia pernah mendengar Nabi IS. Tentang per- 
sahabatannya dengan Nabi S.V, terdapat beda pendapat yang telah 
dijelaskan di depan (Kitab Ikhlas, bab. 2, no. 11) bab tentang riya' 
dan lainnya. Wallahu a'lam. 


Barangkali tampak ada kesulitan memahami hadits ini berkaitan dengan doa Rasulullah as buat pemban- 
tunya yaitu Anas agar diberi anak dan harta, sebagaimana sudah dimaklumi, hadits ini dicantumkan dalam 
Silsilah at-Ahadits ash-Shahihah, no. 2241, dan tidak ada kesulitan dalam memahami hadits ini karena yang 
pertama hadits ini adalah khusus, kemudian Rasulullah ss sudah mengetahui bahwa orang yang didoakan 
mendapatkan harta itu termasuk orang yang tidak dikhawatirkan terkena fitnah. Sebagaimana Firman Allah 
0| k “Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu adalah fitnah." (At-Taghabun: 
15), maka ini perlu diperhatikan. 



kompungsunnah. org 










dKirab Gfaubar & Ziiluui 


<^3211<^> - 36: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah Us ber- 
sabda. 




"Bcrapa banyak orang yang kusut rambutnya, diusir dari pintu- 
pintu, seandainya mereka bersumpah atas nama Allah , niscaya Allah akan 
mengnbulkannya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


3212^> - 37: Shahih Lighairihi 

Dari Anas *f>, dia mengatakan, Rasulullah W. bersabda, 

jJ »—djjl ijA' ^ __ _ j 

A 


■ c'A' 4)1 


"Betapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu dan hanya 
memiliki dua helai kain liisuh, diusir dari pintu, (tctapi) seandainya dia 
bersumpah atas nama Allah, niscaya Dia akan mengabulkan untuknya." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath 
dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih kecuali Ab¬ 
dullah bin Musa at-Taimi. 

Al-Hafizh mengatakan, Sisa hadits bab ini akan dibawakan 
pada bab berikutnya, insya Allah. 


1 Dalam teks aslinya terdapat tambahan ^pi, lalu saya buang karena tidak ada dalam riwayat Muslim 8/36, 
dan 154 dan Imam al-Baghawi meriwayatkannya dari jalan beliau (Muslim) dalam Syarh as-Sunnah, 13/269, 
dan dia mengatakan, "Hadits ini shahih." Dalam jalan periwayatan ini tidak ada guru Muslim yaitu Suwaid 
bin Sa'id. Al-Baihaqi dalam asy-Syu'ab, 7/331, no. 10482, meriwayatkannya dari jalan periwayatan ini - 
tanpa penyebutannya (kata jA )* akan tetapi Ibnu Wahb mendukung dengan meriwayatkannya tanpa 
menyebutkan kata tersebut dengan lafazh, 

- j^2sl ji i/yyAl A | d-»-il ‘—■J 

Lafazh ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 6449. Hadits ini juga memiliki jalan lain dari 
Abu Hurairah -4*. Riwayat pendukung ( Syatvd) Ini dari beberapa jalan periwayatan telah &takhnj pada kitab 
takhrij Muski/at at-Faqr, hal. 79, no. 125. 

2 Tidak diperhatikan dan dius'r. 


kompungsunnah. org 











$\irab $aubaT & 'Zuhud 



RNJURAN B€RSIKRP ZUHUD PRDR DUNIR DRN M€RRSR 
CUKUP D€NGRN VRNG SCDIKIT DRN RNCRMRN KRR6NR 
M€NCINTRI DUNIR. BRNGGR DCNGAN K€M€UJRHRN 
DRN BCRLOMBR-LOMBR (M6NGUMPUIKRN 
HRRTR DUNIR) S6RTR SCBRGIRN HRDITS VRNG 
M€NC€RITAKRN KCHIDUPRN RRSULULLRH m DRLRM 
HRL MRKRNRN, PRKRIRN, MINUMRN, DRN S€J€NISNVR 



<^3213^ - 1: Shahih Lighairihi 

Dari Sahl bin Sa 'ad as-Sa 'idi dia mengatakan. 



"Seorang Uiki-laki datang kepcida Nabi sS dan berkata, "Wahai Rasu- 
lullah, tunjukkanlah kepadaku satn amalan, jika aku mengerjakannya, 
rnaka aku dicintai oleh Allah dan didntai oleh manusia.' Maka belian 
menjawab, 'Zuhudlah pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu dan 
zuhndlah pada apa yang dimiliki orang lain, maka engkan akan dicintai 
oleh manusia " 

Hadits ini Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sanadnya di- 
hasankan oleh sebagian guru-guru kami, namun ini jauh dari kebe- 
naran, karena hadits ini adalah dari riwayat Khalid bin Amr al- 
Qurasyi al-Umawi as-Sa'idi, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Hazm, 
dari Sahl. Khalid ini tidak diambil haditsnya (oleh para ulama ahli 
hadits) dan tertuduh. Dan saya tidak pernah tahu ada orang yang 



kampangsannah. org 










kKitab Qaubar &. Zuhiui 


menganggapnya tsiqah. Akan tetapi hadits ini merupakan secercah 
cahaya kenabian dan keberadaan perawinya yang lemah tidak 
menutup kemungkinan bahwa Nabi #t pemah mengucapkannya, 
Dan Khalid diperkuat (di mutaba'ah) oleh Muhammad bin 
Katsir ash-Shan'ani, dari Sufyan. Muhammad ini telah dianggap 
tsiqah meskipun lemah dan dia ini lebih baik dibandingkan dengan 
Khalid. Wallalm a'lam. 


3214|> - 2: Shahih Lighairihi 

Dari Ibrahim bin Adham, dia mengatakan, 

lstaA iJ-ij b : JUi &S? 

ill ^JJl jj^i U1 : JU1 ^liJl ( j £> 4 j 
dbjj ^2 D loll dix>cj L^tj tbJaJi ^2 


"Seorang laki-laki datang kepada Nabi 0 seraya mengatakan, 
’Wahai Rasuhtllah, tunjukkanlah kepadaku suatii amalan yang disnkai 
oleh Allah bila aku melakukannya dan dicintai (pula) oleh manusia.' 
Beliau menjawab, 'Amalan yang Allah sitka engkau melakukannya yaitu 
zuhud pada dunia, sedangkan amalan yang manusia suka engkau mela¬ 
kukannya adalah, dermawanlah kepada mereka dengan harta benda yang 
engkau miliki'." 

Diriwayatkan olehIbnu Abiad-Dunya seperti ini secara mu'dhal 
dan sebagian mereka meriwayatkannya darinya, dari Manshur, 
dari Rib 'i bin Hirasy, dia mengatakan, "Seseorang mendatangi Nabi 
0 ... lalu dia menyebutkan hadits ini secara mursal." 


<^3215^> - 3: Hasan Lighairihi 


Dari Abdullah bin Amr >#5, -saya tidak mengetahui hadits 
ini kecuali dia memarfu'kannya (membawakan riwayatnya dengan 
sanad lengkap sampai pada Rasulullah If,)" dia mengatakan. 


\Jnj^-\ iJ a*jJL> ojj& (Jjt 


"Kebaikan generasi aival umat ini disebabkan oleh kezuhudan dan 



kampungsunnah. ora 










<3 drab Cfaulmt & ‘Zjihiid 


keyakinan, dan kehancumn generasi akhirnya disebabkan oleh kebakhilan 
dan angan-angan." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan sanadnya mungkin di- 
hasankan, tapi mat army a aneh ( gharib ). 


#3216<^ - 4: Shahih 

Dari Abu Sa 'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah ber- 
sabda. 


I —tpS jlaUS 0\j to yjz>- SjL- IdJjl <jl 

, [s-LdxJl d-olS" JjSlyM axis (Jjl <l)Ls] f-LxkJl ltLxjjJl I jH jli 


"Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau (indah) dan sesunggith- 
mya Allah ckS menjadikan kalian sebagai khalifah di tmika bumi, maka 
Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat, maka takutlah terhadap (fitnah) 
dunia dan takutlah terhadap (fitnah) wanita (Karena sesungguhnya fitnah 
pertama yang terjadi pada Bani Israil adalah fitnah kaum wanita)." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


3217y - 5: Shahih 

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i, dan ada tambahan, 

.c-DvjJi ‘p> jU-y)! axxs dJs y> Lks 

"Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya 
bagi kaum lelaki daripada (fitnah) wanita." 2 


<^3218^> - 6: Shahih Lighairihi 

Dari Amrah binti al-Harits s$s, dia mengatakan, Rasulullah 
ss; bersabda. 


Tambahan ini dari riwayat Shahih Muslim, no. 2742 yang iuput dari pena penyusun kitab ini. Begitu juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, 3/22: dari jalan yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad meriwayatkannya 
pula, 3/19; juga at-Tirmidzi, no. 2192 dan menshahihkannya; serta Ibnu Majah, no. 4000: dari jalur lain 
yaitu dari Abu Sa'id tanpa ada tambahan. Dan saya tidak menemukan hadits ini dalam as-Sunan ash-Shugra, 
an-Nasa' i, mungkin hadits ini terdapat dalam ai-Kubra^a. 

Tambahan ini bukanlah tanjutan dari hadits sebelumnya sebagaimana telah 6\tahgig oleh an-Naji Ini 
adalah hadits sendiri dari sahabat lain yaitu Usamah bin Zaid pada riwayat al-Bukhari dan Muslim serta yang 
lainnya. Dan hadits ini tercantum dalam Si/sUah al-Ahadits ash-Shahihah Hadits no. 2701. 


kampungsunnah. org 











'•Taubat & Zulnid 


Ojj <USl lijlj cl^0>=j UJb4 ( j_i3 toy00- 6jX>- 001 

o ^ •- V 

.<00aJl p ip 501 aJ am! (jLi 


"Dnnia itu manis lagi hijau (indah), maka barangsiapa mengambilnya 
sesuai dcngan haknya, Allah akan memberkahinya padanya, dan betapa 
banyak orang yang membelanjakan harta Allah dan RasulNya, din menda- 
patkan balasan neraka pada Hari Kiamat ." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. 1 


<^3219^> - 7: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Amr *$as, dia mengatakan, Aku pernah 
mendengar Rasulullah #; bersabda. 


s _ )jj cLgjLs aJ i&)! 0jlj bp-cj IaAAI ,j-ks Ct'jJzA- SjU- 00! 


■ J0I "hM i«0i!l aJ 400 


cCLJu 1 00 


"Dnnia itu manis lagi hijau (indah), maka barangsiapa mengam¬ 
bilnya sesuai dengan haknya, Allah akan memberikan berkah kepadanya 
padanya, dan berapa banyak orang yang membelanjakan harta sesuai 
dengan kemauan nafsunya, tidak ada balasan baginya pada Hari Kiamat 
(nanti) selain neraka. ” 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jarn al-Kabir 
dan para perawinya adalah orang-orang tsiqah. 


- 8: Shahih 

Dari Ibnu Umar dia mengatakan, 

(libs' <l)|j CAM! wLIP 4_J \A-j5 0! 0L-^ 0Jl5| j \js JwtP 0 

.Uj 40P 


"Tidaklah seorang hamba mendapatkan dnnia walaupun sedikit, 
kecuali bagiannya itu mengurangi derajatnya di sisi Allah, meskipun dia 
dermaioan." 


1 Saya nyatakan, Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abduilah daiam Zawa 'id at-Musnad dan lamnya. Dan 
hadits ini mempunyai syahid dari hadits Khaulah pada riwayat at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya dan 
pada riwayat al-Bukhari secara singkat. Hadits ini tercantum dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 1592. 



kampangsannah. org 











ZKitab Cfaubat &. 'Zuluid 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan sanadnya bagus 
ijayyid) dan diriwayatkan dari Aisyah #?< secara marfu ' (bersambung 
sanadnya sampai Rasulullah IS), namun riwayat yang mauquf 
(sanadnya terhenti pada sahabat) lebih shahih. 


322- 9: Hasan 

Dari Abu Asib 4*, dia mengatakan, 

p-j Zsi y ^ ^ cJj-a j ^_y*~ 

JjliajlJ 4 tclpls aii'fe?' yZk.' y# (*-j cclpjj 

c[bjjp] Lx*Id rlsU-Jl v_-j>-Ld2J Jlii tjLisJ'Vi ^pikd UsjU- Jl-j 
ijU f-Lij IpS t<^jL>w5lj JlH 4i)i (Jj-dj Jdli c-L>t3 

.iiliSJI 11 a yy ^JLJLd ^(JLdl tdp^JLs 
(J j-Aj Jpll ( _y > J - l jA-P l^-li ^tjli 

: jis ?£sySl ^ j; IJl* yy OjJjLuJ Ul dl Jjpj b :jli :|§ 4)1 

lf» -LJ* eJpjLS" jt c4jjjP- ^J~Z j^p) 

.jx3lj jlJl <1 jjA- j1 y^r Jl ‘4dpjp- 


"Suatu malarn Rasulullah Wz keluar (dari mmahnya) lalu beliau 
Ip melewatiku, lain beliau memanggilku, maka aku pun keluar kepada- 
mja. Kemudian beliau M melewati Abu Bakar dan memanggilnya, 
lain Abu Bakar keluar kepadanya. Kemudian beliau 1| melewati Umar 
A'&t dan memanggilnya, maka Umar pun keluar kepadanya. Kemudian 
Rasulullah M, berangkat sampai memasuki sebuah perkebunan milik se¬ 
ar a ng Anshar, Rasulullah bersabda kepada pemilik kebun, 'Berilah kami 
makan (kurma busr)!' Orang itu datang membawa setangkai kurma busr 
dan menghidangkannya. Lalu Rasulullah #t dan para sahabatnya menik- 
matinya kemudian beliau minta air dingin dan beliau meminumnya, lalu 
beliau Hf bersabda, 'Sungguh kalian pasti akan ditanyai tentang ini pada 
Hari Kiamat.' 


Abu Asib berkata, 'Lain Umar mengambil tangkai kurma itu kemu¬ 
dian memukidnya ke bumi, sampai kurma itu berserakan di hadapan 
Rasulullah Wd, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kita akan dita- 


m 

kampangsannah. org 









kKitdb Cfaubat & ‘Zuh.ud 


nyai tentang ini pada Hari Kiamat?' Beliau menjawab, 'Ya, kecuali tiga, 
yaitu satu helai kain yang digunakan (seseorang) unkuk menntup aurat- 
nya, atau sepotong roti (makanan) untuk menghilangkan rasa laparnya, 
atau kamar tempat dia bertednh dari panas dan dingin'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah (kredibel). 


3222f - 10: Hasan 

Dari Abu Abdirrahman al-Hubuli, dia mengatakan, Aku per- 
nah mendengar Abdullah bin Amr bin al-'Ash dan dia ditanya oleh 
seseorang, orang itu mengatakan, 

cljpd JUl JJLp aJ JlJb ( j r & o—tJi 

jj-fl C—>li : Jli -pAj :JlS V axSJju JiJl : Jli :Jti 

( j r a dJli -cJli .LolA jU : Jli 


"Bukankah aku termasuk salah seorang fakir dari kaum Muhajirin?" 
Abdullah balik menanyainya, 'Apakah engkau mempunyai seorang istri 
tempat engkau kembali?" Orang itu menjawab, 'Ya.' Abdullah bertanya 
lagi, 'Apakah engkau memiliki rumah yang bisa engkau tinggali?' Orang 
itu menjawab, 'Ya.' Abdullah lain mengatakan, 'Kalnu begitu engkau 
termasuk orang kaya.' Orang itu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku memi¬ 
liki seorang pembantu.' Abdullah mengatakan, 'Kalau begitu engkau ter¬ 
masuk raja'." 

Diriwayatkan oleh Muslim secara mauquf. 


3223f - 11: Shahih 

Dari Abu Hurairah -Jfc, dia mengatakan, Rasulullah At, ber- 
sabda, 

JiJ re—pJl - J JLfiJ Jl tAdldojl pjJ .Alkjl A) J—d>lAd U Jjl 

‘bjLil f-LJl ggz 


"Urusan pertama yang akan dihisab (ditanyakan kepada) seorang 
hamba pada Hari Kiamat adalah bahwa akan dikatakan kepadanya, 'Bukan¬ 
kah Aku telah menyehatkan badanmn dan memberimu minum dari air 
dingin (sejuk)?"' 



kampangsunnah. org 










@Citilb tfaulmt & ‘Zjjlmd 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihn ya dan 
al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya shahih." 


- 12: Hasan 

Dari Abu Sufyan, dari guru-gurunya, dia mengatakan, 

LI L lJaSA) L» ;a_*_a HJis t^f^is ;<JL coj)(jL-L« ^Lp 

t 4A1p .1 j->j t tjr^^ J J—* 1 J 4i)l (J j—* ^4i)l AAp 

( _ 5 1p L A>y>- cc->j_kil LpyS- (_jLLl Lo : Jliii cLJjLx_L’! 

5_- ^jl^i ijJj :jii 1.4^ di it M Jpj oljJi 
LiLd 4_j Lidj : Jli ojL^'i/l oJ_a ^ j ci^^JibjJl .ilJ-iT ILjJI 
aap <ii)l ^_SLI tA*_A L : JlLs uul a_^pI ia*_a LLL c \ °^ a 

c>- LI L-LLL- 9 iLI cLIjAj A 1 p 3 ^dAA-k LI La*j^ 


"Sa'ad datang kepada Salman menjengnknya." Razvi mengatakan, 
'Maka Salman menangis.' Maka Sa'ad mengatakan, 'Wahai Aim Abdillah, 
apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis? (Padahal) RasuluUah 
% tel ah wafat dalam keadaan ridha kepadamu, engkau akan mendatangi 
telaga Nabi (al-Haudh) dan engkau akan berjumpa dengan para sahabat- 
mu?' Dia menjaivab, 'Aku menangis bukan karena takut kematian, bukan 
pula karena rakus terhadap dunia, akan tetapi Rasnhdlah ip, telah membe- 
rikan zuasiat kepada katni, beliau bersabda, 'Hendaklah bekal hidup salah 
scorang di antam kalian dari dunia sebagaimana bekal orang yang sedang 
melaknkan perjalanan, sementara di sekitarku ini banyak harta benda.' 
Sa'ad mengatakan, 'Padahal di sekitarnya hanya ada alat tempat mencuci 
pakaian, satu piring besar dan wadah air untuk bersnci.' Sa'ad mengata¬ 
kan, 'Berilah kami zuasiat!' Salman mengatakan, 'Wahai Sa'ad, ingatlah 
kepada Allah pada keinginanmu jika punya keinginan, pada kedua tangan- 
mxi jika engkau melaknkan pembagian, dan pada hukummu jika engkau 
memutuskan suatu hukum' 


Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." Begitulah dia mengatakan. 

Perkataan Salman, SjLL'sII ? jA jjyi-j, Abu Ubaid mengatakan, 
Maksudnya adalah beberapa jenis barang, dan setiap yang berbi- 


kampungsannah. org 










kKitab Qaubat & 2 iiluid 


lang; baik manusia, atau barang, atau yang lainnya adalah suatu 
yang banyak. 


3225|s> - 13 - a: Shahih 

Dari Anas -4b dia mengatakan, 

b Li aJ ol J3 c_ULi olki tbiboJui ^ScLtl 

U :OUi^ jli ?... W... ^1 ^ a))I J343 jlS ^ijl 

Aay>- Vl aiaIj^S" Vj tboiJl ^Lp ^Sbl ^ dr° e-D-lj ^Sbl 
Uj : jli .cJJJd ji Vj (jbijl U Ijl^p bull j^p If! aUI jjJLj 

j> '' - ^ •* ^ 

^yljl V j u wH^Jl ^lj (J^ 0 ^kVAi-l ^yiSo ‘AjI liill Ag-P '<_JL5 Jl^p 

^ 3 I ^ ^ ^ ^ fii 

-Upy lO-dbSo- lj| idX<iJx>- .JkP kill Ij-scA Lj Ool Lo|j .d-JJ-kj AS Vl 
l5jj bo aJ| :c~ob jli .Ovkd* lil <£b«-* jipj <.d-JL*2s til etbo-JLs 

.0-Up C_ul5 AjbjU Lyiji ^jjjsLSsJ AJW2J V| 


"Salman sakit, maka Sa'ad datang menjenguknya. Sa'ad melihat- 
nya menangis. Maka Sa'ad mengatakan, 'Wahai saudnraku, npa gerangan 
yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah engkau telah menjadi 
saliabat Rasululah? Bukankah ...? Bukankah ...?’ Salman menjawab, 
’Aku menangis bukan karena satu di antara dua ; aku menangis bnkan 
karena bakhil dan rakns pada dunia, bnkan pula karena benci akhirat, akan 
tetapi karena Rasulullah M pernah memberikan zoasiat kepada kami dan 
aku melihat diriku telah melanggarnya. ’ Sa’ad mengatakan, 'Apa zoasiat 
beliau kepadamu?' Salman menjawab, 'Beliau memberikan zoasiat kepada 
kami agar salah seorang di antara kalian merasa cukup dengan seukuran 
bekal orang yang sedang melakukan perjalanan .' Dan saya melihat diriku 
telah melanggarnya. Wahai Sa'ad, bertakwalah kepada Allah pada kepu- 
tusan hukummu jika engkau memberikan keputusan hukum, pada pem- 
bagianmu jika engkau melakukan pembagian, dan pada keinginanmu jika 
engkau memiliki keinginan.' 

Tsabit (tabi'in yang meriwayatkan hadits ini, dari Anas) menga¬ 
takan, 'Telah sampai berita kepadaku balnea Salman ham/a meninggalkan 
dua puluh sekian dirham beserta sedikit makanan yang ada padanya'." 



kampangsunnah. org 











GKitab Qaubat & 2 uliud 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya adalah 
orang-orang tsiqah dan dijadikan hujjah oleh Syaikhnin (al-Bukhari 
dan Muslim) kecuali Ja'far bin Sulaiman, orang ini hanya dijadikan 
hujjah oleh Muslim saja. 

13 - b: Shahih Mauquf 

Al-Hafizh al-Mundziri mengatakan, "Dalam Shahih Ibnu Hib- 
ban terdapat riwayat. 


o 


jLi-Lw (JU 



"Bahwa harta Salman dikumpulkan, dan jnmlahnya hanya lima 
belas dirham." 

Penjelasannya akan menyusul insya Allah di akhir bab ini. 
Dalam riwayat ath-Thabrani, 



"Bahwa harta benda Salman dijual, maka jumlahnya hanya mencapai 
empat belas dirham. " 2 

<^3226)s> - 14: Shahih 

Dari Abu ad-Darda' dia mengatakan, Nabi ^ bersabda. 



"Tidaklah matahari itu terbit kecuali ada dua malaikat yang diutus 
di dua sisinya. Keduanya berseru (dengan suara) yang bisa didengar oleh 
penduduk bumi, kecuali ats-Tsaqalain (manusia dan jin), 'Wahai sekaliar. 
manusia, marilah menuju Rabb kalian, sesimgguhnya harta yang sediki: 
dan mencukupi lebih baik daripada harta yang banyak, tapi membuat lalai'.' 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam sebuah hadits dan telah 


1 Saya nyatakan, Bahwa ini adalah bagian dari hadits yang akan datang pada pasal berikutnya pada bab ir 
*’ Saya nyatakan, Hadits ini tidak shahih sanadnya, sebagaimana keterangannya ada pada kitab Dha'if s:- 


Targhib. 



kampungsunnah. org 










AKitab Cfaubat &. Zuhud 


Lewat (Kitab Sedekah, bab. 15) dan para perawinya adalah perawi 
asn-Shahih, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nva dan juga al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnva shahih." 

»3227^> - 15: Shahih 

Dari Fadhalah bin Ubaid, bahwasanya dia pernah mendengar 
Rasulullah M bersabda, 

^ ' y y O ^ f 

.^3j UUS ‘uLlp (jlS ”j 

"Beruntwiglah orang yang diberikan hidayah kepada Islam dan 
kehidupannya cukup (tidak meminta-minta) dan merasa cukup (qana'ah) 
dengan yang ada. ” 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan dia menga¬ 
takan, "Shahih sesuai dengan syarat Muslim. " 1 


<^3228^> - 16: Shahih 

Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah ber¬ 
sabda. 


"Sungguh telah beruntung orang yang memeluk Agarna Islam, di¬ 
berikan rizki yang cukup, dan Allah Ah menganugerahkan sifat qana'ah 
(sikap menerima) dengan apa yang Dia berikan kepadanya." 

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 2 
Yaitu tidak memiliki harta melebihi kebutuhan : i-iliKJl 


Abu Syaikh Ibnu Hayyan meriwayatkan dalam kitab ats- Tsa- 
zvab, dari Sa'id bin Abdul Aziz bahwa dia ditanya, "Apakah yang 
dimaksud dengan rizki yang cukup?" Dia menjawab, "Sehari ke- 
nyang dan sehari lapar. " 3 


1 Saya nyatakan, Dishahihkan juga oleh Ibnu Hibban, no. 2541 (berdasarkan al-Mawarid). 

2 Hadits ditakhrij dalam as-Silsilah as-Shahihah, no. 129 dan diriwayatkan juga oleh al-Hakim, 4/122. 

3 Saya nyatakan, Dari Abu Syaikh, diriwayatkan oleh Abu IMu'aim dalam kitab al-Hilyah, CIVIC juga Ibnu Asakir 
dalam at-Tarikh, 21/207, dan sepertinya yang lebih pas untuk menafsirkan kalimat a/-A"a/sA(berkecukupan) 
adalah sabda Rasulullah m;. 


ip- i 

Joel] 


kampungsunnah. org 











GfGtab Cfaubat & Zuhud 


3229® - 17: Shahih 


Dari Abu Hurairah 4b dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah #; bersabda, 

.liUS" :aJ|jj <_5?J jl (jjj J^-l p-4-^ 


"Yfl Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad adalah (kebutuhan) 
pokok ", dalam riwayat lain, "kecuknpan". 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibnu 
Majah. 


3230f> - 18: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4b dari Rasulullah #!, beliau bersabda, 
toLb! ?->■ ys cSJLij c1 d—ikJl c?- 

. AJLkP caJDj aIM 


"Yang mengikuti seorang mayit adalah tiga hal: kehiarganya, har- 
tanya, dan amalnya. Kemudian yang dua akan pnlang kembali dan ting- 
gallah yang satu. Yang pnlang adalah keluarga dan hartanya, dan yang 
tinggal (bersamanya) adalah amalnya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


<^3231^ - 19 - a: Hasan Shahih 

Dari an-Nu'man bin Basyir *#£, dari Nabi SSj, beliau 
bersabda. 


Lo tdJjti LjI : Jjjjj JJLLstJ Cf-MAl 4 j*>Lj iJj S/l 4,i! ^ J JlP JyJ Li 

cj- i bLi LjI .4JL0 bJJJ -2 l-i 

diMs>- LjI .aIMj 4^Aj>- tiiJjj u SkzSy dJLUJl ZL>\j 


-Ali-p dbJd 



oJu»0 




OjJ ojlp toJ-Jjs- ^ ^ lljji lA 


"Barangsiapa di antara kalian yang merasa aman di sisi ketuarganya, sehat badannya, punya makanan 
pokok hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia dikumpulkan buatnya ." 

Hadits ini dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan pembahasannya teiah lewat (Kitab Sedekah, bab. 4). 


kampungsunnoh. ore 










QKitab Cfaubar &. 2jjhud 


"Tidak ada seorang hamba pun, baik yang laki-laki atau pun perem- 
puan kecuali dia memiliki tiga teman dekat. Salah seorangnya menga- 
takan, 'Aku bersamamu, maka ambillah apa yang engkau man dan tinggal- 
kanlah apa yang engkau man/ itulah harta. Satu lagi berkata, 'Aku ber- 
sarmmu, dan jika engkau telah sampai ke pintu penguasa, maka saya 
akan meninggalkanmu/ itulah pembantu dan keluarganya. Satu lagi 
mengatakan, 'Aku bersamamu, di mana pun engkau masuk dan di mana 
pun engkau keluar/ itulah amal perbuatannya ." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir de- 
ngan beberapa sanad, salah satunya shahih. 


19 - b: Hasan Shahih 


Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al- 
Ausath, lafazhnya, Rasulullah i| bersabda, 

Ijjfc jlii <j ( J s>-j M>S 1 ( jii 

jlij ^oj 1 ‘ddd Li Jj>sj t^]Li 

idiLki JLl*_i lit jlij J bli lil 

Li 4ds (_j^Li Idjfc !(JlS L-eli td-JLo*- d—- 0 Ld 

i/ygS' jp-'yiy lAjyddLp t<dLs ^Cw Li p 

'\\g l =' > - •- 




"Perumpamaan seseorang dengan kematian adalah ibarat seseorang 
yang memiliki tiga teman dekat. Salah seorang di antara mereka menga¬ 
takan, 'Ini adalah hartaku, ambillah semaumu, berilah semaumu, dan 
tinggalkanlah semaumu.' Yang lain mengatakan, 'Aku akan bersamamu 
untuk membantumu, jika engkau mati aku akan tinggalkan engkau.’ 
Yang lain lagi mengatakan, 'Aku bersamamu, aku masuk dan keluar ber- 
samamn, baik saat engkau masih hidup ataupun sudah mati .' Yang menga¬ 
takan, 'Ini adalah hartaku, ambillah semaumu dan tinggalkanlah semaumu/ 
maka itu adalah hartanya. Dan yang lain (kedua) adalah keluarganya, dan 
yang lain (ketiga) adalah amal perbuatannya, dia masuk dan keluar bersa- 
manya di mana pun juga. ” 1 


1 Saya nyatakan, Syahid untuk hadits telah disebutkan dari hadits Anas (Kitab Sedekah, bab. 15). 


twj 

Kampunqsunnah. org 










kkitab Cfaubat & (Zjfhud 


<^3232^> - 20: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah 4&, bahwasanya Rasulullah telah ber- 
sabda. 


n_ jL>=_U?I jl cojjAl <u*>U aUlpj aJu&Ij foT ( ji* 

vliLs DU cdijU>- dilid Id JUU 

diLia \JL~~UU i_LLL d-Jdu DU tdilid Id (JUj ct ^Li 

.Uiij U>- JLL*d Id (JUj 


"Perumpamaan antara Bani Adam dengan hartanya, keluarganya, 
serta amalnya adalah ibarat seseorang yang memiliki tiga saudara atau 
tiga teman. Salah seorang di antara mereka mengatakan, 'Sax/a akan ber- 
samamu selama hidupmu, apabila engkau telah mati, maka saya bukan 
bagian dari kamu dan kanni bukan bagian dari soya / maka itulah harta¬ 
nya. Yang lain mengatakan, 'Saya akan bersamamu, sampai apabila eng¬ 
kau telah sampai ke polion (kubur) itu, maka saya bukan bagian dari kamu 
dan kamu bukan bagian dari saya.' Yang lain mengatakan, ’Saya akan 
bersamamu, baik dalam keadaan hidup dan mati'.” 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya adalah pe- 
rawi ash-Shahihd 


3233® - 21: Shahih 


Juga dari Abu Hurairah beliau mengatakan, Rasulullah 
if§ bersabda, 

j\ |_SI D aJD a] lid t^Ud UJdJi 

aSj[j j dlusD elLD Idj c^pJU jl cJuU 


•"Seorang hamba mengatakan, 'Hartaku. ..hartaku.' Padahal dia 
hanya memiliki tiga hal dari hartanya, yaitu harta yang dia makan lain 
habis, atau pakaian yang dipakai lain nisak, atau harta yang diberikan 
(sedekahkan) sehingga menjadi simpanannya (di akhirat), sedangkan sela- 
in itu, maka dia hilang dan dia akan meninggalkannya imtuk orang lain." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


1 Demikianiah dalam Majma' az-Zawa 'id, 10/252, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin 'Ajlan, dia 
tidak dijadikan hujjah. Dan hadits ini tiltakhrff dalam Silsilah ai-Ahadits ash-Shahihah, no. 2481. 


kampungsunnah. ora 











0titab Gfaubat & 2jihud 


3234^> - 22: Shahih 

Dari Abdullah bin Syikhhir <#.>, dia mengatakan. 


:^ST ^vl j_p; : Jli jij H ^1 ddl 

ddJ j! ?ddlti disl U Nl dUU ^ jdl ^Jl L; dJ J*j c^JU 

VcUwi^li 03 Ju 2 £i’ jl L'cdjli 


"Aku datang kepada Nabi #t dan beliau sedang membaca, 'Berme- 
gah-megahan telah melalaikan kamu.' (at-Takatsur: 1), beliau Si; ber- 
sabda, 'Bani Adam mengatakan, 'Hartaku ... hartaku.' Wahai Bani Adam, 
adakah engkau memiliki harta selain harta yang engkau makan sampai 
habis, atau (pakaian) selain yang engkau pakai sampai rusak, atau (harta) 
selain yang engkau sedekahkan sehingga menjadi tabunganmu?" 

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i. 

Hadits-hadits jenis ini telah lewat pada pembahasan sedekah 
dan pembahasan infak. 


3235 


23: Shahih 


Dari Jabir 


acpjcS tjf* y* dl ol 

4 J Id* ijl dg>d dlj 4j.iL ydci iddd 
Y^JxJ 4 J1 :JU •( r> 1 da j Hj 4ji L1 ^>cj Li djJlsi 

cdiyS did y&j dido ctiLil <d*y tyi l (is> od Id- od ji 

* ' ' i ■" f e- o £ ' 

. ^v-SdLp 1-L& 4i)l ^Lp dAij 


"Bahwasanya Rasulullah Sg lewat di pasar, beliau rnasuk dari salah 
satu dataran tinggi (di sekitar Madinah), sementara manusia berada di 
samping beliau, lain beliau melewati bangkai seekor anak kambing yang 
memiliki telinga kecil. Kemudian beliau mengangkat telinganya dan ber- 
sabda, ’Siapakah di antara kalian yang ingin mendapatkan ini (membeli- 
nya) dengan satu dirham?' Mereka menjawab, 'Kami tidak ingin menda- 
patkannya dengan apa pun, apa yang bisa kami lakukan dengannya?' 


1 Lafazh ini adalah tambahan dari riwayat Muslim, 8/210. 


Ki-Cl 

10 Ct 

kamp_ wasannathorc 











kiKitab Qaubat & AuhuA 


Beliau bersabda, 'Apakah kalian man jika kalian diberi (dengan gratis)?' 
Mereka menjawab, 'Demi Allah, seandainya pun anak kambing itu masih 
hidup, dia pasti cacat, karena telinganya kecil. Apalagi ketika sudah men - 
jadi bangkai?’ Maka beliau bersabda, ’Demi Allah! Sungguh dunia itu 
dalam pandangan Allah lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing 
ini dalam pandangan kalian '." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

Artinya di samping beliau H|. : a£AS 

Dibaea dengan memfathahkan huruf hamzah : JlU,NI 

dan sin serta mentasydidkan huruf kaf yaitu 
bertelinga kecil. 

<^3236)> - 24: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Abbas dia mengatakan. 



"Nabi pernah melewati seekor bangkai kambing yang dibuang 
oleh pemiliknya, lain beliau bersabda, ’Demi Dzat yang jiwaku ada di 
TanganNya, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah diban¬ 
dingkan bangkai ini dalam pandangan pemiliknya’." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi (dapat 
diterima). 

#3237)> - 25: Shahih 

Dan dari Abu ad-Darda' 4g, dia mengatakan. 




"Nabi #1 pernah melewati tempat pembuangan sampah suatu kaum, 
di sana terdapat bangkai seekor anak kambing, maka beliau bersabda, 



kampangsannah. ora 










@Citab Glimbat & ‘Zuluid 


'Apakah pemiliknya tidak butuh padanya?' Para sahabat berkata, 'Wahai 
Rasulullali, seandainya pemiliknya masih butuh padanya tentu mereka 
tidak akan membuangnya .' Maka beliau bersabda, 'Demi Allah, sungguh 
dunia ini lebih hina bagi Allah dibandingkan bangkai anak kambing ini 
bagi pemiliknya. Maka saya tidak (ingin) mendapatkan dunia ini membi- 
nasakan salah seorang di antara kalian'." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar. 1 

<^3238^ - 26: Shahih Lighairihi 

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang sama dalam 
kitab al-Mu 'jam al-Kabir dari hadits Ibnu Umar dan perawi kedua- 
nya adalah orang-orang tsiqah. 


3239ji> - 27: Shahih Lighairihi 

Ahmad juga meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah -•:#> 
dan lafazhnya, 

oj.* Jii k\jy>- y* aUS Jj-ij <jl 

oUfe djoi ip y&\ LjjJJ ’(JUi . djili aDjh 

.LgJJs! 


"Bahwasanya Rasulullah iff pernah melewati seekor anak kambing 
yang kena penyakit kudis yang dibuang oleh pemiliknya, maka beliau 
bersabda, 'Apakah kalian berpendapat baluva kambing ini him bagi pemi¬ 
liknya?' Para sahabat menjawab, 'Yad Beliau bersabda, 'Sungguh dunia 
ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada binatang ini dalam pan- 
dangan pemiliknya ’. " 2 


1 Al-Bazzar mengatakan, "Hadits ini telah diriwayatkan dan beberapa riwayat dan orang yang paling tinggi 
yang meriwayatkannya adalah Abu ad-Darda' dan sanadnya shahih yaitu ulama-ulama Syam. Dan di dalam- 
nya terdapat tambahan lii-i d-SUii lpg\ A dan hadits ini di takhrij dalam Silsilah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 3392." 

2 Teks aslinya di sini adalah perkataannya, "Dalam salah satu riwayat ath-Thabrani juga dari hadits ibnu Umar 
yang senada dan ada tambahan, 

.pda- *ub>-lj ajUjN Nl t p3 . l o ijlib 4tl aar iJjJd c i .id gj 

"Seandainya dunia ini senilai bij! sawi di sisi Allah, pasti Allah tidak akan membenkarmya kecuati kepada 
para pembela dan kekasihNya." 

Saya nyatakan hadits ini lemah sekali. Dalam sanadnya terdapat al-Babulti dan orang yang lebih lemah lagi. 
Hadits ini rMakhrij dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah, no. 6693. 


kampungsunnah. org 











Gfcitab vlaubat & Zuhud 


Yaitu tempat kumpulnya filf\ (sampah kotoran ) : 

dan jy 'lf\ adalah kotoran kota yang bercampur 

bill 

baur. 1 


Yaitu anak domba yang betina. : 

aISlXLJI 

Dengan huruf fa' dan menfasydzdkan huruf nun : 
artinya, maka janganlah saya (saya tidak ingin) 
mend ap a tkanny a. 

l^xxdl 'yd 


43240^ - 28: Shahih Lighairihi 

Dari Sahl bin Sa'ad •<#, dia mengatakan, Rasulullah 0 ber- 
sabda, 

' » 3 ' ' ' s * s 0 ^ ' 0 £ ' ' 

. j-La "AjjZi L^lo t‘W 3 T-liS" 4^1 JlP cJjAj LoJul C-w'li 


"Seandainya dunk ini senilai satu helai sayap nyamiik di sisi Allah, 
maka pasti Allah tidak akan memberikan minim kepada orang kafir mes- 
kipun seteguk air." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan dia menga¬ 
takan, "Hadits hasan shahih." 


- 29: Shahih 

Dari Salman dia mengatakan, 

: Jll .pJ djJll jlii H ii\ J3JL3 Ji\ p\S- 

V [•lJLs S 3 -^ : Jli 

4x1 j dijjJl x>L*_iS LijoL*.* o[h '3li 'IjJIS 

. 41 Xj ( \p> 4 j 2 j 1 


"Sekelompok orang mendatangi Rasulullah M, maka Rasulullah 0, 
berkata kepada mereka, 'Apakah kalian mempunyai makanan?’ Mereka 
menjaivab, 'Ya.' Rasul bertanya lagi, 'Apakah kalian memiliki minuman?' 
Mereka menjaivab, 'Ya. 1 Beliau bertanya, 'Kemudian kalian membakar 


1 Yaitu tempat penampungan sampah. 

2 Asalnya adalah Vjyg j (kalian mendinginkannya), dan koreksi ini berasal dari rlwayat ath-Thabrani, 6/304- 
305; dan tambahan juga dari sana. Ini terabaikan oleh tiga orang yang mengaku sebagai korektor. 

11091 

_ kampungsunnah. on 










QKitab tfliubat & 2 ulnul 


•memasaknyn lain memakannya)?' Mereka menjawab, 'Ya,' lain beliau 
bersabda, 'Kalian membuangnya (sudah dalam brntiik tinja).' Mereka 
berkata, 'Ya.' Maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya akhir dari keduanya 
smna dengan akhir dunia, seseorang di antara kalian bangun menuju 
belakang rumahnya dan memegang (menutup) hidungnya karena ban 
busuknya'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah 
orang-orang yang dijadikan hnjjah dalam ash-Shahih. 


3242p> - 29: Shahih Lighairihi 

Dari adh-Dhahhak, dari Sufyan kg, bahwasanya Rasulullah 
bersabda kepadanya, 

j fids .^\j t4l)l c5j-dj b :Jli VidDLxi? D b 

Ls it)! ob i(Jli . oA-Lp jj D ■ (_3LS 

.IbJdJ 


"Wahai Dhahhak, apa makamnmu?" Dia menjawab, "Daging dan 
susu, wahai Rasulullah!" Beliau bertanya, "Kemudian berubah menjadi 
apa?" Dia menjawab, "Berubah menjadi sesuatn yang telah engkau ketahui!" 
Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah eM3 menjadikan kotoran yang ke- 
luar dari Bani Adam itu sebagai permisalan bagi dunia." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi 
shahih kecuali Ali bin Zaid bin Jud'an (telah lewat pada Kitab Maka¬ 
nan, bab. 7). 


- 31: Shahih 

Dari Ubay bin Ka'ab 4*?, bahwasanya Nabi IS bersabda, 

• U> jJajli j tlbdJJ ^31 sj> iL)| 


"Sesungguhnya makanan anak cucu Adam telah dijadikan perum- 
pamaan bagi dunia; jika makanan itu sudah diberi bumbu dan garam, maka 
perhatikanlah ia berubah jadi apa." 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan Ibnu Hibban 
dalam Shahihnya. 


riot 

^ompmasunnatuom 









kkknb CJaubat & Zuhiid 


Yaitu dengan mentasydidkan huruf z ay berasal : 
dari yang artinya bumbu, 

Dikatakan, jll3l oJ-js (aku telah membumbui 
panci) maksudnya jika engkau telah meletak- 
kan bumbu padanya. 

Dibaca tanpa tasydid pada lamnya, makna sudah : kkJkj 

terkenal yaitu memberikan garam. 


- 32: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4k, dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah i§ bersabda, 

jl l °Vl_j Loj 4Ul Vl D -Ajyi-L 0 UidJl 


"Sesungguhnya dunia itu terlaknat; terlaknat semua yang ada 
padanya, kecuali dzikrullah dan yang mengiringinya (berkaitan dengannya), 
orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, at-Tirmidzi dan 
dia mengatakan, "Hadits hasan." 


<^3245^ - 33: Shahih 

Dari al-Mustaurid, saudara Bani Fihr 4k, dia mengatakan, 
Rasulullah Sit bersabda. 


jLilj - ^_Jl kxkdz’l ^VdA-l ,J^>sj D ji£a Vj <ky>-Vl bjjJl U> 

* O s 

. 4 ylaizU —iibidJL) <^£>4 


"Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat itn melainkan 
ibarat. seseorang di antara kalian memasukkan jarinya ini dalam lautan 
-Yahya memberikan isyarat dengan jari telunjuk- maka hendaklah dia 
melihat apa yang dibawa kembali oleh jari itu." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3246^> - 34: Shahih 

Dari Abu Hurairah dari Nabi Ift, beliau bersabda. 


111 J 

kampungsunnoh. org 









dkitab GTaubat & i Zuhud 


* o 

ijjj <• j ^iap| (j| t4v2l^>eJl AtS-J CpJbjwlJi J_tPj tjlljjJl JCS- 

j->-i 'Mi JaJy ij 

, o' ^ , 

t ^ ® -'d® P ^ 0 f. U< 

4dJ^y»<J! ^9 ijl4 (j| toLajJ J eL-*_Jj! c4)l ^9 ys ijli*- 1 

j^j d oj i^JLdJl d)l4 cjjibdJ! ^9 (jl? obj ^9 l)\S 

“ ^ ^ •'^a ^ 8 ^ 9 

. £_a_jd pj ^a^Jj L)\j t4-5 C)3jj 


"Celakalah para harnba dinar, hamba dirham dan hamba pakaian 
bagus. Jika mereka diberi, mereka senang, jika tidak diberi mereka marah. 
Celaka dan merugilah ia, jika tertimpa kesulitan, maka sernoga tidak ada 
yang membebaskan dia darinya. Keberuntnngan bagi „ seorang hamba 
yang memegang tali kekang kudanya pada jalan Allah, rambntnya kusut 
dan kedua kakinya berdebu. jika ditngaskan dalam penjagaan , maka dia 
tetap menjaga dan jika ditugaskan di Uni belakang, maka dia akan tetap 
di Uni belakaiig. Jika dia meminta izin, dia tidak diberi izin dan jika me- 
minta syafa'at, dia tidak diberi syafa'at." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan penjelasan hadits ini telah 
lewat termasuk penjelasan kata-kata sulitnya pada Kitab Jihad, 
bab. 1. 


<^3247)> - 35: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Musa al-Asy'ari 4b bahwasanya Rasulullah St ber- 
sabda. 


<_5<3 Ju, Id IjjJU tobjJj 4 j y>-\ jjgjs I obJi gd 

■jk^M 


"Barangsiapa yang menynkai dunia, maka dia akan membahayakan 
akhiratnya. Barangsiapa yang menynkai akhiratmya, maka dia akan mem¬ 
bahayakan dunianya. Maka ntamakanlah apa yang kekal (akhirat) di atas 
yangfana (dunia)." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah; diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan Ibnu Hibban 
dalam Shahihnya; al-Hakim; al-Baihaqi dalam oz-Zuhd dan lainnya; 
semuanya dari riwayat al-Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, 
dari Abu Musa al-Asy'ari. Al-Hakim mengatakan, "Shahih sesuai 


TrnT 

kampunqsunnah. ora 










kfcmb Cfaubat & 'Zuhnd 


dengan syarat keduanya." 

Al-Hafizh mengatakan, "Al-Muththalib tidak pernah mende- 
ngar 1 dari Abu Musa." Wallahu a'lam. 


3248f> - 36: Shahih 

Dari Abu Malik al-Asy'ari 

tv,_-jlijl Jj&LdJi tI j 11_3IS elijJl Aj j LaJ AjI 

lijjJl o J*J o’yi bjjJl ilfl «U)i (Jj-Jj j 

—- 3 f " 


"Bahwasanya saat dia mengalami sakaratul want, dia berkata, "Wa- 
hai crang-orang Asy'ari, hendaklah orang yang ha dir menyanrpaikan 
kepada yang tidak hadir, bahwa sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasiilullah Si; bersabda, 'Manisnya dunia itu adalah pahitnya akhirat 
dan pahitnya dunia itu adalah manisnya akhirat'." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


<^3249^> - 37: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri 4*, dari Nabi 


.LJjJl : Jli ^ j ^ 


"Tentang firman Allah A-A: '(yaitu) ketika segala perkara telah 
diputus, dan mereka dalam kelalaian.’ Beliau mengatakan , 'Yaitu di 
dunia'." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihn ya dan hadits 
semakna terdapat pula pada riwayat Muslim 2 pada hadits yang 


1 Saya nyatakan, Ya benar, akan tetapi menemukan pendukung ( syahid) yang kuat untuknya, dari hadits 
Abu Hurairah, yang telah aku takhrij dalam kitab Silsllah al-Ahadits ash-Shahlhah, no. 3287; dan di bawah- 
nya aku isyaratkan hadits Abu Musa ini yang dulu pernah aku bawakan dalam kitab Sttsilah al-Ahadits adh- 
Dha'ifah, no. 5650, karena sanadnya terputus. Dan di Sana aku membantah salah seorang doktor yang 
menilainya hasan dengan serampangan sebagaimana yang dilakukan oleh tiga orang penta'llq, padahal dia 
melihat alasan penyusun kitab yaitu terputusnya sanad, akan tetapi dia menyerrbunyikannya dan dinukil 
darinya perkataannya "Para perawinya adalah orang-orang tsiqah." 

1 Demikianlah dia mengatakan di sini. Di tempat lain yang telah lewat dia mengatakan, 'Terdapat dalam ash- 
Shahihain." Dan ini yang benar sebagaimana akan datang pada hadits ketiga dari enam hadits terakhir. 



kompungsunnah. ora 











0Citab u Taiibar & Auhud 


akan datang terakhir insya Allah (telah lewat pada Kitab Jual Beli, 
bab. 3). 


3250<p - 38: Shahih 

Dari Ka'ab bin Malik dia mengatakan, Rasulullah Sfe ber- 
sabda, 

• 3 a ' ' i* „ 

JLiJl y >~ ya L^J wL> 1 jL ^_lp oL*iL>- oLd^ Li 

• fcX- ‘ 3 I ^ 


"Tidaklah dna serigaln lerpar yang dilepas pada sekelompok kambing 
lebih merusak bagi kambing itu, dibandingkan dengan. (kerusakan) pada 
agama seseorang (akibat) ketamakan dirinya pada harta dan kehormatan- 
nya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya. 


^3251^ - 39: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah ber- 
sabda. 


^ ''•'Of ^ 9 ^ 

oLd^pjij tLgJj&! i_5® blL ijlkjL?- objL^s bbJjs Li 

pyiJl ys l _5® <_)LiJ! y> bLAs L^JLj f^y^Li i.ob'LSLj 


"Tidaklah dna serigala yang berbahaya, lapar lagi terlatih yang 
tidur di kandang kambing yang diabaikan oleh pemiliknya, di mam kedua- 
nya bisa menerkam dan memakan (dengan lelnasa), lebih cepat merusak 
dibandingkan dengan cepatnya kerusakan pada agama seorang Muslim 
akibat antusiasmenya pada harta dan kedudukan terpandang ." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lafazh ini adalah riwa- 
yatnya. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan lafazh yang sama. 
Dan sanad kedua riwayat ini bagus. 


Kita memohon kepada Allah husnu! khatimah dan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat dan karunia- 
Nya. 


Kdmpungsannah. org 











kiKitab tfhubat & Auhud 


3252fi - 40: Hasan Shahih 

Dari Ibnu Umar ftg dia mengatakan, Rasulullah ft bersabda, 

Iftiis y-^lj o*>\SLj oyJLift*- ^.2 jbjU? jUft Li 

.p_Lm!l s--yftl L^" 1 ft 5 L_o-j ftyJLlI 

"Tidaklah dm serigala berbahaya lagi lapar dan terlatih yang makan 
dan merusak lebih membahayakan dibandingkan kerusakan pada agama 
seorang Muslim akibat cintanya pada kedudukan dan haria." 
Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. 


32534 - 41: Shahih 


Dari Ka'ab bin 'Iyadh ft, dia mengatakan, Aku mendengar 
Rasulullah ft bersabda. 


f- ft, * x (. * s > 

.(Jlftl ft I ( Jft b)| 


"Sesnnggithuya masing-masing umat ada fitnahnya danfitmh uniat- 
ku adalah harta." 


Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan shahih,” Dan juga Ibnu Hibban dalam Slwhilmya dan al-Hakim, 
dan dia mengatakan, "Sanadnya shahih." 


32544 - 42: Shahih 


Dari Zaid bin Tsabit ft, dia mengatakan, Rasulullah ft ber¬ 


sabda. 


Lfts jj-giLp Jft V li*>L ‘•oyft bgJftb i)! ^~>-j 

tjftft-wL! AgdSi t<Uj tSy^' 

f O £ fi , 6> s f j £ s 

.Jftft -ft) LjjJI ft 0 AjJ .jftjljj j j r « Jai>L p-fee-LfO (jL t 

.ft L V| aJoIj ^j Ailp tAiiiP ^jJb oyft ft) 1 

f. ^ a Os ^ J, ) ^ 3 ^ 

AJL'Lj CAftft? t*L-L ^0 oLp ft) 1 ftj cjftL I ft°J 

i* a £ 

gA3 L)ft^ 

"Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mendengar- 


115 


kampunqsunnah. ora 









QCitab tfaubat & ‘Zuhud 


kan sabdaku sehingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Ada tiga 
hal jika ada pada seorang Muslim, maka hatinya tidak akan pernah di~ 
hinggapi (dengki dan khianat), yaitu mengikhlaskan amal hanya nntuk 
Allah, memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum Muslimin dan 
konsisten pada jamaah mereka, karena sesungguhnya doa mereka meliputi 
orang yang datang setelah mereka. Sesungguhnya orang yang menjadi- 
kan ditnia sebagai niatnya, Allah akan menjadikan kefakiran di depart mata- 
nya dan Allah cerai-beraikan kebutuhannya dan dnnia tidak datang kepa~ 
danya, kecnali yang telah ditetapkan baginya. Dan barangsiapa yang mem 
jadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan menjadikan kekayaan dalcnn 
hatim/a, Allah akan menenkupi kebutuhannya dan ditnia datang kepada- 
nya dalam keadaan tunduk." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini telah 
dibawakan di depan beserta penjelasan tentang makna kata-kata 
sulitnya dalam (Kitab ini,bab. 2). 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lafazh ini merupakan 
riwavat dia, Ibnu Hibban dalam Shahihny a dan lafazhnya sudah 
dibawakan dalam (Kitab Ilmu, bab. 3). 


#3255)> - 43: Shahih 

Dari Amr bin Auf al-Anshari 4g, 

.L 'ipjy>zj dyy >z ^ iJl CA bl ■jdit aDI J j-Aj L)l 

^ * ■ S ' S ? C t t 

abbJ? ijiiji jL/2j <■ ^ggg>A\ i \p> (J'-A ^dii 

.A ili| a1)! Aj-Aj LSJ 3 cill§ aA)I AjAj jil 

Adi Owdlp Ui ijt ! : Jli p—~-di 

Id i \jyAj\ !(JLs1 iaUI b MjJLi S^y>*sS\ gg* 

bijJl Las 51 J&\ >l5l V ilji 

jPS3LLgdj dj& JJLsbJ L kS LijJLsbis ob> py> cJa. U5 

" ‘ uir 


"Bahwasanya Rasulidlah #§ mengntns Abu Ubaidah bin al-Jarrah 
ke Bahrain untuk memungut jizyahnya. Lain Abu Ubaidah datang 
membawa harta dari Bahrain dan orang-orang Anshar mendengar berita 


116 


>1 

Teampunqsunnah. ora 











kKitah tfattbar & ICuhud 


kedatangan Abu Ubaidah, maka niereka pun mendatangi Shalat Shubuh 
bersama Rasuhdlah x~. Ketika Rasulullah 4g telah selesai melakukan 
shalat., beliau tl: berpaling (ke. arah niereka) lain mereka menampakkan 
dm kepada Rasulullah (dengan isyarat). Maka Rasidullah IS tersenyum 
ketika melihat. gelagat mereka. Kemudian Beliau 5H bersabda, 'Saya kirn 
kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa sesuatu 
dari Bahrain?' Mereka menjawab, 'Benar, wahai Rasuhdlah!' Maka 
Rasidullah bersabda, 'Berbahagialah dan berangan-anganlah dengan apa 
yang kalian senangi. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang kukhawatir- 
kan atas kalian, akan tetapi aku khawatirkan dunia ini dibukakan buat 
kalian sebagaimana dibukakan buat. umat sebelum kalian, sehingga kalian 
berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka juga ber- 
lornba untuknya, maka akhirnya dunia itu mernbmt kalian binasa seba¬ 
gaimana dunia juga telah membnat mereka binasa'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


^3256^ - 44: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah ber¬ 
sabda. 


f&i* uj c^isa ( d^ u 

.jjUUi clUJi 


"Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian akan tetapi 
yang aku khawatirkan atas kalian yaitu berlomba-lomba memperbanyak 
harta. Bukanlahkesalahan yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi 
yang aku khawatirkan atas kalian adalah kesengajaan (melakukan kesala- 
han)." 


Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang- 
orang yang dijadikan hujjah dalam ash-Shahih. Diriwayatkan oleh 
Ibnu Hibban dalam Shahilmya dan al-Hakim dan dia mengatakan, 
"Shahih sesuai dengan syarat Muslim." 


3257<p - 45: Shahih Lighairihi 

Dari Auf bin Malik dia mengatakan, 

j\ IcJL&S ^2 5H§ «U)I (Jj—jj 


kampungsannah. org 










A it ah Cfaubat & Zjjhud 


\Sja liilSl X 


*■ ./? j j ^1)1 oli ?kiJJi 

■(3**^1 lS-^. ^ ujr^ - 


"Rasulullah iH berdiri di antara para sahabatm/a lain bersabda, Apa- 
kah kalian takut fakir, ataukah kebutuhan (yang tak terpenuhi), ataukah 
kalian menginginkan dnnia? Sesungguhnya Allah akan menaklukkan 
Persia dan Romawi bnat kalian dan dnnia akan benar-benar diberikan 
buat kalian sehingga tidak ada yang menyesatkan kalian sepeninggalku 
jika kalian memang disesatkan selain oleh dnnia'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan di dalam sanadnya ter- 
dapat Baqiyah (yang merupakan seorang rawi yang mudallis, ed.). 2 

Dengan mem/af/ifl/ikan 'ain dan ivawn, maknanya: : jyS\ 

hajat kebutuhan. 


3258^ - 46: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Mas 'ud 


: Jli oUaplI ok\S^S tpjbs-lliP jjaid 0 ( 5 " ill 

jbjjJ'l f&ks ^ ilUl ui\ : jji M ^ 


jli l&Jti- 


. LoJfcj 


"Bahwa dia sering memberikan kepada orang-orang apa yang men- 
jadi hak mereka, lain dia didatangi oleh seseorang, maka (Ibnu Mas'ud 4jk) 
rnemberinya seribn dirham, kemudian berkata, ‘Ambillah, sesungguhnya 
akii pernah mendengar Rasulullah 3fl bersabda, 'Umat sehclum kalian 
dibinasakan oleh dinar dan dirham dan keduanya juga merupakan penye- 
bab kebinasaan kalian'." 


Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad baik (jayyid). 


1 Teks aslinya adalah Aj a'i tju. Demikian ini rivvayat ath-Thabrani, 18/52/93, yang ditetapkan dalam rivva- 
yat di atas berasal dari al-Musnad, 6/24 dan sanadnya bagus. Maka semestinya mengembaiikan riwayat ini 
kepadanya karena jalur ini selamat dari perbuatan tadRsr tya Baqiyah yang dijadikan sebagai illat. Namun 
disayangkan, ai-Haitsami mengikuti ini serta para perita'liq kitab ini terpedaya dengan dua ulama ini sehingga 
mereka menilai hadits ini dhaif. 

2 Seperti inilah, yang terdapat dalam al-Majma'. Keduanya tidak mengembaiikan rivvayat mi kepada Ahmad 
yang telah dengan jelas membawakan dengan lafazh tahdits (yaitu dengan menggunakan kata haddatsana, 
pent.). Lihat S/Isffah al-Atiadits ash-Shahitiah, no. 688. 


kampangsannah. org 










<-Xtfab tfaubat & ‘Zjfhud 


3259^ - 47: Shahih 

Dari Abu Sa 'id al-Khudri -#>, dia mengatakan, 

Ud jl : jlii aJj^>- ^jUJl jli (Jj-dj 

. LoJUi ^cSjLi La ^-SLlLp 


"Rasulullah diidiik pada mimbar dan kami pan diiduk di sekitar 
beliau, kemudian belian bersabda, 'Sesungguhmja di antara yang aku kha- 
watirkan atas kalian adalah apa yang dianugerahkan kepada kalian berupa 
gemerlap dan perhiasan dunia'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dalam sebuah hadits. 


, * * o* 


-3260^> - 48 - a: Shahih 

Dari Abu Dzar dia mengatakan, 

IwL^ Jj>-I (jl *>yLj U :Jli !a 1)I lj cLLlxJ 

J' ^ ** ^ ^ - *** J5 

(jl *j/l OwW?ji Cjllo 4 Uj aLIU Ajls' cLLa.5 

\jS-j tAJU_d {jff-j ia^Uj jr^“ djJxij djiC* j)l :>Lp Jjil 

jli gyO jj I A-aLdjJl j> (jji^j/i (jl -(Jlii jLd — AjLL>- 

Lj c~4j 1L>“ d^j <.4JL^-jo cIjjSLaj cIjjSLa 

.disT JS- AjA V dJjlSjs :gJ jli p -pJo 


#• 

"Aku berjalan bersama Nabi iH di salah satu kampung di Madinah 
lain kami menghadap ke arah gnnung Uhud. Lain belian bersabda , 'Wahai 
Abu Dzar!' Saya katakan, " Labbaik, wahai Rasulullah.' Belian bersabda, 
'Tidaklah rnembahagiakanku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, 
berlalu hari ketiga sementara saya masih memiliki satu dinar darinya, 
kecuali harta yang aku simpan untuk membayar Jnttang: kecuali aku me¬ 
ngatakan (mengmfakknnnya) kepada para hamba Allah begini... begini... 
begini..." -(seakan memberi) ke sebelah kanan, kiri dan belakang-. Kemudian 
belian berjalan lain bersabda lagi, 'Sesungguhmja orang-orang yang banyak 
(hartanya) itu merekalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada Hari 
Kiamat, kecuali orang yang mengatakan (menginfakkannya) begini ... 
begini ... begini ... -ke sebelah kanan, kiri dan belakang-. Dan alangkah se- 


kampangsunnah. org 










$Cirab tfaubar <& Zuluid 


dikitm/a mereka itu.' Kemndian beliau berkata kepadaku, 'Tetaplah engkau 
di tempatmn, jangan pergi sampai aku mendatangimn' " (Al-Hadits). 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh ini adalah riwayatnya, 
dan diriwayatkan juga oleh Muslim, 


Dalam lafazh lain milik Muslim, Abu Dzar mengatakan, 

p-* Ltii JJi J>> jij S§t <>15' ji 

* " ^ o < e „ ^ „ Q 

:Jli ^jk-® 5 /»-« t^olj iildi t^JOl JjJjj 1 j Iw-UiS 

O ^ ^ ^ ^ 's '''’ ^ 

44JJLoj cAjJJ l^XXAj cljj>0kj clJJxjk JIS y *3 Nl 

^ 1> / 9 

■(ki U JliSjt 


"Aku (berjalan) sampai Nabi M. dan beliau sedang duduk di bawah 
naungan Ka’bah. Sant beliau melihatku, beliau bersabda, 'Demi Rabb 
Ka'bah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi.’ Abu Dzar menga¬ 
takan, 'Maka aku datang lain duduk, belum impart dudukku, aku bangun 
lagi lain aku bertam/a, 'Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku jadi tebusanmu, 
siapakah mereka itu?' Beliau menjawab, ’Mereka adalah orang yang me- 
miliki banyak harta, kecuali orang yang mengatakan (menginfakkan) begini 
.... begini .... begini .... -ke arah depart, belakang, ke arah sebelah kanan 
dan kiri-, dan alangkah sedikitnya mereka itu'." (Al-Hadits). 


48 - b: Hasan 


Ibnu Majah juga meriwayatkannya secara ringkas, 

.!dSO&j Iaxj* JlS ^y> Vl ialiijJl ^ jk-k 


"Orang-orang yang banyak hartanya merekalah orang-orang yang 
paling rendah pada Hari Kiamat, kecuali orang yang mengatakan (meng¬ 
infakkan) begini .... dan begini 


<^3261^> - 49: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah M, dia mengatakan. 


1 Di akhir hadits ini terdapat tambahan, g. glSj "Dan usatia dan yang baik." Saya buang karena syadz 
dan berbeda dengan hadits levvat jalur-jalur lain. Hadits ini dikeluarkan pad a kitab Silsilah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 1766; dan dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah ini saya lupa mengingatkan tentang 
syadz nya. Maka pahamilah. 


120 

ampangsannah.org 











dKitab Cfaubar & Zjihud 


* diS 


LjI Li '(Jlii i*Uj_Lc»Ji "sJi ygr^^ g° i_5~''~ < ‘ 

\dS-~ C->1 y& dJi>L&y ddibAj dASL* JIS gg> bM Oj^SbiJl wliL* 

^ V® s' S „ 

■ ^~ s> Li JJlLsj — 4 jJj (jr-tj ‘ojldu jj-Pj t'llLo-) ^j-P A^aSL) 


"A/a/ berjalan bersama Nabi $1 di kebun kurma milik sebagian 
penduduk Madinah, kemudian beliau bersabda, ’Wahai Abu Hurnirah, 
celakalah orang-orang yang tnenumpuk harta, kecuali orang yang menga¬ 
takan (menginfcikkan) begini.... begini... begini... sebanyak tiga kali,’ - 
beliau meraitp dengan keduti tangannya ke arah kanan, kiri dan depan- 
dan alangkah sedikitnya mereka itu." (al-Hadits) 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya orang ter- 
percaya dan juga Ibnu Majah dengan hadits yang sama. 


3262# - 50: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Mas'ud 4®, dia berkata, Rasulullah HI bersabda, 

(.jjbLdS/i j \j (.iiiddi Ojjj'yi tijjjj--yi 

tAjJj gr^J C4_ib>- ggj tojLbj g^J i4JLL»j g^— 4 ^AXAj djixA cJLi 




"Kita adalah umat paling akhir 1 (mtmcul di dunia, namun) orang- 
orang yang pertama (masuk surga) pada Hari Kiamat. Sesungguhnya 
orang-orang yang paling bam/ak memiliki harta adalah orang yang paling 
rendah, kecuali orang yang mengatakan (menginfakkan) begini.... begini 
.... begini .... -ke arah sebelah kanan, kiri, ke arah belakang dan depan, 
dan meraup dengan baju beliau-." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan di 
awal hadits beliau mengatakan, 

.gij&jj juj 

"C.elakalah orang yang menumpuk harta." 


Maksudnya: orang yang paling akhir muncul di dunia, tapi pertama kali masuk surga pada Hari Kiamat. 
Keterangan ini tertulis dari Abu Hurairah pada riwayat Muslim, 3/7. 

12l| 

kampunqsunnah. org 










kKitab Qaubat & ‘Zylmd 


FASAL 

TENTANG PENGHIDUPAN KAUM SALAF 1 


#3263# -51: Shahih 


Dari Abu Hurairah 4®, dia mengatakan. 



"Keluarga Nabi Muhammad 3®§ tidak pernah merasakan kenyang 
lakcman selama tiga hari berturut-tiinit sampai beliau diwafatkan." 
Dalam riwayat lain: Abu Hazim mengatakan. 



.UijJl 


"Akii melihat Abu Hurairah memberikan isyarat dengan jarinya 
beberapa kali dan berkata, 'Demi Dzat yang jiiva Abu Hurairah ada di 
TanganNya, Nabi Allah 0j dan keluarganya tidak pernah merasakan ke¬ 
nyang makan rati gandum selama tiga hari berturut-turut sampai beliau 
meninggal dunia'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 2 

#3264# - 52: Shahih 

Dari Ibnu Abbas 44 dia mengatakan. 



1 Maksudnya tentang cara penghidupan mereka dalam hidup mereka dan penjelasan cara penghidupan Rasu- 
lullah sampai beliau wafat. 

2 An-Naji menyebutkan bahvva kedua hadits ini dari Muslim, dia terlewatkan bahvva hadits ini berasal dari 
riwayat al-Bukhari di awal kitab al-Ath'imah pada hadits kedua dan juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 
2359, dan beliau mengatakan, "Hadits hasan shahih.'' 



kampangsannah.org 










Gkitait tfaiibar & Ziihiid 


"Rasulullah St dahulu pernah melalui beberapa malam bertilrut- 
turut dalam keadaan lapar, sementara keluarganya tidak memiliki scsuatu 
pun untuk inakan malam. Dan kebanyakan roti mereka adalah yang ter- 
buat dari gandum." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." 


3265|i> - 53 - a: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

> 'da „ s , ' 

1 1 jj j ^ j . 3 . 1 . ^ • 3 1 f JI 1.^ 


"Kehiarga Nabi Muhammad St hcfafc pernah kenyang dengan roti 
gandum dua han berturut-tunit sampai Rasulullah S| diwafatkan." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


53 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain milik Muslim, Aisyah mengatakan, 

f ^ ^ Ji o 

p* ^5? vdj Od <-^3 

"Rasulullah St fc/rz/t zm/fif sementara beliau tidak pernah kenyang 
dengan roti dan minyak dua kali dalam sehari." 


3266# - 54: Shahih Lighairihi 

Dari Abdurrahman bin Auf ■»#>, dia mengatakan, 

<y ilj liidjl gy* a!)! Jj-dj (Zm*~ 


"Rasulidlah S§ meninggalkan dunia, sementara beliau dan keluarga- 
mya tidak pernah merasa kenyang dari roti gandum." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. 


3267^ - 55: Shahih 

Dari Abu Hurairah MSx-', 


y g * f. 0 f. f. y y ' » 'L i V s -* 9- g 

t(JLSj d)l ^yLs 2-« oLi ^giii 


AjI 


123 


\ ampunasunnoh . ora 








< 3 (irab Qaiibar & 2 jiliud 


• JJA- ( j-5 IdM! ijja ifl§ <d)l (Jj-Jjj 

"Bahwasanya beliau pernah melewati satu kanm yang di hadapan 
mereka ada knmbing panggang, lain mereka mengundangnya, namun 
Abu Hurairah enggan memakannya, dan beliau mengatakan, 'Rasulullah 
W. wafat, sementara beliau tidak pernah kenyang dengan roti gandum'.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Artinya, dipanggang. 


3268^ - 56: Shahih Lighairihi 

Dari Sahl bin Sa 'ad dia mengatakan, 

.LdjJl (*3d i_5® ^1)1 eJjj-dj ^~ a 

"Rasulullah Wt, tidak pernah dua kali kenyang dalam sehari sampai 
beliau meninggalkan dunia ini ." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. 


3269^> - 57 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

.ydS 3/j JjlLs yjgdd\ jg>- (Jj-dj 5 JjD 4_^d did D 

"Tidak pernah tersisa roti gandum di meja makan Rasulullah; baik 
sedikit atau banyak." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. 


57 - b: Shahih Lighairihi 

Dalam riwayat lain miliknya (ath-Thabrani), 

ILki L^Ipj it aui Jykj yjg yz ty> it *ui J>d3 sjuU d^i3 u 

"Tidaklah tempat makan Rasulullah diangkat dari depan 
Rasulullah U|, sementara di atasnya masih ada sisa makanan sama 


sekali .' 


57 - c: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi ad-Dunya, hanya saja lafazh- 
nya berbunyi. 




&■ 


^ » 

KOmpungsannah. org 










QKiral) (Jimbar & Zyhnd 


■ ^K^Jl3 s'jZS 4j_Xj gAi *ij baj 

"Tidak pernah diangkat sisa serpihan roti dari hadapan Rasulullah 
#, sampai belian diwafatkan." 


3270|> - 58: Shahih 

Dan sebuah hadits riwayat at-Tirmidzi dan dia menilainya 
sebagai hadits hasan dari hadits Abu Umamah, dia mengatakan, 

.jZjk*h}\ j~>- 2^1 sLAi ^J-*l bibi Lo 

"Tidak pernah tersisa roti gandutn dari Ahlul Bait Nabi 3lf ." 


3271 - 59: Hasan 

Dari Ka'ab bin 'Ujrah 4fe, dia mengatakan, 

: jli *\#ci litj! U ccJl j/b :ciil V£cX &V) Jg ^ ^ 

jU> aS Ja-Ju bs ba 

byAju j-ii J-S ddLfi^-3 *>b| DU d-JL&Ji 

lb iu £jj\ kjA :JUi it 4 j odjli 1^4J cuwbd 

yllil d\ - Jli tjkAj <.obl :c-Ji Vid-JtS” lb :t$~. ^lil JbB 

4 J J_pli s^bj dXd./7 kb Ai\j “bibbo J-LlJl Jys ds^A- 

. UldAb 

^dAb ^jj>c3 j_a :tjJli Ybb-iS" ( Jb«i lb ;<_JLsS 2 g|| o-bLai iijli 
i_j dLbJ I sliJ lbJd& ; 4_31 dJ l jih <• Vw-w^S' b y_dj I 1 a 3 (J bii ajlLp Jj>- ^ 

W Jr?' t>? :dis ^ip IdliiJl oi_i ly> M ^iil Jlii 

*d«J <*_*jbb V bb t_31—3 bl*£” ^»l L) dJjjjb lb I(Jtj Idiil cJy-dj 

. djJb V lb 

"Aku mendatangi Nabi SH dan aku melihat wajah belian berubah, 
maka saya mengatakan, 'Aku siap menebusmn dengan bapakkn, kenapa- 
kih gerangan aku melihat wajah Anda berubah (begitn)?’ Belian menjawab, 


kampangsannah. org 











$urHi> uTaubar & Zuhud 


'(Karena) tidak nwisuk dalam tenggorokanku makanan yang biasa masuk 
he dalam tenggorokan makhluk yang berhati (bernyaiva) selama tiga hari.' 

Ka'ab bcrkata, ’Maka aku pergi dan tiba-tiba aku mmdapatkan se- 
orang Yahudi yang sedang memberikan untanya minim. Lain aku mem- 
bantunya dengan upah satu butir kurma untuk trap ember air. Kurina 
itu aku kumpulkan lain aku berikan kepada Nabi 0 Jr maka beliau bertanya, 
'Wahai Ka'ab, dari manakah engkau mendapatkan ini?' Lain aku memberi- 
tahukannya. Setelah itu Nabi iR bertanya, 'Wahai ka'ab, apakah engkau 
mencintaiku?' Aku menjawab, 'Aku siap menebusmu dengan bapakku, 
ya .' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kefakiran akan lebih cepat menimpa 
setiap orang yang mencintaiku dibandingkan cepatnya aliran air ke tcm- 
patnya. Sesungguhnya engkau akan ditimpa bala (bencana), maka persiap- 
kanlah perisai (pelindung) untuknya!' 

Ka'ab menceritakan, 'NabiM, merasa kehilangan Ka'ab, maka beliau 
bersabda, 'Apa yang diperbuat Ka'ab?' Para sahabat menjawab, 'Dia 
sakit.' Maka beliau keluar dengan berjalan kaki sampai masuk ke rwnah 
Ka'ab, lain bersabda kepadanya, 'Bergembiralah, wahai Ka’ab!’ Lain ibu- 
nya berkata, ’Selamat wahai Ka’ab, engkau mendapatkan surga!' (mende- 
ngar itu) Rasulullah jl| bersabda, 'Siapakah perempuan ini yang berani 
(mendahuiui) menetapkan sesuatu atas Allah?' Ka'ab menjawab, ’Wahai 
Rasulullah, dia itu ibukul' Beliau bersabda, 'Apa yang engkau ketahui 
wahai Uimnu Ka'ab?' Bisa jadi Ka’ab mengucapkan sesuatu yang tidak 
mendatangkan manfaat baginya dan menolak sesuatu yang sangat dia 
butuhkan " 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan sampai sekarang saya 
tidak ingat sanadnya, hanya saja syaikh kami yaitu al-Hafiah Abul 
Hasan LL&- pernah mengatakan, "Sanadnya baik ( jayyid ). " l 


3272^> - 60 - a: Shahih 

Dari Anas dia mengatakan, 

oU J&~ Jst oU Jto- jlj pg H ^ 


"Nabi tidak pernah makan di atas meja makan sampai beliau me- 
ninggal dan tidak pernah makan rod halus (einpuk) sampai beliau mening- 
gal." 


1 Saya nyatakan, Begitu juga yang dikatakan oleh al-Haitsaml dan hadits ini 6\takhriJ dalam kitab SISilah al- 
Ahadits ash-Shahihah, no. 3103. 


TmT 

kampungsunnah. org 










dKitab Millibar & Anhud 


60 - b: Shahlh 

Dalam riwayat lain, 

s, * , , 

. Jai j Vj 

"'Dan beliau sama sekali tidak pernah melihat kambing bakar dengan 
kedua mat any a." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


3273^> - 61: Shahih 

Dari Sahl bin Sa 'ad 4*», dia mengatakan, 

ifil ddCo! gr^~ jy 3 4i)l ^ 

M *ill tib U : jla §H ill Jj^3 _LyP ^ ^ dJlS 

f 0 ' ) ** ' ✓ 

^diS" k_aiSCs .ii)l <w2ii kffk} tU)| «didj| jy 1 

Dj Cjll? La 44j>t_Aljj 4L>daj LiT l(JU> 


"Rasulullah H| tidak pernah melihat roti putih bersih dari sejak 
beliau diutus sampai Allah meioafatkannya." Sahl ditanya, 'Apakah di 
masa Rasulullah slf kalian mempimyai ayakan (alat untuk mengayak)?' 
Sahl menjaivab, 'Rasulullah i§ tidak pernah melihat ayakan dan sejak 
diutus sebagai Rasul sampai Allah d® meioafatkannya.' Sahl ditanya, 
'Bagaimana cam kalian inengonsumsi sya'ir (gandum kasar) tanpa di- 
ayak?' Sahl menfawab, 'Kami menumbuknya (menggilingnya) dan me- 
niupnya, sehingga kotorannya terbang dan gandumnya tinggal kami 
basahi dan kami adon (bentuk dengan tangan)'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 

Yaitu roti putih bersih. 

Dengan menggunakan huruf tsa' yang fathah, 
huruf ra' yang ber tasydid setelahnya huruf ya' 
lalu nun, artinya kami basahi dan kami adon de¬ 
ngan tangan. 




kampangsunnah. org 









kKitab Waubat & Zyhud 


4321 - 62: Hasan Shahih 


Dari Ummu Aiman 1 



"Bahwasanya dia mengayak tepiing lain din memhuat roti untuk 
Nabi M, maka belian bertanya, 'Apa ini?' Ummu Aiman menjawab, 
'Scbentuk makanan yang kanti buat di negeri kami dan saya ingin 
membuatkan roti untukmu darinya.' Maka beliau bersabda (kepadanya), 
'Kembalikan ia ke bcntuk aslinya dan adonlah dia !'" 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya dalam kitab 
Al-Ju' dan diriwayatkan oleh yang lainnya. 

^3275)> - 63 - a: Shahih 

Dari an-Nu'man bin Basyir 44 dia mengatakan. 



"Bukankah kalian dapat menikmati makan dan minuman sesuai 
kehendak kalian? Sungguh aku pernah melihat Nabi kalian Sg (dalam 
keadaan) tidak mendapatkan kurma jelek (sekalipun) yang cukup untuk 
mengenyangkan perutnya. ” 

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. 

63 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain milik Muslim dari an-Nu'man bin Basyir 
4b dia mengatakan. 






"Umar menyebutkan (kemegahan) dunia yang didapatkan manusia 


1 Dia adalah Barokah al-Habsiyvah, pembantu Ummu Habibah 



kampangsunnah. ora 










QKitab (Tailbat & 'Zuhud 


(kala itu), maka an-Nu' man mengatakan, 'Sungguh aku telah melihat 
Rasuhdlah #§ sakit perut pada waktu siang hari, karern tidak mendapat- 
kan kurma jelek (sekalipun) yang bisa mengisi perutnya '." 



Yaitu dengan menggunakan huruf dal dan qaf 
yang dibaca fathah, artinya kurma yang jelek. 


^3276)> - 64: Shahih 


Dari Aisyah dia menceritakan. 



"Pada suatn malam, keluarga Abu Bakar (Aisyah adalah salah 
seorang putri Abu Bakar pent.) mengirimkan kaki kambing kepada 
kami. Maka aku memegangnya sementara Nabi IS memotongnya," -atau 
dia mengatakan, 'Maka Rasuhdlah memegangnya sementara aku memo¬ 
tongnya-. ’ Perawi hadits ini mengatakan, 'Orang yang diajak bicara oleh 
Aisyah itu bertanya, 'Ini tanpa ada lampu?' [Aisyah #;■ mengatakan, 
'Sungguh pernah datang satu In dan pada keluarga Nabi Muhammad, 
mereka tidak pernah bisa membuat roti dan tidak pernah bisa menanak di 
panci (karena tidak ada bahannya)]' 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi shahih, dan juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ter- 
dapat tambahan. 



"Wahai Ummul Mukminin, tanpa lampu?" Beliau (Aisyah men- 
jawab, ’Seandainya kami memiliki minyak lampu, maka sungguh kami 
telah memakannya'." 


Tambahan ini adalah dari at-Musnad, 6/94, saya tidak tahu kenapa dibuang oleh penyusun kitab ini, 
padahal inilah inti dari hadits ini. 



kampangsunnah. org 










9Citab CTaubat & Zithud 


**3277^-65: Shahih 

Dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Aisyah mengatakan, 
i t tls" (1)[ ^1 Li aUIj 

oLS Lis :caL&s .jU ^|| auI obji ^s Jijl Lij <LL&! 

5h£r H il JjJLjJ «l! Nl ciujlj jlBl :olSj-^SJi :cJU 

l^bl ,j_o sill au! (Jj-ij (jj-L-yj i k'6j j*-§J dilS" tjLA2j*y^ gg* 

* A 


"Demi Allah , wahai anak saudariku, sungguh kami permit melihat 
hilal (bitlan sabit), lain hilal lagi, lain hilal lagi, tiga kali hilal dalam dua 
bulan sementara tidak permit ada nyala apt di rumah-nimah Rastdidlah 
" Aku (Uramh) bertam/a, 'Wahai bibikn, apa yang menghidupi kalian?' 
Dia menjawab, 'Al-Aswadan yaitu karma dan air. Hanya saja Rastdidlah 
i| memiliki tetangga dari kanm Anshar. Mereka ini memiliki pemberian- 
pemberian, dan mereka mengirimkan susu kepada Rastdidlah 
Rastdidlah M memberikannya kepada kami untuk minimi '." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


S§*, lain 


3278y - 66: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

dti! eijdkj Litis i^SLijS JjL& gg* 'A- L>I gj> 


"Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa kami kenyang 
dengan kurma, berarti dia telah berdusta kepada kalian. Tatkala Rasulullah 
«§§ berhasil menaklukkan (Bani Quraizhah), kami mendapatkan sedikit 
kurma dan lemak ." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 


3279$ - 67: Shahih 

Dari Anas bin Malik ■#>, dia mengatakan, 

cJ-43 t£lvOJ*J aIIzj ASj LSjJ <dil CA 


130 


I 


ampungsunnah. org 











§C itab (Taubat &Zyhud 


lyt VaILj 3l| rtli! Jj-ij pi :ajUw?I ^jgi 

<U)I (JuH-jSj As tel£)l U ! O-^LiS tjv^Lwn J^J 4jj! 

dJLl^S 4 4 jL/2jj aILu sH| 

<jJJJXP i.jt-*-> iO-JLSi Jwi :<JIJi3 ^yol ^Lp Aprils jd 

(j[_j toli*_Ljd 0 -Xj-j Sail au! cJj^wjj LbU- dsb ^j>- <2r° j-As 

•fo* Ji y-T f-U- 


"Suatu hari aku mendatangi Rasulullah M, saya dapati bcliau se- 
dang duduk sedangkan pemt beliau diikat dengan sesuatu. Maka (melihat 
hal itu) aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, "Kempa Rasulullah 
#1 mengikat perutnya?’ Mereka menjaivab, ’Karena lapar.' Maka aku 
pergi menuju Abu Thalhah, suami wnmii Sulaim, lain aku katakan, "Wahai 
bapakku, aku melihat Rasulullah #§ mengikat perutnya dengan sesuatu, 
lain saya bertanya kepada sebagian sahabat beliau dan mereka menjaivab, 
'Karena lapar.' Lain Abu Thalhah masuk menemui ibuku dan berkata, 
'Apakah ada sesuatu (makanan)?' Ummu Sulaim menjaivab, 'Ya, saya 
memiliki beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Jika Rasulullah 
s|§ datang kepada kita seorang din, pasti beliau akan kami buat kenyang. 
Jika ada sahabat lain yang datang bersama beliau, maka dia mendapatkan 
sedikit'." (Al-Hadits). 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 1 


^3280^ - 68:JShahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban (yaitu sebuah hadits 
riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam Dha'if at-Targhib) dalam 
kitab Shahihnya, sebuah hadits riwayat Abu Hurairah yang lafazh- 
nya. 


4 J ujjAj jTai3 syi| gg~i\ 

u • c_JbS bkls t4pLAj! oJla JJLs eijg La udi-LiJ! iJ-A 

4 J J15 ? \jjs- p\ c>_LlLk?-S LSLial iilXij ^ 


An-Naji mengatakan, "Hadits ini riwayat Muslim sendiri dan tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari kecuali dengan 
maknanya saja, oleh karena itu mestinya hanya dinisbatkan kepada Muslim saja." 


kampungsunnah. ora 











Gfcitab tfaubat & Zuhud 



"fibril mengunjungi Nabi lain dia memandang ke arah langit, 
ternyata ada seorang malaikat sedang turun, maka fibril mengatakan, 
'Malaikat ini tidak pernah turun sebelum ini dari sejak din diciptakand 
Ketika malaikat tersebut sudah turun (menuju Nabi M), din berkata, 'Wnhai 
Muhammad, aku diutus oleh Rabbmu; apakah engkau man aku jadikan 
seorang raja ataukah aku jadikan seorang hamba dan seorang Rasid. ’ f ibril 
berkata kepada Rasidullah M, 'Wahai Muhammad, tawadlndlah (rendah- 
kanlah dirimu) kepada Rabbmu!' Rasidullah bersabda, 'Tidak, akan 
tetapi aku memilih menjadi seorang hamba dan Rasid'." 

^3281^ - 69: Shahih 

Dari Anas <4fc, dia mengatakan, Rasidullah stg bersabda. 



"Simgguh aku pernah diancam saat (mendakzvahkcm Agnma) Allah 
ini dan tidak pernah ada orang lain yang diancam (dengan ancaman sc- 
dahsyat itu). Simgguh aku pernah disakiti pada saat (mendakwahkan 
agama Allah ini) dan tidak pernah ada orang lain yang disakiti dengannya. 
Kami pernah melewati tiga puluh hari dan tiga puluh malam sementara 
aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang bisa dikonsumsi oleh makhluk 
yang memiliki hati (nyawa) kccuali sedikit makanan yang dapat ditutupi 
oleh ketiak Bilal." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam Shalhh- 
nya dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih." 

Dan makna hadits ini yaitu saat Rasulullah M keluar dari 
Makkah bersama Bilal, Bilal hanya membawa makanan yang diapit 
oleh ketiaknya. 

<^3282^> - 70: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud 4g, dia mengatakan. 



U 



kampangsannah. org 








QKitab GTaubat & H£jihud 


LjJI LI Vj> tbjj_Uj La Vc-LLj Li_J liJ_>Ul jJ tits! 


"Rasulullah Ms tidur di atas tikar, lain beliau bangun dan tikar itu 
berbekas pada sisi tiibuh beliau, maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, 
apakah Anda man seandainya kami membuatkan witha' (alas tidur yang 
etnpuk) buat Anda?' Beliau menjawab, 'Apalah artinya dunia bagiku, 
tidaklah aku di dunia ini, kecuali seperti seorang pengendara yang sedang 
melakukan perjalanan jauh lain berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian 
dia berangkat dan meninggalkan pohon itu'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan dia me- 
ngatakan, "Hadits hasan shahih." 


32S3f - 71: Shahih 

Dari Ibnu Abbas AA, 

•y— ys\ J3 > - j-&j jAs- <cLp 2 k|| aI)I cJ d)l 
LjJJj L VI.La gyo yj\ Lilyj oALJl $3 c aJJI L> ;<JL2i 

J ia i A ll yiLd Si| LjJI b« 

^ > S 5 


"Bahioasanya Umar berkunjung kepada Rasidullah Si| sementara 
beliau sedang berada di atas sebuah tikar yang meninggalkan bekas pada 
tubuh beliau, maka Umar berkata, ’Wahai Rasidullah, seandainya engkatt 
membuat tempat tidur yang lebih empuk dan ini?' Maka beliau menjawab, 
'Apalah artinya dunia bagiku, perumpamaan antara aku dan dunia ini 
tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang sedang melakukan per¬ 
jalanan jauh pada suatu hari yang terik lain ia berteduh sesaat di bawah 
sebuah pohon, kemudian dia berangkat dan meninggalkan pohon itu’." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shahilmyu 
dan juga oleh Imam al-Baihaqi. 


<^3284^> - 72 - a: Hasan 

Dari Ibnu Abbas AA, dia mengatakan, Umar bin al-Khaththab 
menyampaikan kepadaku, dia berkata. 


mu 

kampanasannah. ora 









AKitab Gfaubat & (Zshud 


lils : Jli t Jpp~ j^J ^ JJJjj 

^Js.p Id Wj i_5? Jr^ tyj 5^^ t_r^J to jUi 

• jJ-*-<i ^l*) b[j tisjiJl 4 ~»-Ij i_S® c ^d-/?! 1 jJ“=J pp jjd 3 

.di'i j^u L :<jlsi ?^Qai>Ji ^jji L cLLSLj Li ;<jLii c^jIIip OjJiLli 
V UM>\y>- oJjfcj icLLL>- ^ jgl Ji > jL y as>z]\ Ulaj (_5^j' ^ ^Lsj 

' ^ 3(* Of. f* w» *■ „ ' f, “* 

5~‘ ^'3 ‘j'-f^lj J^' <_?? lS>^ t c5j' 

a - ' ^ " a ^ D ** „ v t 

j>J (jl jy Ld t<_->lli>ij| ^jj| L .‘(Jli .iO-Lolj^>- cJj&0 Lt ^ j-2-v^ 5 0 

.^L :c-Jj ?0jJj!'p_^Jj Sjp~'yi LJ 


"ALiz masuk mencmui Rasulullah ■$§, sedangkan beliau sedang be- 
rada di atas sebuah tikar." Umar berkata, 'Lain aku duduk, tiba-tiba aku 
melihat beliau hanya mengenakan sarungnya, tidak ada yang Iain dan 
saya lihat tikar itu meninggalkan bekas padci sisi tubuh beliau, dan tiba- 
tiba saya melihat sedikit gandum sekitar satu sha' dan dedaitnan (yang 
bisa digunakan untuk menyamak kill it) di salah satu sudut kamar serta 
kulit yang belnm disamak tergantung. Maka air mataku bercucuran. Maka 
beliau bertanya, 'Apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis, 
wahai putra al-Klmththab?' Maka Umar menjawab, 'Wahai Nabi Allah! 
Bagaimana aku tidak menangis sementara tikar ini telah meninggalkan 
bekas pada tubuhmu dan ini lemarimu, aku tidak melihat apa-apa kecuali 
apa yang aku lihat. Sementara Kisra dan Kaisar bergelimang buah-buahan 
dan sungai-sungai, padahal Anda adalah nabi Allah, makhluk pilihanNya, 
sementara lemarimu ini ... !' Rasulullah Ift bersabda, 'Vdahai putra 
al-Khaththab, tidakkah engkau ridha Allah memberikan akhirat kepada 
kita dan dunia bnat mereka?' Aku menjawab (kata Umar), 'Tentu " 
Diriwayatkan oleh Ibnn Majah dengan sanad shahih. 


72 - b: Hasan 

Dan (juga diriwayatkan oleh) al-Hakim dan beliau mengata- 
kan, "Shahih sesuai dengan syarat Muslim," dan lafazhnya, 

„ 0 t ^ 0 .. 

4jLlp J3 AtlS (J j _ '‘J ykS- (JL> 

oiLdtj 4_M j j c<_ ;|yjl <tygjo o! sjiUiU- ^Lf- -Lilij 


134 


kampungsunnah. ora 









OKitab Cfaubat & Zuhud 


cji^3 <j>-Ij cllJaP LjLa^I <U^|j l)[j o^Ij>5_>3 

/° il ^^OC-j[ 0 JI-'j[ 'J , -''J _p ^ 

j ^yZz>j <.<£riAil ggg dui -dJ-A5 d- Z.\J>^2 dip d-JLLdj 

( f ** ' 

dgj idl^xP ihJjl :<Jlli ijj j>J!j 

. y S S & f* S £ ^ ^ 9 ^ ^ 9 ' 

■ \ljy>-\ ^3 lljldis 113 dJJp’-l ^j3 Ullj cpUajJj jl! ASldj t^-gjldh 


"Umar 4&> mengatakan, 'Aku meminta izin kepcida RasuluUah H 
lain aku memasuki kamar beliau, dan beliau sedang berbaring di atas Kha- 
safah 1 dan scbagian dari anggota badannya berada di atas tanah, di bcizvah 
kepalanya ada bantal berisi sabut, di atas kepctla beliau ada kidit yang ban, 
di salah satu sudut kamar ada dedaunan (yang bisa dipakai untuk menya- 
mak), lain aku mengucapkan salam kepada beliau lain dicdnk dan menga¬ 
takan, 'Engkau adalah Nabi Allah dan makhluk pilihanNya, sementara 
Kisra dan Kaisar tidur di atas ranjang emas beralaskan sutra.' Maka 
beliau bersabda, 'Mereka adalah kaum yang disegerakan balasan kebaikan 
mereka (di dunia) dan Hit cepat hilang, sementara kita adalah kaum yang 
ditunda balasan kebaikan kita di akhirat nanti'." 


3285f> - 73: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari 
Anas, 

ySj} Ift jdJl l _Jj> Jl-S jzJ- jl 


"Bahwasanya Umar masitk menemui Nabi 0 lain beliau menyebut- 
kan hadits yang sama." 

> o O'' 

Dibaca dengan memfathahkan mini dan mem- : dylsJl 

fathahkan atau mendhammahkan huruf ra\ mak- 
nanya adalah kamar. 

o 0 >, 

Artinya, cepat hilang. : plkaiN! ddi j 


3286^ - 74: Shahih 

Darinya (yaitu Aisyah #?<), dia mengatakan, 

.v_ szl c jd> tLo! dip (jjjJ! Ai)l (Jj-lj ys Lid 


: Tikar yang terbuat dari daun kurma. 


TiasT 

kampangsannah. on 










GfCitab Cfiwhat &. Zjshud 


"Alas tempat tidur Rasiilullah % terbuat dari kulit pang disamak, 
isinya adalah sabnt." 

Dalam riwayat lain, 

6 jJL>- l£.i| AlLp JjjJl HI A>i)i (Jj-dj iL^J jlS" 


"Bantal Rasiilullah Hf tempat beliau bersandar terbuat dari kulit 
yang disamak, isinya adalah serabut." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan lainnya. 


3287^ - 75: Shahih Lighairihi 

Dan darinya (Aisyah) eb, dia mengatakan, 

fi a f , r . . y, „ ' 0 ' 0 * 

lAjLla H| At)! (Jj-d'j Cj\'js igy oiyd oJ^»0 

^ il * ' s ^ f * ' o " ^ 

Li : JUb H| aA)! (Jj^Ip i< _g! I 

of' 3 '' S ^ C P ° f s s $ r ° -f 0 ' ' S . ^ 

dj\yi 4jjLb2j'iJl iaA)! L ic-Jls :cJli Va_AjIp L Iaa 

ddi ji (.Ai)!ji> tLASlp L ajSj :Jlii djqp odici LLdaii tdLilyi 

.4_s^jd!j i_^asjJ! iJL_>- 


"Seorang wanita dari kaum Anshar datang menemuiku. Lain dia 
melihat alas tidur Rasiilullah H berupa beludru kasar yang usang, lain 
dia mengirimkan kepadaku kasur yang berisi bula domba (ivol). Kemu- 
dian Rasidullah S§| mendatangiku dan bersabda, 'Wahai Aisyah, apa 
ini?' Aisyah mengatakan, 'Aku menjaivab, 'Wahai Rasiilullah, Fulanah 
al-Anshariyah masuk lain melihat alas tidurmu, kemudian dia pergi dan 
mengirimkan kasur ini kepadaku.' Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, kem- 
balikan ini kepadanya, demi Allah, seandainya aku man, pasti Allah akan 
menjalankan gunung emas dan perak bersamaku'." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Abbad bin Abbad 
al-Muhallibi, dari Mujalid bin Sa'id. 


Dan diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh di dalam ats-Tsazoab, 
dari Ibnu Fudhail, dari Mujalid, dari Yahya bin Abbad, dari seorang 
perempuan dari kaum mereka yang tidak disebutkan namanya, 
perempuan itu berkata. 


Ail! (J J dfesfJ <uLjLp ^ip ^d-L>-.J 


136 


i 


anm/ngsannafLom 










ACitab (Sfmibat & Zuhud 


L i\y (jjlp jl b :cJu»> j\ tS^y. lip 

3 d ' 

•<ylj lyt 


"Aku masuk menemui Aisyah ^ kemiidian aku meraba alas tidur 
Rasulullah 3§s dnn ternyata alas tidur beliau itu kasar dan bagian dalam- 
nya hanya kain beludru atau serabut (pohon karma), maka aku berkata, 
'Wahai Ummul Mukminin, saya memiliki tempat tidur yang lebih baik 
dan lebih ernpuk dari ini’." 


3288^ - 76: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

p ^ ^ * % , i -* 

j aui J j 

"Pada suatu pagi Rasulullah 0 keluar dan beliau mengenakan se- 
limut zvol bergambar pelarn (atau bergaris-garis) terbuat dari buhl hitam." 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan 
tidak menyebutkan jAy. 


Dibaca dengan mengMsra/jkan huruf mini dan : 
mensu/amkan huruf ra' maknanya selimut yang 
terbuat dari bulu atau kain yang dijadikan seba- 
gai sarung. 

Dibaca dengan menfnsi/d/dkan huruf ha' dan di- : 
fathahkan, yaitu pakaian yang bergambar pelana 
(atau bergaris-garis). 






[Dan (hadits ini) sudah lewat pembahasannya pada Kitab 
Pakaian, bab. 7]. 


3289^ - 77: Shahih 

Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari dia mengata¬ 


kan. 


«dil (Jgij "oJlSj Halle- ljlj[j ic-Lddf £ Ubjle lU 

"Aisyah mengeluarkan (memperlihatkan) kepada kami sebuah baju 


HnI 

kampanasannah. ora 









ffiitab Qaubat & ‘Zuhud 


bertambal dan sebuah seining yang kasar, dan dia mengatakan, 'Rasulullah 
M, diwafatkan dengan mengenakan dim pakaian (kasar) ini'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, at- 
Tirmidzi, dan yang lainnya. 

Sabda beliau, i jdJ artinya yang bertambal. Ungkapan old is j 
ojlll tanpa tasydid pada huruf bcC atau dengan tasydid old (artinya 
aku telah menambal baju). Dan apa yang digunakan untuk menam- 
bal pakaian bagian depan dinamakan slid (penambal). Sedangkan 
yang untuk menambal lubang dinamakan ZkJS\. (Pembahasan ini 
sudah lewat). 


3290^> - 78: Shahih 

Dari Asma' binti Abu Bakar dia mengatakan, 

■J\ ^' 3 ' Jl iS 4)1 

’■ o-d-fli iAj Lo ,^J a j jj l % 4jUL*J pli ciodlJl 

„ D - , - # > J J i 

wD-ljj Adlajjls AoLLs 1(JIS c^sllaj 4 j Jajjl bidl- Jj>-I li iA)\j 

CjD oAol diJAls .oJL*JtS .E^yLiJI 


"Aku membmtkan Sufrah 3 biwf Rasulullah M, di rnmah Abu Bakar 
ketika hendak berhijrah ke Madinah, tapi kami tidak mendapatkan sesuatu 
yang bisa kami gunakan untuk mengikat makanan dan minumannya. 
Maka saya katakan kepada kepada Abu Bakar, 'Demi Allah, saya tidak 
mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengikatnya kecuali 
ikat pinggangku ini!’ Abu Bakar mengatakan, 'Sobeklah in (ikat pinggang 
itu) menjadi dua, ikatlah minuman dengan satu sobekan dan yang satu 
sobekan lagi untuk sufrah!' Maka aku pun melakukannya. Oleh karma 
itu Asma'' digelari dengan Dzatun Nithaqain (Pemilikdua ikat pinggang)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


1 An-Naji mengatakan, "Lafazhnya adalah gu ^Ij 0^- 

Saya mengatakan, Mungkin ini terdapat pada sebagian naskah al-Bukhari. Jika tidak, maka sesungguhnya 
lafazh dalam kitab inilah yang ada dalam kitab Shahih al-Bukhari saat ini, termasuk al-Fath, no. 2979 dan 
berdasarkan ini saya mengoreksi sebagian kesalahan, 

1 Teks aslinya adalah dan koreksian ini berasal dart riwayat al-Bukhari (Kitab ai-Jihad, bab ham/ az- 
Zad). 

3 Sufrah yaitu bekal makanan yang dibawa oleh orang yang sedang melakukan perjalanan. Biasanya makanan 
itu dibawa dalam wadah yang terbuat dari kulit yang bundar (tempat inilah yang namanya sufrah). Lalu 
nama makanan dimasukkan ke nama tempatnya dan dijadikan sebagai nama makanan tersebut. 



kompungsunnah. on 












dKitab (Taubar & 2 uhud 


Dibaca dengan meng/cflsra/jkan huruf nun, yaitu : JjlLiJl 

apa yang dipergunakan perempuan untuk me- 
ngencangkan pinggangnya untuk menahan pa- 
kaiannya ketika sedang melakukan pekerjaan. 


329l¥ - 79: Shahih 


Dari Abdul Wahid bin Aiman, dia mengatakan, Aku diberi- 
tahu oleh bapakku, dia mengatakan, 

loJlJii dXs>- ( jJL> jrj.2 aJPiIp 


® 9 ^ 9 £. f £> s' s fi r y s 

cC-d^Jl ^3 <uWli (j! y LgjU jb\ ‘C&dfc <Ji : cfj\ 

cljp’l d~'lS Loj t3£|§ aMI (Jj-d'j J_g-£- -tij 

.i%*Lz J\ clijt &J.JL 


"Akn masuk menemui Aisyah dfln dia mengemkan ;pakaian 
dari kapas kasar seharga lima dirham. Aisyah mengatakan, ’Arahkanlah 
pandanganmu ke pembantuku, perhatikanlah dia! Sesungguhnya dia 
enggan menggimakannya (pakaian ini) di rumah, padahal dulu pada 
zaman Rasulullah *1! saya memiliki satu baju, tidak ada seorang wanita 
pun di Madinah yang dihiasi (karena man nikah) kecuali dia mengirimkan 
orang kepadaku untuk meminjamnya’." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


3292y - 80:'Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan. 


’J&-A ji klsb j-d Uj ‘sH Jj-dj 


! Teks aslinya adalah sebagai berikut, 

. gar P-tpj Ip pile Ol i-ijU j gs 

(,Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ada seseorang masuk menemuinya, sementara di dekatnya ada seorang 
pembantu yang sedang mengenakan baju seharga ...)• 

Ini merupakan kesalahan fatal dan penyimpangan yang sangat mengherankan. Saya tidak menemukan 
sebab kesalahan ini, kecuali hanya oertumpu pada kekuatan hafalan semata dan tidak mengecek pada 
aslinya. Kesalahan paling fatal yaitu menjadikan kisah ini berasal dari Musnad Aisyah, padahal berawal dari 
Aiman, ayah Abdul Wahid. Kesalahan semacam ini pernah ada pada bab ini (yaitu pada hadits 5). 

; Teks aslinya adalah gala dan koreksian ini berasal dari riwayat al-Bukhari, no. 2097, begitu juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 3345, dan dalam teks riwayat Muslim, 8/218, adalah gsj pada tempat 

Jl39? 

_ kampungsannah. ora 










$Citab Goubar & ‘Zuhud 





"Rasulullah HI wafat scmentara di dalam rumahku tidak ada sesiiatu 
pun yang bisa dimakan oleh makhhik yang hidup kecuali scparuh (sedikit) 
gandum yang ada di atas rak milikku. Aku makan darinya hingga ivaktu 
yang lama, aku makan (gandum itu) dan habis ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi, 


3293f> - 81: Shahih 

Dari Amr bin al-Harits 4&, dia mengatakan, 

Vj Vj Vj IjlAb V j U>4 j.5 JiIp illf dill <J j-Aj hy U 

L 4 jij y olir (Ljpi\ Sll illLi 


"Ketika Rasulullah ds, wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, 
tidak jugn dinar, tidak juga budak laki-laki ataupim perempitan, dan 
tidak sesuatu pun, kecuali himar (keledai) putih yang biasa beliau 
kendarai, senjatanya , dan sepetak tanah yang disedekahkan untuk orang 
yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


■ 82 - a: Shahih 

Dari Ulay bin Rabah, dia mengatakan, Aku pemah mendengar 
Amr bin Ash mengatakan, 

l4l3 AAJj 4)1 (Jj-d'j 415 p-AdAlj Jjl} 

Oil L® Ai\j il-gl3 4i)l (J0154 ddjjJl CijL^y 

AJ JUS : Jli .ti ^ p\ £J]| 015 VI 5 >S iki M 4)1 

jllf 4i)l (Jj-dj i4lj di 4l)l <Jj-4j *—jL>w?I 

"Kalian memasuki ivaktu pagi dan sore hari dalam keadaan sangat 
menginginkan apa yang justru ditinggalkan oleh Rasulullah M- Kalian 


^ dan ini juga riwayat al-Bukhari, no. 6451; dan at-Tirmicbi, no. 2469; dan beliau menghukuminya 
shahih, begitu juga Ibnu Hibban, 8/110, no. 6381. 


p4o| 

kampungsunnah. org 










£Kirab Qaubat & Auiuid 


menjadi orang yang suka pada dunia sementara Rasulullah HI zuhud 
padanya. Demi Allah , tidaklah suatu malam datang kepada Rasulullah 
kecuali tanggungan beliau lebih banyak daripada harta yang beliau 
punya" 

Raioi hadits ini berkata, ’Maka sebagian di antara para sahabat 
Rasulullah *§| mengatakan, 'Sungguh kami telah melihat Rasulullah 0, 
meminjam'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi ash-Shahih. 


82 - b: Shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dengan ringkas, 

LLjJI JtAjl 


"Sungguh Nabi kalian f| itu adalah orang yang paling zuhud ter- 
hadap dunia, sementara kalian telah menjadi orang yang paling suka pada 
dunia ." 


3295|s> - 83: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

Ift c5? &j>3 iH dj-^j 


"Rasulullah icafal sementara baju besi beliau masih tergadai pada 
seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. " 1 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi. 


3296^ - 84: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, 

^ ^ ^ ^ ^ ji 

yAs-j bb j\ cjb <Ud 

4^1 (Jj-d'j 1 j ?<lpLdJl ojlA j ya LkSb>-Jp»-! La :<JUb 


1 Dalam salah satu riwayat al-Bukhari membawakan tambahan, 4A [bust keluarganya). 

Tiii| 

_ kampmgsannah.org 










tftitab tfaubat & 


1 jjt\?£2i .1 tLa-So-J^i ( ^>-^>-|[(j] oJIj ^»*j5j (jjjJlj cUlj l(JLSl 

olj^Jl AjIj LoJj CAIIj ^S ^jUJ jA lils <• __)L»/2jVI % y\j>-J IjjU tAia 

CaI :cJli ^1 :#| *»l JjJO 4J jlii olUj LS-jJ> :cJli 

5IH <U)I Jl cJjjLvaj^M e-L>- .il tj-LiJ! [jj_o | HJ ^J_*iLlj 

t* “H'"' O y' ^ S® Of- o p. D f, *■•' * S J 

jjllajli liLu^! ^>^S1 A>-l La : Jli pj aju^-Laj 

4jJ- iJl *1>-Ij [eJA J^o] IjJj; "(JlSj clIJpjj J^ij AlS ^Aa-LitS 

^j-OJ SLlM ^j-a I^ASli C*_gJ TXjji t*_-)^i>rJlj £jLH AlMI (Jj-'-ij aJ (JLSi 

£ J, J* ✓ ^ ^ op. ^ J" ^ 

;t|§ a\)I cjj-Jaj <_3L5 ^Ijjjj Ijpi^a (jl Lils C(_3 J^jI 

CAaLjlil pJj*l!l IJa ^jP ^LjLxJ CoJJj JjJJlj >*j 

.[p^Jl IJa j^oUaI l jA~ IJJL>-jS pj c^J>J| pJxJJij 


"Pfltffl suatu malam atau siang, Rasuliillah $$: keluar dari rumahnya, 
tiba-tiba beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar A:A. Beliau ber- 
tanya, 'Apa yang menyebabkan kalian keluar rwnah pada ivaktu seperti 
ini?' Abu Bakar dan Umar menjawab,'Lapar, wahai Rasuliillah.' Beliau 
bersabda, 'Dan say a, demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya, sungguh 
aku didorong keluar oleh rasa yang menyebabkan kalian keluar (sama- 
sama lapar, pent.). Bangkitlahl' Lain mereka bangkit bersama beliau dan 
mendatangi salah seorang sahabat dari Anshar, namun sahabat itu seeking 
tidak ada di rwnah. Saat istri sahabat itu melihat Rasuliillah M„ dia me- 
ngatakan, 'Marhaban zua ahlan (selamat datang).' Rasuliillah #; bersabda 
kepada si perempuan itu, 'Di manafulan?' Wanita itu menjawab, 'Dia 
pergi mengambilkan kami air. ’ Sekonyong-konyong sahabat dari Anshar 
itu datang dan melihat Rasuliillah H dan kedua sahabat beliau lain me- 
ngatakan, 'Alhamdulillah, hari ini tidak ada seorang pun yang lebih mulia 
tamunya daripada aku!' Dia lain pergi dan datang dengan membawa 
(segenggam) tandan kurma, ada kurma busr, ada kurma, dan ada ruthab 
(mengkal). Dia berkata, 'Silakan nikmati ini!’ Lain dia mengambil pisau. 
Maka Rasulullah #§ bersabda kepada sahabat itu, 'Jangan sekali-kali me- 
nyembelih yang memiliki air susu banyak.' Maka sahabat tadi menyembe- 
lihkan kambing buat mereka. Lain mereka mcikan kambing, dan dari tan- 
dan kurma dan minum. Setelah merasa kenyang dan hilang rasa haus, 


"142? 

Kampungsannah.org 









QKirab Waubar & Zlihud 


Rasiihrflah bersabda kepada Aba Bakar dan Umar 'Demi Dzat 
yang jiwaku ada di TanganNya, sungguh kalian pasti akan dita.m/a ten- 
tang nikmat ini pada Hari Kiamat. (Rasa lapar telah mendorong kalian 
keluar dari rumah, kemudian kalian tidak pulang kecuali setelah menda- 
patkan nikmat ini)'." 1 

Diriwayatkan oleh Malik dengan mengatakan, 'Telah sampai 
kepada kami secara ringkas, Muslim dan teks di atas adalah lafazh- 
nya serta oleh at-Tirmidzi dengan tambahan. 

Orang Anshar yang tidak dikenal itu adalah Abul Haitsam bin 
Taiyyihan (dibaca dengan ta' fathah dan huruf ya' kasrah bertasydid). 
Demikianlah dijelaskan secara gamblang dalam al-Muiuaththa' dan 
dalam riwayat at-Tirmidzi. 

4^3297 f - 85: Shahih Lighairihi 

Dalam Musnad Abu Ya'la dan Mu'jam ath-Thabrani, dari hadits 
Ibnu Abbas (juga disebutkan) bahwa orang itu adalah Abul Haitsam. 


<^3298^> - 86: Shahih Lighairihi 

Demikian juga terdapat dalam al-Mu'jam dari hadits Ibnu 
Umar. Dan kisah ini diriwayatkan pula dari hadits sekelompok 
orang sahabat Rasulullah, kebanyakan menyebutkan secara jelas 
bahwa orang itu (yang didatangi Nabi H§) adalah Abul Haitsam. 

> a e- 

Jika dibaca dengan mengkasrahkan huruf 'ain, : (j-UJl 

maka artinya qdalah tandan, jika dibaca dengan 
memfathahkan huruf 'ain, maka artinya kurma. 

Dan telah berlalu pembahasan hadits Jabir dalam (Kitab 
Makanan, bab. 8). 


3299|s> - 87: Shahih Mauquf 

Dari Anas bin Malik 

Dbl j gli jj (AAS . ki J jij *jLa\ L jAS- 

■ (jji Lg-JiM Jdj 


1 Adalah tambahan dari riwayat Muslim. 


kampangsannah. org 










kKitab Cfaubat & Zuhud 


"Aku pernah melihat Umar, pada saat itu beliau adalah Amirul 
Mukminin, sementarn beliau (mengenakan pakaian) bertambal tiga cmtam 
kedua pundak beliau, beliau menambalkan sebagiannya dengan sebagian 
yang lain." 

Diriwayatkan oleh Malik (telah lewat pada Kitab Pakaian, 
bab. 7). 


3300f> - 88: Shahih Lighairihl (dan) Mauquf 

Dari Abdullah bin Syaddad bin al-Had, dia mengatakan, 

iJallp ggiJs- jl j\ “-Clip ^jj (jLaP oLiitP C-jIj 

' ' s s ^ ' Z> it 2 ^ s'* > * ^ ' 

4-3 jS Aahjj L‘UUt-p- j\ aAjjI <Cgj 

■ 4j>- ail • r ^>- nUp-tAi! 
' * •* 


"Aku pernah melihat Utsman bin Affan pada Hari Jmn'at, beliau 
mengenakan sarung Adn (nama sebnah kota pelabuhan di Ynman) yang 
kasar, harganya empat atau lima dirham, dan (mengenakan) pakaian tipis 1 
dari Kufah yang sobek, beliau kurus, jenggotnya panjang, dan benvajah 
tampan." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad bagus 2 . Dan 
hadits ini telah berlalu pada Kitab Pakaian beserta penjelasan ten- 
tang kata-kata asing. 


^330l)> - 89: Shahih 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (hadits 
yang dimaksudkan adalah hadits Ibnu Umar yang terdapat dalam 
kitab Dha'if at-Targhib) dan Atha' bin as-Sa'ib, dari bapaknya, dari 
Ali dia mengatakan. 


1 Ialah semua pakaian luar yang tidak ada hiasannya. Ada yang menyatakan: semua pakaian yang tipis dan 
lembut. Bentuk pluralnya (ibj dan Jij), 

2 Aku nyatakan, Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan dia itu lemah, kecuali riwayat yang diperke- 
cualikan. Dan penyusun kitab ini telah menisbatkan hadits ini kepada al-Baihaqi pada pembahasan yang 
telah lewat dan hadits ini pada riwayatnya berasal dari hadits Ibnu VVahb, darmya dan ini riwayat shahih. 
Oleh karena itu saya menghukumi shahih di Sana, dan di sini saya menghukuminya dengan shahih lighairi. 
Ini adalah sebentuk kejelian yang aku lakukan pada cetakan kali ini dan aku telah jelaskan di mukadimah. 
Alhamdulillah, hanya dengan nikmatNya kebaikan menjadi sempurna. Sedangkan para pentaiig yang tiga, 
mereka menghukuminya hasan di sana, dan di sini karena mengekor kepada penyusun kitab ini dan Imam 
al-Haitsami, tanpa membedakan antara dua riwayat. 


144 


% 


ampingsunnah. ora 











kkinib Gfaubat &. Sjihud 


>; t - ; . ; ■' , a __ 

^ol oSL^jj 4JjU->- ^ ‘tiisli 5a§ 4i)l cJj-Jjj j-^r 

"Rasulullah IS menyiapkan Fatliimah (ketika menikah dengan AH 
bin Abi Thalib) dengan kain beludru dan bantal kulit yang berisi serabut." 


3302|s> - 90: Shahih 

Dari Sahl bin Sa'ad «fe, dia mengatakan, 

lil C—1IS0 cUd_^j L^J AS'j'jA ^3 ^.LpJ Ell IjJLS C^-)lS 

[4JLLpJ pi-J CjJ3 4_ijLS* 

^ o ^ P j } s ^ 3 , /" ^ ^ 

• ^3j ^-1—^3 1 l ^ ir - '- >T ‘ d 1 

idiJi i—iyJ&i d_g.d-p ji_LdJyS 4_k4j>cJ'i ^j-o »_LS j Jli 

• ti,Ui Lg^LkiaJ ( _jA t Sj itsj t [^jbidiji] Hill 

"Di antara kami ada seorang zvanita yang menanam sejenis sayuran 
di sungai kecil di tengah sawahnya. Apabila tiba Hari Jum'at, dia men- 
cabut sayuran itu dan meletakkannya di panci, kemudian menambahkan 
segenggam gandum lain memasaknya. Sehingga jadilah akar-akar sayuran 
itu (seakan) menjadi uratnya." 

Sahl mengatakan, 'Dan kami jika selesai melaksanakan Shalat Jum'at, 
kami (mampir) mengucapkan salam kepada zvanita itu, lain dia menghi- 
dangkan makanan itu kepada kami, maka kami memakannya, dan kami 
merindukan Hari Jum'at karena makanan zvanita itu'." 

Dalam riwayat lain, 

^gA ^J A3 

"Dalam sayuran itu tidak ada gajih dan tidak pula lemak, maka kami 
senang dengan (datangnya) Hari Jum'at." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


3303y - 91: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, 

Jjr° ^ 3^1 J-P JjJlJxj wLidp'y C-JS cjjs Sll J^dJlj 



kampangsannah. or g 










Qtitab Gfmbat & 2 jihud 


) J-P dllj J^^J J -* 1 jjf'pdl dja ^ ^L-dS jlj 

W> 1 zS ^3 AjI <JLli ^5\J Jj| C4L« (Jjdll J? 

^V? df 3 d dll~~3 3 "^ d d J3 j ^ 5 i^ddd J djL*> l* J 

'>-3* |*-^ldl ^>1 d p_j cJAaj ^—Ls dl Axilla La dill i_A iS 

s ^ f, * s' 9 9s /• ^ ^ 

■ l 'Jl'J* ^ : p ‘i>d J ^3 ‘i>fr3 ^ *-»d3 ‘»ji^j d~r J# 

J' JjJ-j L did :dii 

>1 0 

J->-j^ ^y>-jL2 C4_] j.}U> c j.i!iLjli tJ^-J-S cAJlijjli ^ v 2 -aj • 1 > J_>cJ| •’jLi 
.Aj*d Jl j*d dll ald*i -’IjJli 1 *^ 4 ^ ^d* ^jjl d? : t-Jld t^-JlS id 

. 0333 ^ L>l Ij dd 

: J15 . J JdSli djaJl Jdl Jl jUJl :J15 Jl JjJ^ L; did :dii 
J-f’ J jLa dj Jjsl J-i' jJjLj d C^*>\jJl i— sLUa’! dLjjl Jdlj 
axjI ISIj tlii-i d-'-? Jjld Jj d clJLI a3Ju 2? d>i ISJ cjj-l 

^ ® ^ <* <* | *r ^ 9 f. a p, ' x f’ ^ 

:cdii cdJS id~? 1*44jJsl3 dd djl-dlj dJi J-^j' did* 

3 J 1 JI Id* 3^4 (d-^vpl jl Ul I cds CAdjjl J*l ^JLll Id* Laj 

a " ■* ' ' 

s ' Of. ( . e f. ^f- Ji 0 . 8 ,^ f. 3 «r s si- * 

^ju^i jl Uj Cj^xlipl ul oiSo ^jJI *L>- l^li cl^j d^j^l ajj-J 

c_L ^jdj dldj dl Sd-ld 3^0 /dd Jj ^d* ^y> 

• C^dl (j-? Ijddlj ‘ o3ll cljjilLlli cljdiali c^djd'd 

.dj^ 3 ^ IjI Ij :Jli 

.p^Laf-U d>- : Jli idl 4j^3 ^ did ; >>d j 

„ * ' 

9 * j- Os ' (, £ 0 s s s S 9 ^ ' f "' " " 

^33 4 (_j 3 d vd^ '— } j~~£ daf-l cd*j>cj ^jdl c->jj>-li dis 

ddU c^dd" djj dj gjl Jj d^d' u^" ‘dadl J-P 

jid "cds (. 0333 -* 131 Ij :JUi ^Jl d^s eJu J^ Aiw^ d 


146 


% 


gmpangsannah. ora 










GRitab C Taubar & Zuhud 


Jj*j| : jli CiSM lj v^JSwLvb !C-Ji J Ul C-wJj 'JlS CAM! Ij 

i _gA > ~ Jlj Li3 aULbjdLZ icJlis cOjjJlS . dj'jA U 

A"..°.la.pli : jli .ISlLlJa j Jl>-'i tj^JL i: cJj 

. 4-i ...^ jJ I tllS dMl J-o->=3 


"Demi Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain 
Dia, sungguh aku pernah menempelkan perutku ke tanah kare.no lapar, 
dan pernah mengikatkan batu di perutku karena lapar. Suatu hari aku 
duduk di jalan yang biosa dilalui oleh para sahabat. saat. keluar, lain Abu 
Bakar lexuat dan aku bertanya kepadanya tentang satu ayat, dan tidaklah 
aku bertanya kepadanya kecuali agar dia memberiku makan, namun dia 
lexuat tanpa melakukan (apa yang kuinginkan). Kemudian setelah itu 
lexuat Umar. Aku bertanya kepadanya tentang satu ayat, dan tidaklah 
aku bertanya kepadanya kecuali agar dia memberiku makan, namun dia 
lexuat tanpa melakukan (apa yang kuinginkan). 

Kemudian setelah itu Abul Qasim H lexuat dan beliau tersenyum 
saat melihatku. Beliau mengetahui apa yang tersirat di zvajahku dan ter- 
betik dalam jiiuaku. 

Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Abu Hurairahl' 


Aku menjawab, 'Labbaik, wahai Rasulullah. ’ 

Beliau bersabda, 'Ikutlah (denganku)!’ Kemudian beliau lexuat dan 
aku mengikuti beliau. Lain beliau hendak masuk (rumah beliau), beliau 
meminta izin dan setelah mendapatkan izin untuk masuk, beliau masuk 
dan mendapatkah susu dalam sebuah bejana (kendi), rnaka beliau bertanya, 
'Dari mana susu ini?' 


Penghuni rumah (istri beliau) menjawab, 'Fulan atau Fulanah meng- 
hadiahkannya kepadamu.’ 

Beliau bersabda, 'Wahai Abu Hurairahl' 

Aku menjawab, 'Labbaik, wahai Rasuhdlah.' 

(Beliau bersabda), ’Temuilah Ahlus Shuffah (sahabat yang tinggal 
di halaman masjid Rasuhdlah, pent.) dan undanglah mereka ke sini!' 

Dia (Abu Hurairah) mengatakan, 'Aldus Shuffah adcdah tamu Islam, 
mereka tidak bernaung pada keluarga dan harta atau pada seseorang. Apa- 
bila Nabi mendapatkan sedekah, beliau mengirimkannya kepada Ahlus 


-ip 

147 t 


kampanasannah. ora 










0titab ‘Taubat & 'Zjilnid 


Shuffah tanpa mengambil sedikit pun darinya. Sednngkan apabila beliau 
diberikan hadiah, maka beliau mengirimkannya kepada Ahlus Shuffah 
dan mengambilm/a sedikit dan menikmatinya bersama mereka.' Ini (yaitu 
perintah beliau iintnh mengundang Aldus Shuffah) membuatku merasa 
tidak enak. Aku mengatakan (dal am hatiku), 'Apalah artinya snsu ini 
bagi Ahlus Shuffah. Aku lebih berhak untiik mendapatkan seteguk snsu 
ini supaya aku mendapatkan kekuatan. Jika mereka sudah datang, pastilah 
Rasulullah H akan menyuruhku untuk rnemberikannya kepada mereka. 
Dan aku tidak tahn, akankah susu ini sampai kepadaku (gilimnku)?' Akan 
tetapi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah 0 adalah suntil keha- 
rusan, maka aku pun mendatangi mereka dan mengajak mereka. Mereka 
datang dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah 0 inempcrsilahkan 
mereka masuk lain mereka duduk dalam rumah. 

Beliau 0. bersabda, ’Wahai Abu Hurairahl' 

Aku menjaivab, ' Labbaik, wahai Rasulullah.' 

Beliau Hi bersabda, 'Ambillah susu ini dan berikanlah kepada me¬ 
reka. ' 

Lalu aku mengambil kendi itu, lain aku rnemberikannya kepada salah 
seorang dari mereka, lalu dia minum sampai picas. Setelah itu dia mengem- 
balikannya kepadaku (begitu seterusnya) sampai berakhir pada Rasulullah 
HI sementara semua Ahlus (penghuni) Shuffah sudah kenyang. Beliau 0, 
mengambil kendi itu sambil tersenyum dan bersabda, 'Wahai Abu Hurai¬ 
rahl ‘ Aku mengatakan, 'Labbaik, wahai Rasulullah.' Beliau 0, bersabda, 
'Tinggal aku dan engkau.' Aku mengatakan, 'Benar, wahai Rasulullah.' 
Beliau bersabda, 'Duduklah dan minumlah.' Lalu aku minum. Beliau 0 
bersabda, 'Minumlah!' Lalu aku minum sementara beliau terns saja me¬ 
ngatakan, 'Minumlah!' sampai aku mengatakan, 'Tidak, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan al-Haq, aku sudah tidak mendapatkan tempat lagi 
baginya.' Beliau bersabda, 'Berikan kepadaku!" Lain aku memberikan 
kendi itu kepada beliau, lain beliau memuji Allah, kemudian membaca, 
'BismillalT dan meminum sisanya ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1 dan yang lainnya juga al-Hakim 
dan dia mengatakan, "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan 
Muslim." 


kampungsunnah. org 


Dalam Kitab ar-Riqaq, dan Abmad, 2/515. 











QfCirab Cfaubar & ‘Zuhud 


■3304)> - 92: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, 

IJjI 5 ^bJl d| 

g'iiki gfJ>JJ>g *)Jj cgjjprJl ^jL ill f j Jdl dl 34 *“ < ’td^ aj 

yCA>A& Cl4S (jlj jj-a e-lldd»JL I d-iSj tSbdLsj 

^LlUJ (jr^UJl 3 ^- dlSj ^ 44 4 * J 4 - 3 J* 

ijt t*CL ^5 dl^ La L-ijda-Ls LL ijlS" ct_JUs> ^yl 3 ^ Jx*j>- 

• L^IS La iLgJbdl9 e- 34 “ 4-3 ,_4^ 4^iJl LLlH d^S 


"Orang-orang banyak mengatakan, 'Abu Hurairah telah banyak 
(merhvayatkan hadits Rasulullah Ap); sungguh aku senantiasa menemani 
Rasulullah A}, untuk mengemyangkan perutku, mat aku tidak bisa men- 
dapatkan roti, tidak mengenakan sutra, dan tidak dijadikan pem bantu 
oleh si Fulan dan Fulanah. Aku pernah menempelkan perutku ke tanah 
karma lapar, dan sungguh aku pernah meminta kepada orang untuk niem- 
bacakan ay at yang aku pahami (dengan tujuan) supaya dia membawaku 
(ke rumahnya) lain dia akan memberikan makanan kepadaku. Dan orang 
yang paling baik kepada fakir miskin adalah Ja far bin Abu Thalib, dia 
membawa karni (ke rumahnya) dan memberikan kepada kami makanan 
yang ada di rumahnya, sampai-snmpai dia mengeluarkan buat kami 'ukkah 1 , 
lain kami merobekmya dan menjilatinya'." 


3305^> - 93: Shahih Mauquf 

Dari Muhammad Ibnu Sirin, dia mengatakan, 

tLk&A>-l g tdLd" dbjJd^-a dL jj 4JlLp^ A($£> s 3id* d^' ^ 

Lil5 4 “*^ cjv-d -i- 2 J idbddl ojjjj-® 4 -i <.^zj gzj 4 

A ' " 1 * A 

(■ tLijbda (jr° ,£ '-djlp 5©! dUl cJj-d>j j3~? (dd 

Sh jj* D 3 td^-^i gg 1 , di iSft Cr ^ 3 (_^L>Jl 

"Kami berada di dekat Abu Hurairah 4® semen tar a beliau sedang 


Wadah yang terbuat dari kulit bundar, khusus untuk lemak dan madu, seringnya untuk lemak, an-Nihayah. 



kompungsonnoh. org 












$Gtab tfaubat & ‘Zulmd 


tnengenakan dm potong pakaian yang diberi warm merah lurnpur terbuat 
dari katun, beliau mengeluarkan ingusnya pada salah satunya lain me- 
ngatakan, 'Oh, bagus sekali, Abu Hurairah mengeluarkan ingus pada 
baju katun; aku permit menyaksikan diriku, aku tersungkur pingsan di 
tempat antara mimbar Rasulullah H dan kamar Aisyah karena lapar, lain 
seorang yang datang meletakkan kakinya di leherku, dia rnenyangka aku 
gila, padahal aku hanya lapar'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi dan dia men- 
shahihkannya. 

Dibaca dengan meng/aasra/ikan huruf mint, arti- : jJuJl 

nya lumpur merah. Dan artinya baju 

yang diberi wama dengannya (dengan warna 
lumpur merah). 


3306|s> - 94: Shahih 

Dari Fadhalah bin Ubaid 

JU-j ^il)l lil jlS" 4))l <Jj-d j <jl 

^ ' f. ' S ^ j ^ 0 

11_)LsS iMl <U)I cJj-dj 1.5 la tijjjLks^ jl 

.ap-U-j aSU IjSlSji <jl ale- U 


"Bahwasanya jika Rasulullah sit memimpin orang-orang shalat, 
ada beberapa orang yang tersungkur karena lapar. Mereka itu adalah para 
penghuni Shuffah. Sampai orang-orang Arab Badui mengatakan, 'Mereka 
ini orang-orang gila.' Jika Rasulullah <H selesai melakukan shalat, beliau 
tnenemui mereka dan bersabda, 'Seandainya kalian tahu ganjaran yang 
akan kalian dapatkan di sisi Allah, niscaya kalian ingin lebih miskin dan 
lebih buruk lagi (di dunia )'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "ITadits 
shahih," dan Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 

Dibaca dengan memfathahkan huruf kha' dan : 
dua huruf shad, artinya miskin dan lapar. 


1 Dikatakan dalam ar-NIhayah, kata ini adalah Jama' Taksir (bentuk plural tak beraturan) dari kata 'j'gya. 
Sedangkan kata jarang dan aneh, sebagaimana jarang dan anehnya jamak bagi kata 



kampunqsunnah. ora 











Kirab CRubat & ‘Znhud 


3307 f - 95: Shahih Mauquf 

Dari Abdullah bin Syaqiq, dia mengatakan, 

cy>rL>- p ojD gji (Jlii <cJwLiJL ^jI O-wLs! 

Js- J4 &\j clsikil VI ddld UJ Uj &;!j isJ :LL‘Ip 
oJLd3 -Ls-bJ LjwXjS— 1 jl5 o| aj Loliis U> ^ISVl 

° ^ { 0 o*' 

. 4j pJLfijj t A.* Jg > 1 ^lp 


"Aku pernah tinggal bersama Abu Himirah selama setahun di Madi- 
nah. Suatu hari, saat kami sedang berada di dekat katnar Aisyah, beliau 
mengatakan, 'Dulu aku pernah memperhatikan diri kami, kami tidak me- 
miliki pakaian kecuali kain kasar yang berjahit (karena sobek), salah seorang 
di antara kami tidak mendapatkan makanan iintuk menopang tulang beta- 
kangnya selama beberapa hari, sampai-sampai dia mengambil batn lain 
mengikatnya di bagian tengah perutnya lalu diikat dengan pakaian itu 
untuk menopang tulang belakangnya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah orang- 
orang yang meriwayatkan hadits shahih. 


3308|> - 96: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud 4g, dia mengatakan, 

<dU o j>-j j|§§ 4i)l (Jj-dj jlfiJ 

. 4iLt- tJu^l pjA & 1L p-SjA-1 ^Lp d)Dj p_5silp 

.wIlo jj D' >TJ j b 


"Rasulullah 5§; melihat indikasi-indikasi lapar pada wajah-wajah 
para sahabatnya, lain beliau bcrsabda, ’Kabar gembira buat kalian, karena 
sungguh akan datang suatu zaman kepada salah satu di antara kalian, dia 
akan dihidangkan tsarid (sejenis biibur) pada piling besar pada saat makan 
siang dan pada saat malam juga seperti itu. ’ Mereka bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah kami saat itu lebih baik dari sekarang?’ Rasulullah i§ 
menjawab, 'Bahkan kalian hari ini lebih baik daripada saat itu'." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengn sanad jayyid (baik) (sudah 
lewat pada Kitab Makanan, bab. 7). 


mu 

kampungsannah. org 










Sirab '-'Uuil’dt & 'Zuhud 


i*3309^ - 97: Shahih Lighairihi 

Dari Jabir bin Abdillah <A>, dia mengatakan, 

Uijjj \yS- oJJHp Ul IjjXp ya\j 4i)| (J jyAj bi*j 

JjLis <.&yXj hjJyj U/dajtj oJ^Lp yjl (jlSo te^lp lij Ju>sj t gg> IjIj^j>- 
*— >yLL> x_) ^2 loj IkS I g « /? <l> 1 <^jjS :aJ 


r" 


5 ia~kJl lllv2J«-1 


^2 j lliTj t JjdJl Jl iLo y biiScj c-LiJl Ljj* L^jlLp 

.(*bJA>Jl yfTji — k}S\li [s-Libb] 4.1b 


"Rasulullah si; menguhis kami (pasukan perang) dan beliau memilih 
Abu Uhaidah sebagai amir bagi kami (dengan tugas) mencegah kafilah 
dagang milik Quraisy. Beliau membekali kami dengan sekantung kurma, 
dan beliau tidak mendapatkan untuk kami selain itu. Dan Abu Ubaidah 
memberi kurma kepada kami, masing-masing satu biji. jabir ditanya, 'Apa 
yang kalian lakukan dengannya ?' Beliau menjawab, 'Kami mengemutnya 
sebagaimana anak kecil mengemut, lain kami minum air, sehingga satu 
biji kurma ini bisa mencukupi kami sampai malam hari tiba. Kami juga 
menumbuk dedaunan yang berjatuhan lain kami basahi dengan air dan 
kami makan'. " Dan seterusnya hadits tersebut. 

Diriwayatkan oleh Muslim. 2 


3310|> - 98: Hasan Mauquf 

Dari Muhammad bin Sirin dia mengatakan, 

UL«i d->S> ^ pL j 1 4jX p “ill ^yJjl » >U»wsl ( jj° (J^j^ obS” 

^ y 9 J y- 

JlJLs J^-l bU tlcJuu>JI lAjS\j 

.aAj, 


1 Teks aslinya adalah i _ r £t begitu juga dalam cetakar 'Imarah, begitu juga tiga orang yang memberikan 
taljqn/a. Ini merupakan kesalahan nyata, sebagaimana dikatakan oleh An-Naji. Koreksian ini berasal dari 
riwayat Muslim, no. 1935; serta Abu Dawud Hadits 3840. 

2 Saya nyatakan, An-Naji mencela riwayat ini dengan mengatakan bahwa hadits ini dari Abu Zubair, dari 
Jabir, dia memberikan isyarat bahwa Abu Zubair itu seorang mudallis, Dia terlewatkan bahwa Abu Zubair 
berterus terang mengatakan, fiii^ (telah menuturkan kepada kami) dalam riwayat Shahih Ahmad, 3/311 
dan Shahih ai-Baihaqi, 9/251. Jadi mestinya penyusun kitab ini minimal menyandarkannya kepada saiah 
seorang di antara dua imam ini. 


152 [ 

kampunqsunnah. ora 











kkitab Aim bar & ‘Zjtlntd 


"Jika ada di antara para sahabat Nabi yang tidak mendapatkan 
sesuatu yang bisa dimakan selama tiga hari, maka dia mengambil kulit 
lain membakarnya dan setelah itu tnemakannya. Jika tidak mendapatkan 
apa pun, dia mengambil batu lain diikatkan pada punggungnya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab al-jn' de- 
ngan sarvad jayyid. 


3311 f - 99: Shahih 

Dari Sa 'ad bin Abi Waqqash dia mengatakan, 

^ Crd J4-3 JjS dd\ 

ijl lj_Aj 4jjL>sJl (_?JJ 4 _LSIj lij Lo <Uil (Jj-Jjj 

. Jal>- AJ Lo aiijl ^-y 2 j Lis’ B3.A! 


" Sungguh, akn adalah orang Arab pertama yang menembakkan 
anak pariah di jalan Allah. Dan kami pernah berperang bersama dengan 
Rasnlullah M, kami tidak memiliki makanan sama sekali kecuali daun al- 
Hublah dan as-Samur ini, sampai jika salah seorang dari kami membuang 
hajatm/a, maka sama dengan (kotoran) kambing (saat) membuang hajat- 
nya, (warnanya) tidak ada campuran." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

(Dibaca dengan) memdhammahkan huruf ha' serta : SJbAJl 

mensn/amkan huruf ba . 


(Dibaca) dengan mem/bf/jo/ikan huruf sin dan : 
mendhammahkan huruf mini, kedua-duanya ada¬ 
lah jenis pohon di daerah pedalaman padang 
pasir. 


3312 ^ - 100 : Shahih 

Dari Khalid bin Umair al-Adawi, dia mengatakan, 

3 i)l L—'kjJ/s '.Hi O 

9 ^ O ** O ' ^ ‘ O * ** $> & s' ^ 

gyy oJjj (.pydsj LsjJi oli ijAj lAi .(JIS 

1 g41h. as - 4jLi£? V\ 


1 153? 

kampangsannah. ora 









kKirub Cfaubat & 'Zuliud 


o S f. ■" > 0 ^ a ✓ _s 0 .s o-' ''s' 

y>G>*}\ C)l ill] AS 4 jLS t j^^v>U ji>*j IjJJclU cl^J Jl jj V 
aXi\j b'yks If) lijAj ULp g^LA '-fe tij-it 3 (S^ 

Ulp O^I^wO 4)u>J! ££jL/ 2-3 ,jf ^jJo La (jI ill] ^5.5 JlaJj 

^5 4j<jUj ^jLi -LLJ -pL>-jJl gyt 3^J j*J! Lfdp ( j^LJj 

C . ■ laa nJli tllSlwL-ul CU^*-j3 ^jy>- t3jj LJ Lo jsiiif Ai)l 

jjjlj ilfi-La)j OjJjU uiLLa lfxS.<Li3 

tjU2j^'S/l jA ia ^if- IjJlxsl Sfl J^>-i lla ^* Ji 

j%J Ifjij] 4i)l dCS-j i La. ll a. g - ^wji> ^jS L)j51 (jl AML i^pl (JV.ij 

tl^ll«a IfHijLg ^>-1 Hj 'i/1 Ja3 0 ( jSL 

" /> o 

. [l jAj 4-ij^*yi ojj^>cjj 


"Utbah bin Ghazwan ■# pernah menyampaikan khutbah dihadapan 
kami -pada saat itu dia menjadi amir untuk daerah Bashrah-. Dia membaca 
hamdalah dan metnuji Allah lain beliau mengatakan, 'Amma ba'du, se- 
sungguhnya dunia telah tnemberikan tanda-tanda bahwa ia akan segera 
berakhir dan fana, dan akan sirna dengan cepat, tidak ada yang tersisa 
darinya kecuali sedikit seperti sisa minuman di (dasar) bejana, yang di- 
kwnpidkan oleh si pemilik harta. Dan sungguh kalian akan pindah mening- 
galkan dunia menuju negeri yang tidak akan pernah fana, maka hendak- 
lah kalian pindah dengan bekal terbaik yang kalian punya. Sesungguhnya 
kami pernah diberitahu bahwasanya ada sebongkah batu yang dijatuhkan 
dari mulut Neraka Jahim, lain batu itu mela.ya.ng di dalamnya selama 
tujuh puluh tahnn, dan belum mencapai dasarnya. Demi Allah, neraka 
(yang sedalam itu) akan dipenuhi, apakah kalian merasa heran? 

Dan kami pernah diberitahu bahwasanya jarak antara dua pintu di 
antara pintu siirga yaitu sejauh perjalanan empat puluh tahun. Dan sung¬ 
guh, suatu hari pintu itu akan penult berdesakan. Dan aktt telah melihat 
diriku orang ketujuh di antara tujuh orang yang bersama Rasulullah tf§. 


1 Tambahan dari riwayat Muslim dan Ahmad. Ini tidak disadari oleh para penteV/i? yang tiga begitu juga de¬ 
ngan koreksian yang telah disebutkan. 


154 


kampungsunnah. org 












TKitab Cfaubat & iZuhud 


di mana kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohan, sampai-sampai 
rahang kami terluka (karena kasar dan kerasnya dedaunan itn). Lain akn 
memungut burdah (kain yang dipakai di luar pakaian), kemudian akn bagi 
antara aku dan Sa'ad bin Malik. Akn memakai separuh dan Sa’ad juga 
mengenakan separuh. Tidak seorang pun dari kami itu kecuali saat ini 
sudah menjadi amir bagi suatu kota. Dan aku berlindung kepada Allah 
dari merasa diri besar sementara di sisi Allah aku adalah kecil. Sesung- 
guhnya tidak ada satu nubmowah pun kecuali dia akan benibah sehingga 
akhirm/a menjadi kerajaan, lain kalian akan mengetahui dan rnengalami 
para pemimpin setelah kami." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan imam yang lainnya. 

(Dibaca) dengan memanjangkan huruf alif, arti- 
nya menandakan. 

(Dibaca) dengan men dhamn iahkai\ huruf shad dan 
mensukimkan huruf rad, artinya terputus dan 
sima. 

(Dibaca) dengan ha ' difathahkan dan huruf dzal 
diberi tanda tasydid dan mad, artinya cepat. 

(Dibaca) dengan mendhammahkan huruf shad, 
yaitu sisa yang sedikit dari sesuatu. 

(Dibaca) dengan mentosyrfzdkan huruf ba' sebe- 
lum ha', yaitu mengumpulkannya. 

(Dibaca) dengan memfathahkan huruf kaf dan de¬ 
ngan mengguria'kan dua huruf zha' yaitu jumlah 
banyak yang bisa memenuhi. 


d Jk- 


]a..ia5 


3313f - 101: Shahih 

Dari Khabbab bin al-Arat dia mengatakan, 

b^>-l 

fJ^ bJ. lyt ffit. fr 

Dlj t CdS-yA LgJ bjhajP tal ceSyj 4 j 4jJjSo La Jjsu 

' ' 0 0 1 ' 'o' y ''4 

(jlj c<MAj (jl 4l)l (Jj-ij Ljpill t4-Jj \j LliaP 


s*-f 

. 155 [ 

&—-—iS 


kampungsunnah. org 










@Citab dfcnibat & HZjihud 


•^^4 d j-4® & oAAl ly> iLj yy>o)/l lj> rj 


"Kami telah melaktikan hijrah bersarna Rasulullah Sg dalam rangkn 
mcncari Wajah Allah, maka balasan kami tercatat di sisi Allah. Ada di 
antara kami yang telah meninggal dunia, lanpa pernah makan sedikit 
pun dari ganjarannya (ghanimah), di antara mcreka yaitu Mush'ah bin 
llmair, dia terbunuh pada perang Uhud, lain kami tidak mendapatkan 
kain yang bisa kami gunakan untuk mengkafaninya 1 kecuali burdah (se- 
limut di luar baju). Jika kami pergunakan untuk menutup kepalanya, 
kedua kakinya terbuka. Jika kami tutup kedua kakinya, kepalanya terbuku. 
Maka Rasidullah #§ memcrintahkan kami agar menutup bagian kepala 
dan menarnh (memitupkan) ranting-ranting pohon idzkhir pada kakinya. 
Dan ada juga di antara para sahabat yang saat buah-buahannya sudah 
rnatang, dia memetiknya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan Abu 
Dawud dengan ringkas. 

Yaitu kain wol bergaris (disebut juga an-Namirah). 

Dengan menggunakan huruf ya' setelah huruf 
alif (Hamzah), yaitu rnatang. 

(Dibaca) dengan mendhammahkan atau meng- 
kasrahkan huruf dal, setelahnya ada huruf ba, 
artinya memotong atau memetiknya. 



3314|> - 102: Hasan 

Dari Ibrahim, yaitu Ibnul Asytar, 

i’dlixJo Li ;<JL2i cuSci (ojjjJI) _j j-&j cjJpiJl cgAh.>■ Ul <jl 

" A ^ 

:JIS idU jj ^ J6 kl ;oJUji 

[ jAj ^ o PCS- Lj 1 j Alii J 

^ y ^ ® 1* J|D d® s s J! ^ ^ *'** 

:JIS A A gy* AjkjzJg oAyM i ( j r gj S J\ gy> e*>*uL Jj>-j CfjAAr 

y y y y f ^ o y ^ ^ £ J s 


156 


kampangsannah. org 


1 Di luar pakaian yang dipakai saat mati syahid. 











‘dCirab tfaubar &. 2 uhud 


.wlLli tjjjjlail <-^y>\ o^l vleinjs’l Jtij ^Ip i-^ 1 * 

Jij eiiJ.5 ^ylj -C-Jli tciJjS s jj kC-J^S La 4^lj :Jjil Ls ggy 

. 3 LjlaJl ^^slj ^gjlj ?^-UJI ^JaAjI 

p-fW'jj v^' £_^JL ggr 'il ^iL'LS ^ Uin : <jli 

j^ltJwsLiJl jj-a Jj-^ -wJlis VvJiJ La iljJLii d^llp Ij-Lsj ^3- j*jjJI Jisli 

x^jLL ajjJz3 ijs jj| :oJli ?j-s> (j-*j -lj-^ ■ oj^^Jhj Aj^ilsL> 
' ' ^ ' ' * > 
^5J>Lli : JUs Lijjj*cj ^»_g.l?Ln I 3 j*_^?j_j t^^jL^-alj 

pJl [jij *j : jli U ^ S3 4»l jli ^JJl _*&! 

1^3 vj ly£\ jU ^ lljl gJ of jjj ‘jjy' 

" ss ** -' •" ** ^ ** ^ ^ 

( Jixi ‘I'Llj-J LLjjP lj^°l sjL> p-^Lwa Jj>-j ^j^UjiSsj 'i/ <jt 4i)l 

LI '(Jll 0LS"_j jL^2j3/I ^3 *yi Lm> .iJJi 3^° JL Ai 

■3* Li^' <y-^* cy.y LS’* j> <>? <3^ cJ ( ^4 : r^ 5 

^e>-L/? OjI '. <Jli 


"Bahzva Abu Dznr sedang sckarat mmentara dia sedang bemda di 
Rabadzah. Makn istrinyci menangis. Lain Abu Dzar hertanya kepada istri- 
nya, 'Apa yang meinbmtmu menangis?' Dia menjawab, 'Aku menangis, 
karena aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu dan say a jugn tidak me- 
miliki kain yang cukup untuk mengkafanimu.’ Abu Dzar mengatakan, 
'Kamu tidak usah menangis, karena pada suatu hari, aku pernah iriende- 
ngar Rasulullah H§ bersabda, sementara saat itu aku sedang berada di 
dekat beliau bersama beberapa orang, 'Sungguli, salah seorang di antara 
kalian akan mati di daerah gurim nan gersang, dia disaksikan oleh seke- 


1 Dibaca dengan mendhammabkan huruf kha\ tidak sesuai dengan aturan ilmu sharaf yang berasal dari 
kata .ieiJi yaitu serangan musuh, atau kuda lari dengan gerak kaki kanan serempak dan kaki kiri serempak 
sebagalmana dalam kitab al-Qamus dan syaraha ya. Dalam kitab al-Musnad tertulis lie dengan menggunakan 
huruf dal sebagai ganti huruf ba'. Mungkin ini salah tubs, dalam kitab al-Majma', 9/331 dan Mawarid azh- 
Zham 'an, no. 2260; tertera sebagaimana yang saya tetapkan di atas. Ada kemungkinan lie adalah peruba- 
han dari lie, karena ini yang tertera dalam kitab al-Mustadrak, 3/345, dan di dalamnya terdapat ungkapan 
bahwa Ibnul Madini mengatakan, Aku bertanya kepada Yahya bin Salim lie atau He? Beliau menjawab, 
"Dengan menggunakan huruf dal, artinya cepat. 

2 Tambahan dari kitab at-Musnad. 


kampangsunnah. org 











< 3 Utah Cfaubat & Ajjliud 


lampok kaum Mmlimin.' Abu Dzar mengatakan, 'Semua sahabat yang 
bersamakit di majelis itu sudah meninggal dalam suatu jamaah dan terpisah, 
tidak ada yang tersisa kecuali aku. Dan sekarang aku sudah hem da di 
tempat gurun, aku akan meninggal, lihatlah ke arah jalan, kamu pasti 
akan melihat apa yang aku katakan tadi! Karena derrti Allah, aku tidaklah 
berbohong dan juga tidak dibohongi.' Istrinya mengatakan, 'Bagaimana 
itu akan terjadi, padahal jamaah haji sudah habis?' Abu Dzar mengatakan, 
'Lihatlah ke arah jalan! 

Dia (mwi hadits) mengatakan, Saat dia (istrinya) dalam keadaan 
bimbang seperti itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memacu kenda- 
man mereka seakan mereka burling ar-Riikhum 1 . Lain orang-orang itu 
menuju ke arahnya (istri Abu Dzar) dan berhenti di dekatnya. Mereka 
mengatakan, 'Ada denganmu?' Dia menjawab, 'Ada seorang Muslim 
yang bisa kalian kafani dan kalian akan mendapatkan pahala .' Mereka 
bertanya, 'Siapakah dia?’ Dia menjawab, 'Abu Dzar.' Mereka lain ber- 
sumpah dan siap rnenjadikan bapak dan ibu mereka sebagai tebusan, lain 
serta merta meletakkan cambuk-cambuk mereka di leher kendaraan mereka 
dan segera menghampirinya. Abu Dzar mengatakan, 'Knbar gembira 
buat kalian, karena kalian adalah sekelompok orang yang disabdnkan oleh 
Rasulullah Wk, tentang mereka. Kemudian hari ini aku dalam keadaan 
seperti yang kalian saksikan, seandainya aku memiliki kain yang ciikup 
iintuk dijadikan kain kafan, maka pasti aku hanya dikafani dengan kain 
itu. Saya bersumpah dengan Nairn Allah, tidak ada salah seorang pun di 
antara kalian yang sudi mengkafani, kecuali dia akan menjadi pengurus 
(yang mengurusi banyak orang), penguasa dan kurir (pembawa sural).' 
Dan masing-masing memang pernah mendapatkan sesuatu dari hal itu, 
kecuali seorang pemuda Anshar yang ikut bersama mereka. Dia mengata¬ 
kan, 'Saya adalah temanmu. Dua potong kain yang ada dalam taskn ada¬ 
lah buatan ibuku dan saya akan memotong dua potong pakaian yang sedang 
saya kenakan ini.' Abu Dzar mengatakan, 'Kamu adalah sahabatku, (kafa- 
nilah aku )" 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh riwayat ini adalah la- 
fazhnya. Orang-orang yang meriwayatkannya adalah orang yang 
meriwayatkan hadits shahih. Juga diriwayatkan oleh al-Bazzar 
dengan singkat. 


1 Sejenis burung yang dikenal melakukan pengkhianatan sebagaimana dalam kitab an-Mhayah, mungkin sisi 
persamaan mereka dengan burung rukhum ini yaitu kotoran yang melekat pada mereka akibat safar. 

158 | 

kompongsonnah. ora 










dKirab tfmibat & tZulutd 


(Dibaca) dengan memfatlmhkan huruf 'a in dan : kpf 

mensw/amkan huruf ya , kemudian setelah itu 
terdapat huruf ba, yaitu tempat menaruh pakaian 
orang yang musafir. 


3315^> - 103: Shahih Mauquf 

Dari Abu Hurairah 4g, dia mengatakan, 

LHj j' 31 5^ J4-j ^44 ^ 5^4^' J-*! If) 44' 

.* 0 s a ' "f, 

Ls ^Jjo '44 5 Ijb-jj jS ts-Lis 

.AjjjJZ- (jl ‘CL&lyS" oAHj 4j* 4>5^3 t /4~' 


"A/a< pernah melihat tnjuh puluh orang dari kalangan Aldus Shuf- 
fah, tidak seorang pun di antara mereka yang mengenakan rida (kain 
luar pakaian atari selendang); ada yang memakai sorting atari kain yang 
mereka ikatkan pada leher-leker mereka. Kain-kain itn ada yang sampai 
ke pertengahan betis dan ada pula yang sampai ke mata kaki. Ada di antara 
mereka yang memeganginya dengan tangan, karena tidak man anratnya 
terlihat." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Hakim dengan singkat 
dan dia mengatakan, "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan 
Muslim." 


3316^ - 104: Shahih 

Dari Utbah bin Abdin as-Sulami 44 dia mengatakan. 


"Aku pernah meminta pakaian kepada Rasidullah i§, maka beliau 
memberiku dna kain Khaisyah. Lain aku melihat diriku orang yang paling 
bagus pakaiannya (kala itu) dibanding teman-temanku." 

Diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Isma 'il bin 'Ayyasy. 

f „ , 0/ 

(Dibaca) dengan memfathahkan huruf kha dan : 
mensnkunkan huruf ya' , setelah itu ada huruf 
spin, yaitu pakaian yang terbuat dari sisa katun, 
dipintal kasar dan tipis. (Telah lewat dalam 
Kitab Pakaian, bab. 7). 



kampangsunnah. org 











kKitab tfcmbat & 'Zuhud 


3317^> - 105: Shahih 

Dari Yahya bin Ja'dah, dia mengatakan, 

ciil jjj> Li I Lj j-wi djJlii <U)i J jA>j <_ i _j^L UliJ ^Ip 

C-jJl jjjil jLiSj *—:cJLsl ~> 

^ ^ \ Jt *** 

.v—sS'ljJl .sl^T p-5"-k>-l Lid 'iy£f 4i)l J b-ij JlJ Yij ^-djLjdj 


"Khabbab dijenguk oleh bebempa sahabat Rasulullah S§, mereka 
mengatakan, 'Bergembimlah wahai Abu Abdillah, engkau akan mendata- 
ngi Rasulullali di telaga (cil-Handh).' Dia (Khabbab) mengatakan, 'Bagai- 
mana dengan ini?’ Beliau memberikan isyarat ke bagian atas dan bawah 
rumahnya, (dan mengatakan) ’Padahal Rasidullah 0 bjersabda, ’Cukup 
bagi salah seorang di antara kalian seperti bekal orang yang sedang mela- 
kukan perjalanan \ " 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani dengan sanad 
jayyid (bagus). 


3318^ - 106: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Wa'il, dia mengatakan, 

. oYJ-jJ 0 J-®3 ~' £ ' gd e-L>- 

is : jli YLJjJ\ Jd f\ ilijdj ^j\ Vdk&j U tJU- L; : jlii 
<cj*-o-Y : Jli ?ijl.5 l_Sj : Jli .4 j Jj>-T pJ IY^p J»^p ■§§ 4i)l Jj-dij 

.<d!l ^9 JliJl edYiS-j Lid : JJaj 


"Mu'axviyah datang menjenguk Abu Hasyim bin 'Utbah yang 
sedang sakit, dan mendapatinya sedang menangis. Dia bertanya, 'Wahai 
paman, apa gerangan yang membiiatmu menangis? Apakah penyakit itu 
membuahmi gelisah atau karena kecintaan(mu) kepada dunia?' Dia men- 
jawab, 'Sama sekali tidak, akan tetapi (yang membuatku menangis) adalah 
bahwa Rasidullah #§ telah menyampaikan zvasiat kepadaku dan aku tidak 
mengambilnya.' Muazviyah bertanya, 'Wnsiat apa itu?' Dia menjawab, 
'Aku pernah mendengar beliau bersabda, 'Cukuplah harta yang dikum- 
pulkan oleh seseorang itu yaitu pembantu dan kendaraan di jalan Allah.' 



kampanasannah. on 









OKitab tfimbat <&. tZlihud 


Dan hari ini aku melihat diriku telah mengumpulkan lebih dari itu. 


Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i. 

Diriwayatkan oleh lbnu Majah dari Abu Wa'il, dari Samurah 
bin Sahm, dari seseorang yang tidak disebutkan, dia mengatakan. 


* ' ' p ' % 0 

.Ajj\Aa oe-L 4dP qJ ^ip dJyj 


"Aku mengunjungi Abu Hasyim bin ’Utbah lain dia didatangi oleh 
Mu 'awiyah," lalu dia membawakan hadits yang sama. 

Diriwayatkan pula oleh lbnu Hibban dalam Shahilmya dari 
Samurah bin Sahm, dia mengatakan. 


.4j^Li>5 oljli O ^-^2^3 




y 


"Aku mengunjungi Abu Hasyim bin ’Utbah yang sedang sakit 
kena tusukan, lalu Muazviyah mendatanginya." Kemudian menyebut- 
kan hadits tersebut. 1 


Dengan menggunakan huruf s yin kemudian hu- : ilylfd 

ruf hamzah yang dikasrah, setelah itu huruf zai, 
artinya membuatmu gelisah. 


3319f> - 107: Shahih 

Dari Amir bin Abdullah, 

^ = 0 » j o ^ ^ o , o js £ 

:S cpy>Jl <lLo I qiyp yt>=J! <l)LkLp <jl 

' , o ^ ^ _ 

S jArjl ^3 til! idolS^ -Ajy AtP LjI \j u£lp y>c-> L« 

?LSllaP Lail I (J j 

iyj! :JIS 4 &JI l«p HSyli ^ U &'M :JlI 

, * * * ' 0 * ' p ** y ' S * Q 

olSo jUJui JU • l y^y>-\ ^jJl I <^£\p\ AjS ^Sca 

. UL®> j.i yAp AA- 


Peda asalnya di sini ada, 

. L^ jU ^1 AJwd'i yLts t _ LLp j-j t l?- oU UU ioSI^s 

Dan disebutkan oleh Razin dan beliau menambahkan, "Ketika be/iau (Abu Hasyim) telah wafat, semua harta 
pemnggalannya dikumpulkan, (jumlahnya) mencapai tiga pu/uh dirham dan saya masukkan dalam hitungan 
•,tu ptring besar yang beliau gunakar, untuk membuat adonan rod." 


161 


tgmpmgsunnatuM 










Gut,ib Gaubat & 'Zjthud 


"Bahiva Salman al-Khair saat menjelang ajalmja, terlihat oleh 
para sahabatnya ada sedikit kegelisahan. Mereka bertanya, 'Wahai Abu 
Abdillah, apa yang membwtmu gelisah, engkau sudcih memiliki simpanan 
kcbnikan dan telah berperang bersama Rasulullah it? dalam beberapa pepe- 
rangan kcbnikan dan penaklitkan besar?' Din menjawab, 'Yang membnatku 
gelisah yaitu kekasih kita IH saat akan meninggalkan kita (wafat) benvasiat 
kepada kita, beliau bersabda, 'Cukitplah harta salah seorang di antara 
kalian seukumn bekal orang yang sedang melakukan perjalanan.' Inilah 
yang membuatkn gelisah. Lain harta Salman dikumpulkan, nilainya hanya 
lima belas dirham." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 

Al-Hafizh (al-Mundziri) rnengatakan, Seandainya kita mau 
memperpanjang pembahasan tentang sejarah dan kezuhudan para 
salaf, maka pasti akan berjilid-jilid. Namun ini bukanlah tujuan bagi 
kitab kami. Kami hanya memaparkan cuplikan ini dengan tujuan 
ber tabarruk dengan menyebutkan mereka, dan mengambil pelajaran 
dari sejarah mereka. Hanya Allah-lah yang kuasa memberikan tau- 
fik kepada siapa yang Allah ^ kehendaki, tidak ada rabb selain 
Dia. 


kampanqsunnah. ora 










0Citab Cfaubat & 'Zuhnd 


■£> 

DORONGRN RGRR MCNRNGIS KRRCNR 
TRKUT K€Pf)DR RLLRH 


3320f - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4b-, dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah bersabda, 

LiJ dbbij tJ^UJl pLo^Jl :Sh *y ^3?. aII? ^9 

i ^ ^ 0 ^ £ “ 0^1* ^ i 

Ai)i IjL>sj JjAii AdJk3 jj Ail! ^ 

JUj>-j et^il a£pS J4-jj t^iU- dJdS UuiL>-l 

^ •*■ ^ "f jJ ^ O “** ^ -|i } ^ fr W X 

jv-IAj ^ ^ s >- LiLi^-U I(JLa 3 

.oliip o-u?La 3 lilU- 3^” 1 4 La 


"Aria tujuh orang yang akan dinanngi oleh Allah dalam nanngan- 
Nya pada hari di mana tidak ada naungan s am a sekali kecuali naungan 
Allah (yaitu): (l) seorang imam (pemimpin) yang adil, (2) seorang 
pemnda yang twnbuh dalam beribadah kepada Allah $k, (3) orang yang 
hatinya selaln terpaut dengan masjid, (4) dua orang yang saling mencintai 
karena Allah, mereka bersatu di atas dasar ini dan berpisah juga karena- 
nya, (5) seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita 
terpandang dan cantik, lain lelaki itu mengatakan, 'Aku takut kepada 
Allah,' (6) orang yang bersedekah lain dia menyembimyikannya, sehingga 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kamn- 
nya, (7) orang yang mengingat Allah saat menyendiri lain air matanya 
mengalir." 


1 Kalimat ini tidak disebutkan dalam naskah asli, lalu aku menambahkannya dari hadits yang telah lewat dalam 
(Kitab Shalat, bab. 10) dan yang lainnya. 


mm 

kampungsunnah. org 










kKitab (Jkubat & Zuhud 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. 


3321f - 2: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Raihanah dari Nabi lji, beliau bersabda, 

Jip jilJi & dib )\ djdo ^ J* y&\ 

.-djb liic- ySVj- Jjud> t_s? dje? 


"Neraka diharamkan atas mata yang mengalirkan air mata atau 
menangis karena taknt kepada Allah, dan neraka diharamkan atas mata 
yang berjaga dijalan Allah -dan beliau mem/ebutkan mata yang ketiga-." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafazh had its ini adalah mi- 
liknya; an-Nasa'i; dan al-Hakim, dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


^3322^> - 3: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Abbas <#5, dia mengatakan, Aku pemah mendengar 
Rasulullah -IS bersabda. 


c^ib fjrk&j 1*1)1 ijbjl b> g Ak-> ^ obip 

.< 0)1 


"Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka yaitu, mata 
yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang melewati malam 
dalam keadaan berjaga di jalan Allah." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." (Hadits ini telah lewat pada Kitab Jihad, bab. 2). 


3323|> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah 5l; bersabda, 

b tjr 13 sid>b U^Jlb (jl 

"Ada dua mata yang diharamkan tersentuh api neraka, yaitu, mata 
yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang melewati malam 


Kampangsunnah. org 










kJCitab (Jaubat & 2uhud 


dalam keadaan menjaga agama Islam dan para pemeluknya dari kekufuran 
(dan penganutnya) 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, namun dalam sanadnya ada yang 
terputus. 

,43324 - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah dia rnengatakan, Rasulullah 5® ber- 
sabda, 

dr? 3 ^-' y> ^ 

"Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karma 
takut kepada Allah satnpai snsu bisa kembali lagi ke payudara, dan tidak 
akan terkumpul antara debu dijalan Allah dan asap api neraka." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau rnengatakan, "Hadits 
hasan shahih,” juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Hakim dan 
dia rnengatakan, "Sanadnya shahih." 

Artinya tidak masuk. : ASy Y 


4 £>^' lJ ^y 6 - cr 5 " 


4»l 




<^3325^> - 6: Hasan Shahih 

Dari Anas bin Malik ■#>, dia rnengatakan, Rasulullah Ad, ber- 
sabda. 


gyz CUSsj j 'iAUI 


L; ^ U4±d V j&p 



"Ada dua mata yang tidak akan disentnh api neraka , yaitn mata 
yang melewati malam hari dengan berjaga di jalan Allah, dan mata yang 
menangis karena taknt kepada Allah." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah 
orang-orang tsiqah (terpercaya) juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani 
dalam al-Mn'jam al-Ausath, hanya saja lafazhnya rnengatakan, 

....j&l jiy V 

"Ada dua mata yang tidak akan melihat api neraka ..." 


kampungsunnah. org 










QKitab Qaubat & ‘Zuhud 


3326^ - 7: Hasan Lighairihi 

Dari Mu'awiyah dia mengatakan, Rasulullah bersabda, 

Jg. J :j& ppk\ V H 5 

i 0 ^ x- i 0 ^ 

. 41)1 £jl>s-S ^ C-iS" ggPj t 4 »l 4 ld^- 

"Ada tiga orang yang mata mereka tidak akan melihat api neraka, 
yaitu mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut 
kepada Allah, dan mata yang menahan diri dari apa-apa yang diharamkan 
oleh Allah." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah 
orang-orang tsiqah (terpercaya), kecuali Abu Habib al-Anqari 1 , 
say a tidak ingat ten tang keadaannya sekarang. 


3327|> - 8: Hasan 

Dari Abu Umamah -4b dari Nabi W„ beliau bersabda, 

Dd 1st VM ■CfAy'J ird'M Dd ^4 

/ i # ^ s ^ ^ | jt j ^ \ 

43 LSlj .41)1 ^ ^3 SyLSy <.4)1 

' " i" j 5 , 

Dd (_5? 


"Tidak ada sesnatu yang lebih didntai Allah daripada dm tetes dan 
dua bekas, yaitu satn tetes air mata karena takut kepada Allah dan tetesan 
darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Sedangkan dua bekas, yaitu bekas 
(tanda) di jalan Allah serta tanda (bekas) salah satu dari amalan-amalan 
fardhu yang diwajibkan Allah." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan." 


3328^> - 9: Shahih Mauquf 

Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan. 


\jJj>u jPj jU clySo! jjks gjj 4)1 33s- ^)l 


1 Lihat komentar di bawah hadits yang laiu pada (Kitab Jihad, bab. 2). 


16 fl 

KampMigsunnah.org 











kKitab Cfaubat & 2uhud 


l _5^ 5- ^jJ djSisii e-LSsj 



"Kami duduk menghadap kepada Abdullah bin Amr ejjjes rf/ al-Hijr, 
lain beliau mengntakan, 'Menangislah! Jika kalian tidak bisa menangis, 
maka paksalah untuk menangis. Seandainya kalian memiliki ilmu, maka 
pasti salah seorang di antara kalian akan shalat sampai punggungnya 
rusak, danjuga akan menangis sampai suaranya hilang'." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara mauquf, 1 dan beliau me- 
ngatakan, "Shahih sesuai dengan syarat Muslim." 


3329ft- - 10: Shahih 

Dari Mutharrif, dari bapaknya, dia mengatakan. 






jJl JjjI 5J-W2JJ ^ Jj-d>j 




"Aku pernah melihat Rasuhdlah Hi sedang shalat sementara dada 
beliau bergemunih karena menangis seperti gemuruh gilingan tepung." 


Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah 
riwayatnya, juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih keduanya. Sebagian mereka 
mengatakan. 




A3 


"Sementara^ rongga (dada) beliau bergemunih bak gemuruh air men- 
didih dalam panel." 

Maksudnya bersuara seperti suara penggilingan. : jij'- $ J -d3' 

Dikatakan juga U-y'l oji, apabila mengeluarkan 
suara. 


1 Teks aslinya adalah Uyy (marfU). Ini kesalahan fatal, bertentangan dengan rangkaian lafazh al-Hakim. 
Meskipun seperti ini, masalah ini diabaikan oleh para penteY/iyyang tiga. Ya, memang ada salah satu nwayat 
(email yang membawakan kalimat menangis dari Ibnu Abi Mulaikah dengan sanad lain dari Sa'ad bin Abi 
Waqqash secara marfU. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 4196, juga dalam riwayat lain, no. 1337, poto- 
ngan dari hadits yang telah lewat dalam "DhUif at-Targhitf (13-Qira'atul Qur'an, bab. 4). Begitu juga 
kalimat menangis diriwayatkan dari Anas bin Malik yang ada dalam DM if at-Targhb (27-Shifat an-Narfll- 
pasal). 


kampongsunnah. org 











QKkab Cfaubat & Zuliud 


Artirtya panci. Maksudnya rongga (dada) beliau 
bersuara seperti bunyi golakan air panci saat men- 
didih. 



- 11: Shahih 

Dari Ali dia berkata, 

5i ' , o 

Ills llljlj Jdiij ol_bLiJl yip jJj ^ °y , djll His dll Id 

c^5i c^>j Ifl 4)1 JjA3 


"Pada saat Perang Badar, tidak ada di antara kami pasukan berkuda, 
kecuali al-Miqdad. Dan aku melihat kami, tidak seorang pun di antara 
kami yang tidak tidur, kecuali Rasulullah H yang shalat dan menangis 
di bawah sebatang pohon sampai Shnbuh." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya. 


3331f - 12: Shahih Lighairihi 

Dari Uqbah bin Amir 4&, dia mengatakan, 

illd tiL’LJ dJild'iJLdl : jlS U uSol Jj^dj b :cii 

41:13 


"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah (jalan) keselamatan itu?’ 
Beliau mcnjawab, 'Tahan lisanmu, hendaklah rutnahmu membuatmu betah 
dan tangisilah kesalahanmu' 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Abi ad-Dunya dan al- 
Baihaqi, semuanya lewat jalur Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin 
Yazid, dari al-Qasim, dari Uqbah. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 


3332|> - 13: Hasan Lighairihi 

Dari Tsauban 4h, dia mengatakan, Rasulullah #§ bersabda, 

^ ^ ^ ^ Oy s' ^ 

. Aiii I?.?- ^Lp caiIj dXLo 


1 Demikian disebutkan penulis kitab di sini dan sebelumnya. Ini juga demikian dalam naskah at-Tirmidzi. Dalam 
naskah lainnya tertulis (dlUl) dan inilah yang rajih sebagaimana telab lalu penjelasannya dalam komentar 
terhadap hadits ini di sana. 



kampungsunnah. ora 











bKitab Cfaubat & 2i thud 


"Keberuntungan besar bagi orang yang mampu mengendalikan diri- 
nya, rumahnya membuatnya betah, serta menangisi kesalahannya." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath 
dan al-Mu'jam ash-Shaghir dan dia menghasankan sanadnya. 




kampungsannah. org 









$Citab tftwbat & Zjihud 



RNJURRN MCNGINGRT K6MRTIRN DRN TIDRK 
PRNJRNG RNGRN-RNGRN, S€G€RR MCLRKUKRN RMRL 
SHRUH S€RTR K6UTRMRRN UMUR PRNJRNG BRGI 
VRNG RMRLRNNVR BRIK, JUGR LRRRNGRN 
M6NGHRRRP HCMRTIRN 


^3333^> - 1 - a: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah 4A dia mengatakan, Rasululah M ber- 
sabda. 


OjJl 


-L#*i 


olJJJl 




"Perbanyaklah mengingat pemutus kesennngan, -maksudnya adalah 
kematian-." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan dia mengha- 
sankannya. 


1 - b: Hasan 


Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrarti dalam al-Mn'jam al-Ausath 
dengan sanad bagus, dan Ibnu Hibban dalam Shahilmya dan beliau 
menambahkan. 


.4uIp \#Lj> 'bM ^ (Jr*? ojfTS U 


"Maka sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian dalam 
keadaan susah kecuali ingatannya itu melapangkan kesusahannya, serta 
tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan lapang kecuali 
ingatannya itu menyempitkan kelapangannya." 


\ 170 


kampangsannah.org 









dKitab (Jaubat &. ‘Zuhud 


3334|> - 2: Hasan Lighairihi 

Dari Anas 

* ' 3 *0 3 C- '' /, ^ 0 p . a - m ^ ^ ft- 

^oli jr-*"- 1 ) JlilS t<_)J- 0 A1 J^~»<^ (1)1 

<_s® wL>-l oyfo IS aJU :Jli .odd-ill 

. aiLp Sl| aUU ops’ll Vj 


"Balnvasanya Rasuliillah Si pernah mekwati satu majelis, semen- 
tarn orang-orang itu sedang tertaiva, maka Rasulullah Si bersabda, 'Per- 
banyak-lah mengingat pemutus kesenangan.' Saya kira belian -Si bersabda, 
'Maka sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian dalam 
keadaan susah kecuali ingatannya itu dapat. melapangkan kesusahannya, 
serta tidaklah ia mengingat kematian dalam keadaan lapang kecuali ingatan¬ 
nya itu menyempitkan kelapangannya '." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad bagus dan al-Baihaqi 
dengan ringkas. 


<^3335^> - 3: Hasan 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (maksudnya hadits Ibnu Umar 
yang tercantum dalam Dim'if at-Targhib) dengan ringkas dengan 
sanad bagus, juga al-Baihaqi dalam kitab az-Zuhd 1 dan lafazhnya. 


: Jli .La 1>- : Jli VJ^As! JllojiJl J;l -Wr> <-Sli J' 

^ o x ^ 0 '' 

’oJJo UJ ojuJJ f*’p\ :Jli (jli 

dlJj! tiSiJiiiii 


"Balnea seorang lelaki bertanya kepada Nabi 'Mukmin manakah 
yang paling baik?' Belian menjawab, 'Mukmin yang paling baik akhlak- 
nya.' Orang itu berkata lagi, 'Mukmin manakah yang paling cerdas?' 
Rasuhdlah Si menjazvab, 'Mereka yang paling banyak mengingat kema¬ 
tian, yang paling bagus persiapannya untuk masa setelah mati. Mereka 
itulah orang-orang yang cerdas'." 


1 Aku nyatakan bahwa ia telah keliru, karena telah diriwayatkan orang yang lebih tinggi (thabaqatnya) dari- 
nya sebagaimana akan datang. 



kampungsunnah. org 












kUtitab Gfaubat & ‘ZyhuA 


<^3336)> - 4:.? 

Disebutkan oleh Razin di kitabnya dengan lafazh al-Baihaqi 
dari hadits Anas,dan saya belum pernah melihatnya. 


<^3337|j> - 5: Hasan Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud 4*, dia mengatakan, Rasulullah IS 
bersabda. 


tdlll (J J-A J b llili J^>- l jr a 

(1)1 ^c-IXjS-cJ 1 Jp~ <U)I ( yA iilS :ju cdJO 

SO so “ s , ^ 

Oj^Jl Usj bij 1sJsj>zJ 

<0)1 jya jJu dr^ 3 ‘bljJl 4 j j i3yj Sy>- , yi ^Iji <jr*j 

o S 

. gg>~ 


"Hendaklah kalian merasa main kepada Allah dengan main yang 
sebenar-benarnya!" Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kami mengatakan, 'Wahai 
Rasulullah, alhamdulillah, kami sungguh main!' Rasulullah bersabda, 
'Bukan itu, akan tetapi rasa main kepada Allah yang sebenarnya, i/aitu 
engkau menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya, perut dan apa yang 
berhubungan dengannya dan hendaklah engkau mengingat kematian serta 
kehancuran (dalam kubur). Barangsiapa yang menginginkan akhirat, dia 
akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka barangsiapa yang melakukan 
ini, berarti dia telah merasa main kepada Allah dengan sebenarnya 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
gharib kami hanya mengetahuinya dari Abban bin Ishaq, dari ash- 
Shabbah bin Muhammad." 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Abban dan ash-Shab- 
bah berbeda dalam hadits ini.” Dikatakan bahwa ash-Shabbah men- 
duga hadits ini marfu dan dia didha'ifkan dengan sebab memarfu'- 


1 Teks aslinya, tiga kata kerja dalam hadits ini menggunakan bentuk mudhar.1 (kata kerja bentuk sekarang) 
dengan menggunakan huruf ya' (JOdu) dan seterusnya. Ini telah dilalaikan oleh tiga korektor, padahal 
mereka menyebutkan nomor hadits riwayat at-Tirmidzi, no. 2360, akan tetapi lafazh Ahmad dan al-Hakim, 

. taj) y.qll g>- g* g>UUi>\ ge jJxij 

"Akan tetapi barangsiapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaklah dia menjaga 
kepala dan apa yang berhubungan dengannya..!' 


kampungsunnah. org 











kUxitab Gfaubat & (Zitihud 


kan ini. Dan yang benar, mauquf. Wallahu a'lam. [Telah lewat Kitab 
Adab,bab. 1]. 


3338js> - 6: Hasan 

Dari al-Bara' 4k, dia menceritakan, 

✓ s " y 9 r * * * * 

jc f** uk 

.IjAf-li Ib • Jb p-j 


4i)l (J ^ bo 


"Kami pernah bersama Rasulullah Ig dalam penguburan satu jena- 
zah, lain beliau duduk di pinggir kuburan dan menangis sampai mcmba- 
sahi tanah, kemudian belian bersabda, 'Wahai saudara-saudaraku, hendak- 
lah kalian bersiap-siap untuk keadaan seperti ini'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. 


<b3339y - 7: Hasan Lighairihi 


Dari Abdullah bin Umar i#s -saya tidak mengetahui hadits 
ini kecuali Abdullah meinarfu 'kannya sampai Rasulullah-, dia me- 
ngatakan. 


, bib’biy ojLijjL ‘Lo'b/I oj_* tjjl ^-bb/ 5 


"Baikm/a generasi aival umat ini dengan sebab kezuhudan dan kc- 
teguhan keyakinan, dan kehancnran generasi akhirnya dengan sebab bakhil 
dan (panjang) angan-angan." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan sanadnya ada kemung- 
kinan untuk dihasankan. 


4-3340js - 8: Hasan Lighairihi 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan al-Ashbahani, ke- 
duanya dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, 
dari kakeknya, dia mengatakan, Rasulullah As bersabda. 


Ldjjlj odjti jg>-\ A&jJlj jyLadb UsVl eb-ft (Jjl bA* 


"Generasi aival umat ini selamat dengan sebab keyakinan dan ke- 
zuhudan, dan generasi akhirnya akan binasa dengan sebab bakhil dan (pan¬ 
jang) angan-angan." 



kampangsannah. org 










bKitab Gfaubat & 2jthitd 


- 9 - a: Shahih 

Dari Abdullah bin Umar dia men ga taka n, 

jAi' JI Ud ji' viblS ^ :Jl ~ai ||| 4)1 JjJLj Jb-' ! 

tC-bxjb>l blj Jkcdi yd c-JUbl bj :Jjij j-kP l/J jlS"j <■ 

. ciL cLLA clix>w^ ( j r -Q Jj>-j j laflj ^3 


"Rasulullah ?H memegcmg pundakku, lain beliau bersabda, 'Jadilah 
kamu di ditnia ini seakan-akan orang using atau orang yang seeking mela- 
knkan perjalanan.' Dan Ibnu Umar mengatakan, 'Jika engkau berada di 
sore hari, maka janganlah engkau menunggu ivaktu pagi. Dan jika engkau 
berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu ivaktu sore. 
Ambillah (pergunakanlah) dari ivaktu sehatmu untuk ivaktu sakitmu dan 
dari hidupmu untuk matimu'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


9 - b: Shahih 


Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi yang lafazhnya, Ibnu 
Umar mengatakan, 

Jl didJjJl5 bjjJl jhfi : JUS Hij 4)1 Jj-ij JbM 

.jjiajl t_jL>=b?l cLU-vjij -t-C-y JjIp 

blj tf-LUkJU idUUu bb I b[ L jks* ^1 L> iJlJj 

t dXoJhi Jjls UJb>w? i^-hvf?Jh cLLujj *^b djmd 

. Iap kdi-i—ui b 4)1 _up Ij V ciLb tidJjj^o Jjs idUlu- l \ a j 


''Rasulullah !Sj memegang sebagian dari anggota badanku, lain ber¬ 
sabda, 'Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang 
sedang melakukan perjalanan, dan hitunglah (anggaplah) dirimu ke da- 
lam kelompok para penghuni kubur.' 


1 Disebutkan dalam sl-Misykah, no. 5274 dengan riwayat al-Bukhari, padahal yang ada dalam riwayat beliau 
hanya potongan pertama saja sebagaimana Anda lihat. Demikianlah, yang benar, mi disebutkan di tempat 
lain, no. 1604. Ini perlu perhatian. 

2 Saya katakan bahwa sabda Rasululiah, jJ-} memiliki syahid dari hadits Ibnu Abbas 

yang akan datang yaitu 0 Ji >-, \b pz±\. 


ftr 


174 


kompungsunnah. org 










eJxitab CTaubat & Zulmd 


Dan beliau Ad, mengatakan kepadaku, 'Wahai Ibnu Umar, jika eng- 
kau berada di imktu pagi, maka janganlah engkau bisikkan hatimu tentang 
sore hari. Dan jika engkau berada di imktu sore, maka janganlah engkau 
bisikkan hatimu tentang ivaktu pagi. Ambillah (pergunakanlah) dari waktu 
sehatmu sebelum datang ivaktu sakitmu dan dari hidupmu sebelum saat 
matimu. Karena engkau tidak tahu, wahai hamba Allah, apa namamu besok 
(masih hidup atau sudah mati?)" 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya seperti riwa- 
yat at-Tirmidzi. 


- 10: Hasan Lighairihi 

Dari Mu'adz bin Jabal dia mengatakan, 

^ ilLkjij SapIj tol y cLlilS id Jjjb\ : Jls Jj-ij b 

AtZWi C-vLj»P <■ t IS JCS'j (. J5 JJjp <UJl jioly t 

. 4iL’*^b*Jb ty-XJL j^wJI Sm .‘CAj>- dws'\d 


"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku!’ Rasu- 
lullah S=K bersabda, 'Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat- 
Nya dan anggaplah dirimu dalam kelompok orang-orang yang telah mati 
serta berdzikirlah kepada Allah di setiap ada batu dan pohon. Dan jika 
engkau melakukan sebuah perbuatan buruk (dosa), maka lakukan perbuatan 
baik setelahnya. Perbuatan buruk dengan sembunyi-sembunyi, taubatnya 
juga dengan cam sembunyi-sembunyi, dan jika perbuatan itu dengan te- 
rang-temngan, ijiaka taubatnya juga dengan terang-terangan' 

Hadits riwayat ath-Thabrani dengan sanad yang hasan, hanya 
saja sanadnya terputus, yaitu antara Abu Salamah dan Mu'adz. 


<^3343)> - 11 - a: Shahih 

Dari Abdullah bin Amr 1 dbA, dia mengatakan, 

A. * , ,, ' „ 

. «U)I JJLp l_j |j_& L« I(J \j33 bl ilaj l •>- 




1 Aslinya dalam cetakan Imarah adalah Ibnu Umar, dan yang benar adalah yang kami tetapkan, karena 
begitulah yang tercantum dalam semua sumber yang disebutkan oleh penulis (al-Mundziri), kecuali Ibnu 
Majah no. 4160, maka yang tercantum adalah sebagaimana dalam kitab aslinya, dan barangkall itu adalah 
kesalahan dari percetakan. Yang memperkuat hal ini adalah bahwa Imam Ahmad meriwayatkannya di 
dalam Musnad Abdullah bin Amr bin a!-'Ash, 2/161. 



kompungsunnah. on 











<Xitab CTaubat & ‘Zjjhud 


.tJjJj i jjs : Jliii .aj>A^2j l y>^i i^Ml <*}j-^j L; :cJms 

"Nabi M permit melewati aku dan ibuku yang sedang memperbaiki 
tembok rumah. Beliau bertanya, 'Apa ini ivahai Abdullah.' Aku menjawab, 
'Waltai Rasulullah, ini kerusakan, kami sedang memperbaikinya!' Rasu- 
lullah bersabda, 'Kematian itu lebih cepat daripada itu (maksudnya kema- 
tian itu lebih cepat daripada robohnya tembok yang engkau khawatirkan, 
pent.)'." 

11 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain, dia mengatakan, 

'.LxLaS Li bJ Ldi>- ;*cJL*j ( jy>njj 4iSj (JijAjj llllP gy 

ya S/ l c5j^ bo bJ 

"Rasulullah #t permit melewati kami sementara kami sedang mem¬ 
perbaiki rumah kayu kami yang rusak. Beliau M bersabda, 'Apa ini?' 
Kami menjawab, 'Ini rumah kami yang rusak, kami sedang memperbaiki¬ 
nya.' Beliau d$, bersabda, 'Kematian itu lebih cepat datangnya daripada 
itu'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, dan beliau 
mengatakan, "Hadits hasan shahih." Juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dan Tbnu Hibban dalam Shahilmya. 


3344 f - 12: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud •#>, dia mengatakan, 

Uala>» JaAj tAlo Li-jlb- JtsAjjil ^ UaA JaAj \Augy UaA- ■gsjS, ^1)1 -Lib- 

S ' S P O it s " 

Ij-ft ■ JLij l jJl *ujL>- gy> JaAijJl lj-* \jdKy 

LA ^JJI lJuLj IsU-l J3 ji c4j IslfirJs 
jlj iJuis Ij-* oUaA-i OLS t ( j r d>\ys>gj\ jlJwaJl ialaj-Jl oAAj t1 

• !djs> 4 A g j |j_& eUa^s-S 


1 Begitu aslinya, dan susunan redaksi ini adaiah milik Abu Dawud, dan di dalamnya tercantum t.y, 

sedangkan lafazh at-Tirmidzi UJjJ gkCs li . Secara zahir, kelihatan penulis (al-Mundziri) menyatu- 

kan antara lafazh riwayat Abu Dawud dengan at-Tirmidzi menjadi satu, dan ini adaiah tindakan yang tidak 
bagus, sekalipun beliau sermg kali melakukannya. 


pJ 6 

Kampijngsannah.org 










®Citab (Janbat & Zuhud 


"Nnbi SS membuat garis segi empat, kemudian membuat garis di 
tengahnya sampai keliiar dari segi empat itu. Lain beliau membuat garis- 
garis kecil ke arah garis tengah tadi dari arah samping. Lain beliau ber- 
sabda, 'Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya mengitarim/a, sedang- 
kan garis yang keliiar ini adalah angan-angannya. Garis-garis kecil ini 
adalah rintangan (gangguan). Jika yang ini meleset, maka dia akan men- 
dapatkan ini, jika ini meleset, maka dia akan mendapatkan ini'.'' 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan 
Ibnu Majah. 

Berikut ini adalah gambar garis yang dibuat oleh Rasulullah 


Ajal 


Ajal 


Manusia 




Angan-angan 


Rintangan 

Ajal 







Ajal 


- 13: Shahih 

Dari Anas bin Malik dia rnengatakan, 

dia?-- cUj*- Jai-j IJjSs tiJlij Uai- “Ml <U)I (Jj-ij iai- 

ef-U- d dJJiS jjt> Liilis JJjVI Idi ldi»u y>~\ ia d-j t4L>-l I-Xa 


"Rasuhdlah M, membuat sebuah garis lain bersabda, 'Ini adalah 
manmia.' Lain membuat garis lain di sampingnya dan bersabda, 'Ini ada¬ 
lah ajalnya.' Kemudian beliau membuat garis lain yang jauh dari yang 
pertama dan bersabda, 'Ini adalah angan-angannya. Ketika sedang ber- 
angan-angan, garis terdekat mendatanginya' 


1 Saya rnengatakan, Gambaran garis ini tidak sesuai dengan perkataan (dalam riwayat di atas), "Lalu beliau 
membuat gans-garis kecil ke arah garis yang ada di tengah ini.” Gambar yang benar yaitu membuat garis- 
garis kecil itu di dalam segi empat. Meskipun ini sangat jelas, namun al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Kitab ai- 
Fath membawakan lima gambar yang lain. Yang paling dekat kepada bentuk gambar yang kami sebutkan 
adalah gambar pertama, seandamya saja tidak ada garis-garis kecil sekitar garis yang keluar. Dan tidak di- 
sebutkan dalam hadits itu, dan dia berkata bahwa yang pertama itu yang mdtamad (yang dijadikan pegangan). 



kampungsunnah. org 
















LKitab ‘Taubar & 2jiluid 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ini adalah lafazh riwayat- 
nya, an-Nasa'i juga meriwayatkan lafazh yang semisal. 

^3346^> - 14: Hasan Shahih 

Dari Anas dia mengatakan, Rasulullah |§ bersabda. 



"Ini adalah Bani Adam, sementam ini adalah ajalnya -belinu i§| ma¬ 
le takkan tangannya di tengkuk belian kemndian merekahkannya dan ber¬ 
sabda,- 'Dan di sana ada angan-angannya, dan di sana ada angan-angan- 
nya'd 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya. Juga hadits semisal ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan [bnu 
Majah. 

<^3347^> - 15: Shahih Lighairihi 

Dari Buraidah 4v, dia mengatakan, Rasulullah bersabda. 



"Tahukah kalian, perumpamaan apakah ini dan ini?" Lain beliau 
melempar dua kerikil (yang sain fault dan satum/a dekat). Para sahabat 
menjawab, 'Allah dan RasulNya-lah yang lebih tahu.' Beliau bersabda, 
'Ini adalah angan-angan sementam yang itu adalah ajal'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 

<^3348^> - 16: Hasan 

Dari Ibnu Mas'ud 4% dia mengatakan, Rasulullah % bersabda. 



"Hari kiamat semakin dekat, naimin tidak bertambah dari mereka 
kecuali semakin jauh (dari Allah)." 


178 ^ 

tcampangsannah. ora 










kKitab G[aubat & 2jjlmd 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan orang-orang yang meri- 
wayatkannya adalah orang-orang yang dijadikan hujjah dalam ash- 
Shnhih. 


3349f> - 17: Shahih 

Dari Abdullah 1 4b dari Nabi #§, 

.ilji ji> jllJlj iMyi Is* J\ PJl 

"Surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya dan 
neraka jnga seperti itu." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya. 


<^3350^> - 18: Hasan Lighairihi 


Dan ath-Thabrani juga meriwayatkannya (maksudnya adalah 
sebuah hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqash 4* yang terdapat dalam 
Dha’if at-Targhib) dari hadits Ibnu Umar, dia mengatakan. 


CsS'P J34J b : Jlis sl|§ gp\ ^Jl\ J 

^Ulj ti]l 

jjdx Uj iibp a^p ip j it- 


"Seseorang datang kepada Nabi HI kenutdian mengatakan, 'Wahai 
Rasulullah, beritahukanlah aku satu hadits dan ringkaskanlah!' Maka 
Rasulullah #! bersabda, ’Shalatlah sebagaimana shalatmja orang yang 
akan berpisah (derigan dunia). Sesunggahnya meskipun engkau tidak 
bisa melihatNya, maka sesunggahnya Dia melihatmu. Janganlah meng- 
harapkan apa yang ada pada tangan (harta) orang, rnscaya engkau nienjadi 
orang yang berkecukupan, dan hindarilah hal-hal yang akan membuatmu 
meminta maafkarenanya." 


<^3351^> - 19: Hasan Lighairihi 

Ath-Thabrani meriwayatkan dari seseorang yang berasal 


1 Dia ini adalah Ibnu Mas'ud sahabat yang meriwayatkan hadits sebelumnya. Mestinya mengaf/ra/kan 
kata ini ke kata sebelumnya dengan mengatakan, "Dan darinya." Sebagai kebiasaan penuiis pada kejadian 
yang serupa. Jika tidak, maka jelas terkesan Abdullah ini bukan Ibnu Mas'ud ■*. 



kampungsunnah. org 










dkitab Qimbat & L Zuhud 


dari Bani an-Nakha', dia mengatakan, 

( \ r o ajA^»_A lijJ A- : Jli eUjJl ’Nyjss*- ^j~>- aISjJJI Ul 

aJU el 'jj jk-5 <-c\y> JLblS *ii)i JjpI 4^1 Ai)l (J k—'J 

• 4_->L>s£^j Lgjll ijS-Sj ^«Jl Akd-Cj SJLS>\j 4*31^5 


"Alai pernah mendengar Abu ad-Darda saat beliau akan meninggal, 
beliau mengatakan, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian selniah 
hadits gang aku dengar dan Rasididlah : M, aku pernah mendengar beliau 
bersabda, 'Sembahlah Allah seakan~akan engkau melihatNya, jika kamu 
tidak bisa melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu, anggaplah 
dirimit termasuk kelompok orang-orang (yang akan) mati, serta hindari- 
lah doa orang yang terzhalimi, karena doamja dikabtdkan '." (Al-Hadits). 


3352f> - 20: Shahih Lighairihi Mauquf 

Dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dia mengatakan, 

} ^ r p-i s * 0 •"^ ^ •" 5 

c~>yjzs>- lj jN^>- LsJj ^1p vJjaJI 

ggzAj 4£>lb'jii Oj <J\A ifj I (J j2j 4A£j N>- \sjjoj>A [a^s] 

tVl Ji ytJ^\ jlj 4*^1 tcJjp! Ji apUJI jlj <.*3/1 'S'pkji 

* ■* k 

e i 3° 9 S> 3 ^ 3 X 9 & £ 

cUji U j>j cjLo_vi<Jl o|j ‘*^1 a1~oI Ji hj_Ul jlj 

?lip ^ibjl Sr--uk 

L-jji .Up j cJ-aL>u idJ^I < -gy~ > b> -<jLi 

> i ^ i S ■' , , > - , _ _ 0 £ ? * = 

o| -tJUi aajJj=- 11 «lg>ci c a_*JJ>*JI Of-U- 
4^1 4^1^ 4jUoT Ji UjJl j|j 4*^1 4f^ O 




1 Tidak tertulis (hiiang) pada naskah asli dan saya menemukannya pada kitab Dzam ad-Dunya, 65/157; al- 
HUyatr, dan Tafsir ath-Thaban, 27/51, dan sanadnya shahih, tapi tidak sanad al-Hakim. Imam adz-Dzahabi 
menyanggahnya, 4/609 dengan sanggahan yang tidak begitu perlu untuk disampaikan di sini. Di antara 
kekeliruan orang-orang yang tidak tahu yaitu mereka menukil, 4/143 dari Imam adz-Dzahabi bahwa dia 
menjelaskan illat hadits ini adalah inqithd (terputus sanadnya) antara Abu Qiladah dan Abu Dzar. Ini adalah 
hadits lain yang dicampur dengan hadits ini. Lihatlah, takhrij atsar ini dalam td/iq Doktor Dhiya' as-Salafi 
terhadap kitab az-Zuhd, karya Abu Dawud, hal. 267. Dan hadits di atas saya takhrij di SUstlah al-Ahadits 
adh-Dhdifah, no. 4872. 


iso! 

fcampangsanno/i 













<■iKitab Ha u bat & 2jjlmd 


\fa jjjLdJlj cjlLil ijliJl ij|j cVl Id4j tojj 

•*UJI J! 3f^ 


"Kami singgah satu farsakh dari kota Mada'in, dan ketika Hari jum'at 
tiba, bapakku menghadirinya dan aku juga hadir bersamanya. Hudzaifah 
tnenyampaikan khutbah iintnk kami. Beliati mengatakan,'Sesnngguhnya 
Allah telah berfirman, ' Hari Kiamat telah dekat dan bidan telah 
terbelah (Al-Qamar: 1)/ ingatlah, sesnngguhnya saat itn sudah dekat! 
Ingatlah, sesnngguhnya bulan itu sudah pernah terpecah! Ingatlah sesung- 
guhnya dunia ini memberitalmkan akan perpisahan! Ingatlah sesungguh- 
nya hari ini adalah akhir persiapan dan besok adalah perlombaan.' Aku 
bertanya kepada bapakku, 'Apakah manusia akan melakukan perlombaan 
besok?' 


Bapakku menjawab, 'Wahai anakkii, engkan benar-benar tidak tabu! 
Yang dimaksud hari ini adalah saat beramal dan hari esok adalah saat pem- 
balasan .' Ketika tiba Hari Jum'at yang lain, kami menghadirinya lagi dan 
Hudzaifah berkhutbah. Beliau mengatakan, 'Sesnngguhnya Allah 3A 
telah berfirman, ' Hari Kiamat telah dekat dan bidan telah terbelah 
(Al-Qamar: 1),' ingatlah, sesnngguhnya dunia telah memberitahnkan 
akan perpisahan! Ingatlah, sesnngguhnya hari ini adalah saat akhir per¬ 
siapan dan hari esok adalah perlombaan. Ingatlah, sesnngguhnya iijungnya 
adalah neraka dan pemenangnya adalah orang yang terlebih dahulu men- 
capai surga'.'' 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


3353^> - 21: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4 ®, bahwasanya Rasulullah 45 bersabda, 

. llbi {JLq-pVIj 

• LujJ! Sjj) j j\ ‘■\ys\A 


"Dahuluilah fitnah-fitnah yang (akan datang) seperti gelapnya ma- 
lam dengan amal-amal (shalih), di mam seseorang di waktu pagi dia Muk- 
min, sorenya dia sudah menjadi kafir, atau di waktu sore dia Mitkmin, 
paginya dia sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harta 
dunia." 



kampangsannah. org 









dKitab tfaubat & L Ziihud 


Diriwayatkan oleh Muslim. 

<^3354^> - 22: Shahih 

Darinya (Abu Hurairah gd), bahwasanya Rasulullah #5 ber- 
sabda. 



"Dahiiluilah enam perkara dengan melakukan amal-amal (shalih), 
yaitn terbitm/a matahari dart sebelah burnt, (munculmja) asap, Dajjal, 
binatang (ad-Dabbah), perkara khusns 3 yang berkaitan dengan salah se¬ 


orang di antara kalian, atau berkmaan dengan setnua orang." 2 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


{3355^ - 23: Shahih 

Dari Ibnu Abbas dia mengatakan. 



'’Rasulullah M bersabda kepada seorang lelaki ketika bcliau membe- 
rikan nasihat kepadanya, ’Manfaatkanlah lima hal sebelum datang yang 
lima, (yaitn) masa mudamu sebelum datang masa tuamii, masa sehatmu 
sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lapangmu 
sebelum masa sempitmu, dan hidupmu sebelum maturin'." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Shahih 
sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." 

<^3356^> - 24: Shahih 

Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, -dan al-A'masy berkata, 
dan saya tidak mengetahuinya kecuali- dari Nabi ie ; , dia mengata¬ 
kan. 


1 Maksudnya: kejadian yang hanya berkaitan dengan salah seorang di antara kalian saja, pendapat lain me- 
nyatakan, yang dimaksud adalah kematian atau kesibukan-kesibukan sangat pribadi. 

2 Yaitu fitnah yang menimpa semua orang, yaitu Hari Kiamat sebagairriana dikatakan oleh Qatadah dalam 
riwayat Ahmad dalam hadits, 2/337, 372, 407 dan 511. 



ampjngsannah. org 











tf'Citab Qaubat & (Zuhud 


•YA^\ J?g^ ^ 

"Perlahan-perlahan itu baik dalam segala sesiiatu kecuali melakukan 
amalan akhirat (maka tidak boleh ditiinda-tunda, pent.)." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim dan al-Baihaqi. 
Al-Hakim mengatakan, "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari 
dan Muslim." 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Al-A'masy tidak me- 
nyebutkan orang yang menyampaikan hadits ini kepadanya dan 
tidak menegaskan bahwa hadits ini marfu'." 1 

Dibaca dengan memfathahkan huruf ta dan sete- : oSj£)l 

lahnya huruf hamzah dibaca dhammah, kemudian 
huruf dalfatlmh kemudian ta tab nits yaitu perla¬ 
han-perlahan, memantapkan dan tidak terburu- 
terburu. 



^3357^ - 25: Shahih 


Dari Anas 4®, bahwasanya Rasulullah #t bersabda, 

j :(JLS v_ jLtS iJjls -Xkkj Sljl ISI 


"Apabila Allah menghcndaki kebaikan pada seorang hamba, maka 
Allah mcmpergunakannya." Ditanyakan (pada beliau), 'Bagaimana Allah 
menggunakannyp?' Beliait bersabda, 'Allah memberikan tanfik kepada¬ 
nya agar melakukan amal shalih sebelum mati’." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan beliau mengatakan, "Shahih 
sesuai dengan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)." 


335Sy> - 26: Shahih 

Dari Amr bin al-Hamiq 4 ®, dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda, 

bU-p aJ (JsJj : JlS Vaisl J 3 JL 3 b iLls- U t^Llp 1 -Up £)l 4.4-1 


Lihat jawaban atas /7/afini dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 1794. 



kampungsunnah. org 












kKitab Cfaubar & 2 jfhud 


cy '■ Jli jl — ‘C\j~T 41c- i_s^’jt 4l>-l iS^i cy. 


Ls-xJU/? 


"Apahila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan (mem- 
baguskan jati dirinya di tengah masyarakat) bagai madu. Para sahabat 
bertanya, Apa yang dimaksncl 'Bagaikan madu, zvahai Rasulullah?' Be- 
liau menjawab, Allah memberikan taufik kepadanya iintuk melakukan 
amal shalih menjelang ajalnya sehingga tetangganya ridha kepadanya' - 
atau beliau bersabda, 'Sehingga orang yang di sekitarnya ridha kepada- 
mya- 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihn ya, al-Hakim 
dan al-Baihaqi lewat jalurnya, serta yang lainnya. 

Dibaca dengan meirfathahkan huruf sin dari kata : . aJUp 

Ljdi, yaitu pujian yang bagus. 

Sebagian para ulama mengatakan, Ini merupakan sebuah per- 
misalan, maksudnya Allah memberikan taufik kepadanya untuk 
melakukan amal shalih sebagai hadiah Allah A? kepadanya seba- 
gaimana salah satu di antara kalian memberikan hadiah kepada 
saudaranya jika ia memberi minum madu. 


3359# - 27: Shahih 


Dari Abu Hurairah 4g>, dia mengatakan, Rasulullah (A, ber¬ 


sabda. 


,ah AjtL aL?-! ysM is y^ ^ jif-1 


"Allah menolak alasan (untuk rnembela diri di hah peinbalasan) dari 
orang yang dipanjangkan usianya hingga mencapai usia enam puluh 
tahun." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


2 


Teks aslinya ck ; . Koreksi ini berasal dari riwayat al-Hakim, 1/340 dan susunan redaksi ini adalah riwayat- 
nya. Sedangkan lafazh riwayat Ibnu Hibban dan al-Baihaqi ini diriwayatkan dalam kitab az-Zuhd, 
308/818: dari selain jalur al-Hakim. 

jlc-l artinya Allah menghapus alasan. Di sini terdapat isyarat kepada Firman Allah & 

>' ; yu —/1 kS 1 g 1 y* " — . 2 —_ b. y) y 

"Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang 
mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi penngatan." (Al-Fathir: 37). Maksudnya, 
tidak ada lagi alasan baginya, seperti mengatakan, "Seandainya usiaku dipanjangkan, maka pasti aku akan 
melakukan amalan yang diperintahkan kepadaku." 


184 


Rampungsunnah. org 









kKitab GTaubat & Zjthud 


>3360|> - 28: Shahih 

Dari Sahl secara marfii', 

„ j* 

■ jJL *}I ^ Ax]| &)l jJsA Jus y £/>\ JU yds* ^y> 


"Barangsiapa dari umatku yang diberi usin tujuh puluh tahun, maka 
Allah menghilangkan alasan usia darinya.” 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Shahih 
sesuai dengan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)." 


3361^> - 29: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah 4$-v dia mengatakan, Rasulullah |g ber- 
sabda, 

" - j, 0 - „ ^ * + 

djLiu-l : Jll V^_S"ji>c j Vl 

.NUp I 


"Mankah kalian aku beri tabu tentang orang paling baik di antara 
kalian?” Mereka menjawab, 'YaBeliau bersabda, 'Orang paling baik di 
antara kalian yaitu orang yang paling panjang usianya dan paling bagus 
amal perbuatannya' 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan orang-orang yang meriwayat- 
kannya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits shahih. Juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan al-Baihaqi. 
(Hadits yang mirip dengan ini telah lewat dalam Kitab Adab, bab. 
2 ). 

<^3362^> - 30: Shahih 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Jabir, dan dia menga¬ 
takan, "Shahih sesuai dengan syarat keduanya (al-Bukhari dan Mus¬ 
lim)." 


3363^> - 31: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Bakrah *$k>/ 

Loyds* <JLL> b : J15 'bds>-j 

.Aids- tldj to yds* JlL> by : jli Vyd : Jli .iLks 



kampanqsunnah. ora 










<tfcitab vTaubar & tZuliud 


"Bahwasanya seorang laki-laki bertanya , 'Wahai Rasuhillah, orang 
yang bagaimanakah yang paling baik?' Rasulullah menjazvab, 'Orang 
yang berusia panjang dan amal perbuatannya bagus.' Orang itu bertanya 
lagi, 'Orang yang bagaimanakah yang paling buruk?' Rasulullah 5g tnen- 
jazvab, "Orang yang berusia panjang, namun buruk amal perbuatannya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad 
shahih, al-Hakim dan al-Baihaqi dalam az-Zuhd dan yang lainnya. 

<s(3364^ - 32: Shahih 

Dari Abdullah bin Busr 4*-, dia berkata, Rasulullah 5S bersabda, 

. gS- o j-i-p (JUs yO- 

"Sebaik-baik orang yaitu orang yang berusia panjang dan amal per¬ 
buatannya baik." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan." 


3365|> - 33: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah bfe, dia mengatakan, 

A^JA_J«ls ij jOjj j*-* 5 LiJ—d 4P LsAj gys L I 1 

^ , O f ~ i * ' 

dJiys dojU] 'Atii aap gjj Jli ,<cOi y>-lj 

oySai cibjj ji JdM U4I0 143 

x \ } * * * ^ ^ 1 

‘'.jUko J As ;4s§;. AiSl liuj 

sbbd? 4kS"j IaSj IaSA lOa£ j »_s*iM 


"Ada dim orang lelaki dari daerah Baliy, yaitu suatu perkampnngan 
dari kabilah Qudha'ah yang masuk Islam di hadapan Rasulullah, salah 
seorang di antara keduanya mati syahid sedangkan yang satunya lagi 
ditunda setahun (zvafat tahun berikutnya). Thalhah bin Ubaidillah 
mengatakan , '(Dalam mimpi) aku diperlihatkan surga , aku melihat orang 
yang meninggal belakangan dimasukkan ke dalam surga sebelurn yang 
mati syahid, rnaka aku terheran menyaksikan itu. Saat pagi, aku mence- 


1 Kata ini terluputkan dari kitab at-Musnad sebagaimana dijelaskan di depan pada (Kitab Shalat). 


186 


kampangsunnah. org 










<3ufijl> tfauihU & iZulllld 


ritakan hal itn kepada Nabi IS, maka Rasiilullah Ife bersabda, 'Bukankah 
dia (masih bisa) melaksanakan pnasa Ramadhan, dan melakukan shalat 
enam ribn rakaat dan sekian rakaat shalat selama setahun?’" 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. (Telah dise- 
butkan dalam Kitab Shalat, bab. 13). 


<^3366^> - 34: Shahih 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya dan al-Baihaqi; semuanya dari Thalhah dengan riwayat yang 
lebih panjang. Lafazh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menambahkan 
di akhirnya, 

f. 0 p * ^ 

"... maka sungguh jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak 
langit dan bumi." 

(Ini juga telah lewat sebelumnya). 


3367|> - 35 ; Hasan Shahih 

Dari Abdullah bin Syaddad, 

(JlJis 't_)I 3 .1 to jSs- \*yi> i_d 

a^p I^JLSo : Jli tUI ;ijli 

s 0 f ^ ^ ' ' '■ /■ ? ^ 0 J * jj _)! p s s ? 

^>-1 jvJ (. ti l txj 

ljjl5 jjt dJlyi .’o-Jil? Jli c<Jdyi ^Ip caD 

cuhjj <uilys L Jts- caaJI Oolyi Jl <jjalp 

OAjU ttdUi : Jli .1 dqljj tylL 

Jdp J...AM j_>-i ^ oyS^I Uj :jUi c«J JiJi oyS’ji t3§| 

^ yAJd Cjd j^ byt ife ^ 
"Bahwa ada tiga orang dari Bani 'Udzrah 1 mendatangi Nabi H 


Dia adalah Udzrah bin Sa'ad Hudzaim bin Zaid, hanya saja masyhur dengan Sa'ad Hudzaim, karena Sa'ad 
diasuh oleh seorang budak dari Habasyah yang bernama Hudzaim, lalu nama ini mengalahkan namanya, 
sebagaimana dalam al-Lubab. Dalam sebuah cetakan 'Imarah: i } Xa yaitu dibaca dengan memfathafksn 
'ain. Ini merupakan kesalahan nyata. 


kampungsunnah. org 














kKitab Qiuibat & Sjflmd 


lain masuk Islam. Abdullah mengatakan, "Lain Rasulullah #1 bersabda, 
'Siapakah yang akan menanggungnya?' Thalhah mengatakan, 'Saya.' 
Abdullah mengatakan, 'Maka mereka pun tinggal bersama Thalhah.' Lain 
Nabi mengirim pasukan tempur dan salah seorang di antara mereka 
keluar (bersama pasukan Rasulullah M) dan mati syahid. Kemudian Ra- 
sulullah *B, mengirimkan pasukan lagi dan yang lainm/a ikut pula dan 
mati syahid, sedangkan orang ketiga dari mereka wafat di atas tempat tidur- 
nya. 'Thalhah mengatakan, 'Maka aku melihat (dalam mimpi) tiga orang 
yang pernah bersamaku itu berada dalam surga. Aku melihat orang yang 
mati di atas tempat tidurnya itu di depan mereka, kemudian orang yang 
mati syahid terakhir (kedua) dan aku melihat orang yang pertama kali 
mati syahid di urutan terakhir, karenanya aku menjadi ragu. Maka aku 
mendatangi Nabi *8 lain menceritakan hal itu kepadam/a. Rasulullah iq 
bersabda, 'Apa yang tidak bisa engkau terinm dari masalah ini? Tidal; ada 
seorang pun yang lebih baik di sisi Allah Jg daripada seorang Mukmin 
yang diberikan usia panjang dalam Islam untuk bertasbih, bertakbir , dan 
bertahlil'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la dan para perawi 
keduanya adalah para perawi ash-Shahih. Pada bagian awalnva dari 
riwayat Ahmad adalah mursal sebagaimana telah lewat , dan Abu 
Ya'la memaushulkaimya dengan menyebutkan Thalhah. 


3368 f - 36: Shahih 

Dari Ummu Fadhl S&S, 

Ij i Lis c j-k} I t y* li*J I y>~ ^ ! o I 

lj 1 ^ I sgy d -' S o 1 t d-j 1 - aA) I o j cr* 

gy> A-McAZ yAj j’ oli cnS jij -dJj AM dJjLd>-l 

■ dJ J-sd I ‘ wdo t vii] jN" 


1 Yang dia maksud adalah bagian awal hadits. Dan bahwa dia mursai adalah suatu yang tampak jelas; 
karena Abdullah bin Syaddad -yaitu: bin al-Had- adalah seorang tabfin yang tidak bertemu langsung 
dengan zaman kisah ini terjadi (yaitu zaman Nabi Ss masih hidup), akan tetapi yang sebelumnya menjadi 
syahid baginya, sekalipun dia tidak menerimanya langsung dari Thalhah sebagaimana yang dirasakan dari 
redaksi yang ada, yaitu perkataannya setelah itu, 'Thalhah berkata, Dan ini juga didukung oleh riwayat 
Abu Ya'la, 2/9, karena rivvayatnya adalah maushut sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Wallahu 
A lam. 

2 Mencari Rldha Allah dengan cara berhenti dari perbuatan buruk. 


Kampungsunnah. ora 











< 3 titab tfaubat & djjiuei 


"Bahwasanya Nabi 0 datang inengunjungi al-Abbas sedangkan 
dia dalam keadaan sakit lain dia mengharapkan kematian menghampiri- 
nya, maka Rasulullah bersabda, 'Wahai Abbas, paman Rasulullah, jangan- 
lah mengharapkan kematian. Jika engkau orang baik, engkau dapat menam- 
bahkan kebaikan di atas kebaikamnu, dan itu lebih baik bagimu. Dan jika 
engkau orang buruk, maka jika engkau ditunda lain engkau meninggal- 
kan keburukamnu (dengan bertaubat), maka itu lebih baik bagimu. Maka 
janganlah engkau mengharapkan kematian'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dan lafazh ini ada- 
lah miliknya dan ini lebih komplit, dan al-Hakim mengatakan, "Sha- 
hih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 


3369f> - 37 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4k, bahwasanya Rasulullah 0 bersabda, 
bhvwO l«| j L«l ''1 


"Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. 
Jika dia orang baik , maka semoga dia bisa menambah (kebaikannya itu), 
dan jika dia orang buruk, maka semoga dia bertaubat." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh ini 
adalah riwayat al-Bukhari. 


37 - b: Shahih 


Dan dalam sebuah riwayat milik Muslim, 

✓ Ox ✓ 

oLa lil»4jl c4_£Ij (jl \ 

d- Sfl o jAs- JbJj 4 jIj c 


"Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian 
dan memohon dimatikan sebelum kematian itu mend atari gimy a, karma 
sesunggnhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka 
terputuslah amalnya dan sesunggnhnya tidaklah usia seorang Mukmin 
bertambah, kecuali menambah kebaikan baginya." 


<^3370)> - 38: Shahih 

Dari Anas bin malik dia mengatakan, Rasulullah HI ber¬ 
sabda. 



kampangsannah. org 











"Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian 
disebabkan oleh kesusahan yang menimpanya. Jika dia terpaksa hams 
melakukan itu (terpaksa hams mengharapkan kematian), maka hendaklah 
dia mengatakan, 'Ya Allah, hidnpkanlah aka selama hidup itu baik bagika 
dan wafatkanlah akn jika kematian itu baik bagiku." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at- 
Tirmidzi, dan an-Nasa'i. 




kampanqsunnah. org 










< 3 utab (Tallinn & Tjjhud 



ftNJURRN UNTUK TflKUT H€PfiDfl ALLflH DRN 
K€UTOMflnNNVn 


3371^> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4T, dia mengatakan, Aku pemah mende- 
ngar Rasulullah Ad, bersabda, 

JLS <jl kh? VI Jjd V Abb idJl AALA 

i s' f- <>> s y g ^ ^ 

.2001 i_iU-l urfi IlJIJiS (Jlk^-j i . j OD olyjol AIpS 


"Ado tujuli orcing yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan- 
Nya saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah , -lain Ra¬ 
sulullah menyebutkan mereka satu persatu sampai sabda beliau,- seorang 
lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita terpandang dan cantik, lain 
lelaki itu mengatakan, ’Aku takut kepada Allah ’." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan hadits ini 
telah disebutkan di awal dengan lengkap (Kitab Shalat, bab. 10). 


<^3372^> - 2: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah «&■, dia mengatakan, Rasulullah Iff ber¬ 
sabda. 


IjjbJls tp-LowJbJI ibis' gfAs ajVj (Dr* - 

£Sjj ^jlVl Lap JUS cSjg>w5 ^-g-ip O-ksji L (JkT~ 

.|*_S\jLiP-l Jj jl> 4 i)l Ijpols tii)l Vl Vj 

JLjU ddiU Sly I oid Ail *Jjj cdS il jS4JJl JUi 

jyl ^i*-> OJd cLj^dyj l^dosj ULLs l^J c^Ip 


l9lt 

kampangsannah. ora 










flCitub CfiUthit &. Zuhud 


cJlji til s> tdbl.Ap idd*-j tdlddp-j pIp-j iJJS dd*3 1-0-4 

14 J 445-1 di55 tjijjij jd 0 jOj 5 dis 5 i 14111 :jisj 

till tl lai H -j d-dJ oLojIj Lojbj Id g"°4 I ill cU^UI 

ttiLldi- c<5Jddp-j pLp-j 5l!^ d~L*-s dd5 jls tUjd 

.^pi5J| 5Hj Jljs clip l^sli 

jj ujj d>kdi jl >& ois 61 iJjisii jiij 

^p- dip l^-j'^iji tojjdta jjJj ;llapwd ljjp-l dlLtpli cjl^li! <wgJ;.j 

< ^ £ 0 J' $■ ■* * -* 

jJj tiiS" 111 Ip- ld~La3 coj^p-l i«lJiaj pIp- cJUl 15 ya jld? 

pIp-j Hj.5 dd-*-9 yj dd5 oil tJjVl °j >-1 Sf[ <da£-l ddd 

. iL)jj_5l<dj \y>-y>-j t^ptpll (Jl^s tide- p-^sll tllldP Addp-j tJJddp-j 


"Tiga arcing dari uniat sebelum kalian keluar mcncari nafkah untuk 
kehmrga mereka. Lain mereka kehujanan dan kemudian mercka berlindung 
dalam (gua di) sebuah pegunungan, lain sebuah batu besar jatuh menutupi 
(jalan keluar) mereka. Sebagian dari mereka mengatakan kepada yang lain, 
'Jejak sudah terhapus dan batu ini jatuh (menutupi) sementara tidak ada 
seorang pun yang tahu posisi kalian kecuali Allah, maka berdoalah kepada 
Allah dengan perantara amalan kalian yang kalian yakini (baiknya).' 

Salah seorang di antara mereka mengatakan, 'Wahai Allah, jika 
Engkau tahu balnva pernah seorang xvanita sangat membuatku kagum, 
lain aku memintanya (agar menyerahkan dirinya kepadaku), namun dia 
tidak man. Lain aku mencari earn untuk mendapatkannya. Saat dia man 
menyerahkan dirinya kepadaku, aku tinggalkm dia, maka jika Engkau 
tahu bahiva aku melakukan itu hanya karena mengharapkan rahmatMu 
dan karena takut kepada siksaMu, maka bukakanlah untuk kami!' Lain 
batu itu bergeser sepertiga.' 

Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku me- 
miliki dua orang tua, dan aku memeraskan susu untuk keduanya di wadah 


1 Teks aslinya adalah JUJI dC dan koreksian inf berasal dari kitab at-Mawarid dan riwayat yang ada di depan. 


..M 

192 

Rampunqsunnah. orq 













EKitab Cfaulmt & "Zjilutd 


mereka. jika aku datang kepada mereka sementara mereka sudah tertidur, 
maka sai/ci berdiri mmunggu sampai mereka bangun. Jika mereka bangiin, 
mereka imminumnya, maka jika Engkau talm bahwa aku melakukan itu 
hanya karena mengharapkan rahmatMu dan karena takut kepada siksaMu, 
maka bukakanlah untnk kami!' Lain batu itu pun bergeser sepertiga.' 

Dan yang ketiga berkata, 'Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku 
pernah menyewa seorang buruh satu hari, lain dia bekerja imtukku selama 
setengah hari. Maka aku pun memberikan upah (sesuai dengan perbuatan- 
nya), dia marah dan tidak man mengambil upahm/a. Maka aku mengem- 
bangkannya nntuknya sehingga menjadi melimpah. Lain dia datang lagi 
dan meminta upalmya, maka soya katakan kepadanya, 'Ambillah ini se- 
muanyal' Seandainya aku man, saya tidak akan memberinya kecuali upah- 
nya yang pertama (yang asli), maka jika Engkau tahu bahwa aku melakukan 
itu hanya karena mengharapkan rahmatMu dan karena takut kepada siksa¬ 
Mu, maka bukakanlah untnk kami!' Lain batu itu bergeser semua. Dan 
akhirnya mereka bisa keluar dan meneruskan perjalanan." 

Diriwayatkan oleh Ibnu hibban dalam Shahil mya. [Telah lewat 
pada Kitab Berbakti (Kepada Kedua Orang Tua), bab. 1]. 

Dan hadits yang senada diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim dan selain keduanya dari hadits Ibnu Umar dan ini sudah 
berlalu (no. 1). 


3373 f - 3 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah M, bahwasanya Nabi M, bersabda, 

U1 Ul (Jli to mil ^Lp ^-2 jAds 

^Ip &)l jJj, jd uNljs tgj )I gjjM p L <y,jr^ p \ p 

j yi aISI yall t(JLiJ.> Aj LUU dJ^d Ads- U \j\ds- 

D j-® lill toi-Uis tidlis L» ijLis 

.aJ yjdj cilisliid :<J 15 j\— lPDj b ddwMA- :<Jli U 


1 Dalam hadits riwayat Hudzaifah dan Abu Mas'ud al-Badri, orang itu mengatakan, 


mu 

kampanasannah. ora 










A::A -touts: cii Zjiku.1 


"Seorang laki-laki menzhalimi dirinya (dengan melakukan dosa-dosa) 
dan saat rnenjelang kematiannya, dia mengatakan kepada anak-anaknya, 
'Jika aku sudah mminggal, maka bakarlah aku dan hancurkanlah aku, 
lain terbangkanJah aku di udara. Demi Allah, jika Allah Mahaknasa atas 
diriku, maka sungguh Dia akan mengazabku dengan azab yang belum 
pernah digunakan untuk mengazab siapa pun juga.' Saat dia sudah me- 
ninggal, maka dia diperlakukan seperti itn. Lain Allah memerintahkan 
kepada bumi, Allah berfirman, 'Kumpulkanlah bagian-bagiannya yang 
ada padamui' Maka bumi pun melakukan hal itu, lain tiba-tiba dia sudah 
berdiri tegak. Allah berfirman, Apa yang menyebabkanmu melakukan 
perbuatan itu?' Orang itu menjawab, '(Karena) takut kepadaMu, wahai 
Rabbku.' Maka orang itu diampuni." 

3 - b: Shahih 


Dalam satu riwayat, bahwasanya Rasulullah #§ bersabda, 

IjsjSI pd oU : 4 .L»Sl Jai 

^ UUlP ‘CjAkfl dill jjJ gf] lA}\j3 l tjyJl ^ 

dill Li 4j oLi UJi .^v^-oJLiJl \jS-\ 

^ J ,. © £ \ s 0 

C-XkS : Jli Li Jpxdl yilj Li jtS\ 


.a 3 iJJl yzk 3 t^_Lp| C-Jij 


"Seorang lelaki yang tidak pernah melakukan perbuatan baik sama 
sekali mengatakan kepada keluarganya, baluva jika dia mati maka bakarlah 
jasadnya, kemudian tebarkanlah separuh (abit)nya di darat dan separuh 
lagi di lautan. Maka demi Allah, jika Allah Mahaknasa atas dirinya, maka 
Dia pasti akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah dipergu- 
nakan untuk menyiksa seorang pun. Saat orang itu meninggal, maka ke¬ 
luarganya melakukan apa yang diperintahkannya. Lalu Allah memerin¬ 
tahkan kepada daratan sehingga daratan mengumpulkan bagian-bagian 


" Wahai Rabb, tidak ada seorang makhiuk pun yang iebih durhaka kepadaMu dibandingkan aku dan tidak 
ada seorang pun yang iebih iancang melakukan perbuatan maksiat kepadaMu dibandingkan aku, maka 
aku berharap se/amat." Laiu Allah berfirman, 'Maafkaniah hambaku ini! Maka dia pun diampuni. Dikeluar- 
kan oleh Ibnu Fudhail adh-Dhabbi dalam ad-00 a no. 108-109 dengan sanad shahih dan asalnya terdapat 
dalam al-Bukhari, no. 3452. 

Teks aslinya yaitu d begitu juga pada cetakan ketiga. Ini adalah kesalahan, berbeda dengan lafazh 
yang terdapat dalam ash-Shahihain dan ai-Muwaththa'. Hadits ini juga dibawakan pada Siisiiah ai-Ahadits 
ash-Shahihah, no. 3048. 


mu 

kompungsunnah. org 










kKirab (Taubar & 2 yhud 


arcing ini yang terdapat padanya dan Allah memerintahkan kepada lautan 
sehingga ia jaga mengumpulkan bagian-bagian orang ini yang tersebar 
padanya. Kemudian Allah bertanya, 'Apa yang rrwndorongmu melaku- 
kan ini?' Orang itu menjawab, 'Karena takut kepadaMu, ivahai Rabbku 
dan Engkau lebih mengetahui. Maka Allah mengampuninya '." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Malik dan an- 
Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang senada. 


3374<]*> - 4: Shahih 

Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah #5 bersabda, 

i_ A y\ \yjzs>- LbJ AiyJ (JLSi bul aaJz-j ol 

* ' " 5 •" ' ^ f j 

jc-A 1SU tjLi \yg>- JjLp! : JU twd yo- djjli 

' S s ^ > ' s * * * 

bo I (Jib's djJlijl9 tv_ 

.•cdA-y oliiii : Jli 


"Sesunggiihnya seorang lelaki dari umat sebelum kalian diberikan 
harta yang banyak oleh Allah, dan saat menjelang kematiannya dia menga- 
takan kepada anak-anaknya, 'Aka telah menjadi bapak yang bagaimana 
untuk kalian?' Mereka menjawab, 'Engkau telah menjadi bapak yang 
paling baik.' Lelaki itu berkata, 'Akan tetapi aku tidak pernali melakukan 
perbuatan baik sama sekali. Jika aku mati, maka bakarlah jasadku dan 
leburlah sampai menjadi abu, lain terbangkanlah pada saat angin bertiup 
kencang.' Maka anak-anaknya melakukannya. Lain Allah mengutnpnl- 
kannya dan bertanya, 'Apa yang menyebabkan engkati melakukan ini?' 
Orang itu menjawab, 'Rasa takut kepadaMu.' Maka Allah menerimanya 
dengan rahmatNya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Dibaca dengan cara mem/rzf/zff/zkan. 




^3375)> - 5: Shahih 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah HI telah ber¬ 
sabda. 


aiIp ^3 aSZwj oI 3 Ijl l.sl 


kampungsunnah. org 










r.;r ^\jul\jt & 'Ziihud 


Allah y% berfirman, 'Apabila seorang hambaKu ingin melakitkan 
snatu kebiirukan (dosa), maka jangan kalian tulis atasnya (dosa) sampai 
dia melaknkannya. Apabila ia melakukannya, maka tulislah dosa seperti- 
nya, dan bila meninggalkannya karena Aku, maka tulislah untuknya satu 
kebaikan...." (Al-Hadits). 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan dalam lafazh 
lain milik Muslim, 


.<$!£■ lyt Ai UJJ 


ii UjiSli Ipy il 


"Apabila dia meninggalkannya, maka tulislah baginya satu kebaikan, 
sungguh ia meninggalkannya hanya karena Aku." 

Dan ini telah lewat secara lengkap dalam [Kitab Ikhlas, bab. 
1, no. 8]. 


3376^ - 6: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah dari Nabi #5 pada hadits yang beliau 
riwayatkan dari Rabbnya Yang Mahaagung bahwa Allah berfirman, 

bjJJl ^3 gg^\s>- g^SjA- (jjJJLP 

-ojyv-yi AlaA-\ Ljjjl ^3 lilj »JJ 

"Demi kemuliaanKu! Aku tidak akan mengumpulkan pada hambaKu 
dua rasa takut dan dim rasa aman; apabila ia tttkut kepadaKu di dunia maka 
Aku beri keamanan di Hari Kiamat, dan bila merasa aman dariKu di dunia, 
maka Aku berikan rasa takut di akhirat." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 


3377 f - 7: Shahih Lighairihi 

Dan juga dari Abu Hurairah dfe, dia berkata, 

aui iji t'yi fjg>j t^-^i gg* 

3 i " ° 


"Siapa yang takut, maka ia berjalan di awal malum hari, siapa yang 
berjalan di nival malam hari, maka ia akan sampai tempat tinggalnya, 
ketahuilah, sesungguhnya barang (balasan) Allah itu mahal. Ketahuilah, 


196 t 

kampungsunnah. org 









L iKirab Gfaubat & ‘Zyhud 


bahiva barang (balasan) Allah ita adalah surga." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau berkata, "Hadits 
hasan." 



Disukunkan huruf dal nya bermakna apabila ber- 


jalan dari awal malam, dan pengertian hadits 
ini adalah siapa yang takut, maka takut tersebut 
memaksanya berjalan menuju akhirat dan berse- 
gera beramal shalih karena khawatir dari rinta- 
ngan dan halangan. 

^3378^> - 8: Mauquf Shahih 

Dari Bahz bin Hakim, dia berkata. 



"Zurarah bin Anfa mengimami kam | shalat di Masjid Bani Qn- 
syair, lain beliau membaca surat al-Muddatstsir. Ketika sampai pada Firman 
Allah, 'Apabila sangkakala telah ditiup.' (al-Muddatstsir: 8), beliau 
tersungkur dalam keadaan meninggal dunia." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan beliau berkata, "Shahih sa- 
nadnya." 

^3379^ - 9: Shahih 

Dari Abu Hurairah «§fe, bahwasanya Rasulullah Slg bersabda. 



"Seandainya seorang Mukmin tahu siksa yang ada di sisi Allah, maka 
tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan surgaNya, dan seandai¬ 
nya ada orang kafir yang tahu kasih sayang Allah, maka tidak akan ada 
yang merasa putus asa dari (mendapatkan) surga Allah." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1 


1 Saya mengatakan, Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3536; dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya (no. 2503 -Mawarkt). An-Naji mengatakan, "Dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam hadits." 



kampungsunnah. org 












kJtitab Cfaubat & Zuhud 


«3380^> - 10: Hasan 

Dari Abu Dzar dia mengatakan. 


jt-j i _ 5 ^>- 'If cj* Oy*- o-^t 1 LM S* y-- Jj-d j I y> 

cs-Li^lJl dJs>S (.(JV \ja L 0jji ^ L« iSS' (3- - 

■& ' £ -- £ ** o -" ^ 

cAiSljj .AiJ dlLaj ^Jis l^Jla Lo cJhjij ijl l|J 

e-UiJL Li_j tikis' bLtls pJt5C>r ./?J La (jj^Jlxj ^J 

oSijJ U»1J -^)l ^Jj Ojjfc ollijdl Jl ^sA-^kij 

^ e * * ' 1 > *t~ 

» hi-*|l i2^ mJ k - - ■ , | 


"Rasulullah iti, pernah membaca, 'Btikankah telah datang atas 
manusia satu ivaktu dan masa,' (al-Insan: 1) sampai selesai, kemudian 
beliau bersabda, 'Sungguh aku dapat melihat apa yang tidak bisa kalian 
lihat dan aku dapat mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Langit 
telah berbunyi (karena sarat) dan memang zvajar dia bersuara, karena tidak 
ada tempat di langit seukuran telapak kaki, kecuali di Sana ada seorang 
malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Demi Allah, 
seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian 
akan sedikit tertaiva dan banyak menangis, dan tidak seorang pun yang 
bersenang-senang dengan wanita di atas tempat tidur dan pasti kalian 
akan keluar ke jalan-jalan merendahkan diri kepada Allah.' (Abu Dzar 
mengatakan), 'Sungguh aku ingin menjadi sebatang kayit yang dica- 
but'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan ringkas 1 dan at-Tirmidzi, 
hanya saja (dalam riwayatnya) beliau i§ bersabda. 


kemudian beliau membawakan hadits yang semisal. Hadits ini juga ditgkhr] dalam kitab Silsilah al-Ahadits 
ash-Shahihah, no. 1634. Maka siapa saja yang ingin mengetahui lafazhnya, silahkan melihat kitab Shahih 
al-Jaml ash-Shaghir, no. 1759, (cet. I Syar’iyyah). 

1 Saya mengatakan, Ini adalah wahrn (dugaan) saja. Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini sedikitpun dari 
Abu Dzar 4^ sebagaimana diisyaratkan oleh al-Hafizh al-Mizzi dalam at-Tuhfah. Ya, memang al-Bukhari 
memiliki (riwayat yang sama dengan ) sebagian dari hadits di atas yaitu, 

,ij— s j p .*c> t . ..j i t*j y 

"Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." 
Yang berasal dari sahabat yang lain seperti Anas berikut, dan Aisyah dalam khutbah Kusuf. Jika engkau 
mau, lihatiah pada kitab Mukhtashar al-Bukhari, no. 552. Oleh karena itu an-Naji merasa heran dan menga¬ 
takan, kalimat al-Bukhari di sini harus dihapus." 


198^ 

Ramp jngsannah. 












QKitab '-Tanbut & ‘Zuhud 



LgJj Li 


"Tidakada tempat seukuran empatjari." 

Juga diriwayatkan oleh al-Hakim, dan lafazh ini adalah riwa- 
yatnya dan dia mengatakan, "Sanadnya shahih." 

Dibaca dengan memfathahkan huruf hamzah dan : d~U 

menfasi/d/dkan huruf tha berasal dari kata Jsd>Yl 

artinya, suara keranjang atau pelana atau yang 

sejenis, karena di atasnya ada beban yang mem- 

beratkannya. Arti hadits itu adalah, karena saking 

banyak Malaikat yang sedang beribadah kepada 

Allah f§|, maka langit merasa berat sampai akhir- 

nya mengeluarkan suara. 


Dibaca dengan memdhammahkan huruf shad dan : olaAjdl 

'ain, artinya jalan-jalan. 


33Slf - 11 - a: Shahih 

Dari Anas dia mengatakan, 

Li Oj-kLxj :Jli tJaS Iglls Li (J jdkj l .J a.?- 

r*- 


"Rasidullah 0, pernah menyampaikan khutbah yang tidak pernah 
aku dengar sama sekali khutbah yang seperti itu. Beliau bersabda, 'Sean- 
dainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan 
sedikit tertawa dan banyak menangis.' Lain para sahabat Rasidullah 0 
menutup wajah-wajah rnereka dan menangis." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


11 - b: Shahih 

Dalam satu riwayat lain. 


C.^5 j£- -cJLis ikJaitS 4 jL>w , I gji- ilH AUl 

I pj-M Li OjALxj cyJhllj ^ jl j»_Ls 



kampangsannah. ora 










Qtttab tfaubat &Zyhiid 


(.Ai-s JLJd ^§!§ 4Wl *— jL>t_s^i ^Lp L*-® ■ \ydS ^uSidj 'yc. U 

■Cxrr" p-fb 'i-^ 


"Telah sampai kepada Rasiihillah 9$, suatu berita tentang para saha- 
batnya, lain belian menyampaikan khutbah, 'Aku diperlihatkan surga dan 
neraka. Maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan 1 seperti 
hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti 
kalian akan sedikit tertazva dan banyak menangis.' Maka tidak ada hari 
yang lebih berat bagi sahabat Rasulullah #§ dibandinglmn hari itu. Mereka 
menutup wajah-wajah mereka dan menangis." 


Dibaca dengan cara memfathahkan huruf kha' dan 
setelah itu huruf nun artinya, tangis dengan suara 
yang keluar dari hidung. 



1 Maksudnya, aku belum pernah melihat kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan yang aku lihat hari 
ini di dalam surga dan belum pernah melihat keburukan yang lebih banyak daripada keburukan yang aku 
lihat hari ini di dalam neraka. 


Hoc 

kampunqsunnah. ora 











Q'Kitdb tfaubat & 2 jthud 



RNJURRN B€RHRRRP DRN BCRPRRSRNGKR BRIK 
TCRHRDRP RLLRH TCRUTRMR SRRT 
SRKRRRTUL MRUT 


<^3382^> - 1: Hasan Lighairihi 

Dari Anas *§-•, dia mengatakan, Aku telah mendengar Rasulullah 
#5 bersabda. 


(jLS" Li uiAJ jj Li JjLI tA^I jyl Li awI (JL5 

** ** * \ y 

pj s-LikLll tjLLp (dLjji cJJu jJ Of,jT ^j| Ij -(JLjI d-ils 

liUai- I ^^JjI jJ ulLI ofSI Ij VjJ oiiJ Ojip 

• L^jI^jjj .U^Ij V g^dLai f_j 


"Allah dU5 berfirman, ’Wahai Bani Adam, sclama engkan masih 
berdoa (hanya) kepadaKu dan berharap padaKu, maka Aku ampuni engkau 
atas kesalahan-kesalahan yang ada padamu dan Aku tidak peduli. Walrni 
Bani Adam, seandainya dosa-dosamn mencapai awan di langit lain engkau 
memohon ampunan kepadaKu, maka Aku akan ampuni engkau, dan Aku 
tidak peduli. Walrni Bani Adam, seandainya engkau mendatangiKu dengan 
membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau 
mendatangiKu dal am keadaan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, 
maka pasti Aku akan mendatangimu dengan ampunan yangsama’." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan." 


1 Teks aslinya dan cetakan 'Imarah serta cetakan tiga pentd/iq adalah JlL, begitu juga pada hadits terdahulu 
dan dalam kitab al-Jaml ash-Shagh/r dan yang lainnya. Ini berbeda dengan kalimat yang kami tetapkan 
yang kami ambil dari riwayat at-Tirmidzi no. 3534: dan yang lainnya. Dan juga berdasarkan syahid (penguat) 
dari hadits Abu Dzar 4«. Hadits ini ditakhrij bersama hadits dalam bab ini dalam kitab Silsilah al-Ahadits 
ash-Shahihah, no. 127. An-Naji sudah memperingatkan kesalahan ini. 

‘ Kalimat ini terhapus dari teks asli dan dari cetakan tiga orang tersebut dan saya menemukannya dari riwayat 
at-Tirmidzi dan dari hadits terdahulu. 


ni——— « 

P 01 

kampungsannah. org 











1 cKinib tftiukir & Znhud 


Dibaca dengan mengfa7sra/zkan huruf qaf dan (bo- : 
leh juga) mendha m mali ka nnya. Ini yang lebih 
masyhur. Arlinya, hampir memenuhinya. (Telah 
lewat pada Kitab Dzikir, bab. 16). 


3383|> - 2: Hasan Shahfh 

Dari Anas juga, 

•'cjli viijjsxj icS ojAil ^ j-*j dbLi ^s- dl 

V *U)I (J(JL 'sj l v_sLAI ^j |j iADI <J j-A j b iUl 

aLo\j y>~ji lA aMI ollipl S/[ Id* jjs- oLkdi^d 

> 

■ »_3b>x_! Uka 


"Bahwasanya Nabi SS> mengunjungi seorang pemuda yang tengah 
didatangi kematian (sekarat). Lain beliau %, bertanya, 'Bagaimana pcra- 
saanmu?' Pemuda itn menjaivab, 'Wahai Rasitlullah, saya ham/a berhamp 
kepada Allah ^ dan saya sunggiih takut akan dosa-dosa saya.’ Maka (men- 
dengar ini) Rasitlullah bersabda, 'Tidak akan terkumpul dua rasa ini 
(rasa takut dan berharap) dalam hati seseorang pada saat superti ini, kecitali 
Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta serta memlvrikan rasa 
aman dari apa yang dia takuti’." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan beliau mengatakan, "Hadits 
gharib.” Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi ad-Dunya. 
Semuanya berasal dari riwayat Ja'far bin Sulaiman adh-Dhab'i, 
dari Tsabit, dari Anas. 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Sanadnya hasan." 
Karena Ja'far itu seorang yang shaduq (jujur) dan shalih. Muslim 
menjadikannya sebagai hujjah dan an-Nasa'i menganggapnya tsiqah. 
Sedangkan ad-Daruquthni dan yang lainnya berkomentar tentang- 
nya (mengkritiknya). 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Telah lewat dalam 
bab sebelumnya yaitu hadits tentang gua dan lainnya. Dalam bab 
ini terdapat banyak sekali hadits yang telah disebutkan dalam 
kitab ini tanpa menyebutkan secara gamblang keutamaan takut 
dan berharap, hadits ini hanya menjelaskan tentang motivasi dan 


kampangsannah. org 










kKitab (tfaubat & Zuhud 


ancaman dari konsekuensi keduanya, kami tidak mengulangi. Siapa 
yang mau, maka hendaklah dia mencarinya." 


<^3384^> - 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4b dari Rasulullah M, bahwasanya beliau 
bersabda, Allah iM berfirman. 




ufi y* ^ 


"Aku sebagaimana pmsangka hambaKu kepadaKit, dan Aku bersa- 
manya ketika dia mengingatKu." Al-Hadits. 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Telah lewat pada 
Kitab Dzikir, bab. 1). 


3385 f - 4: Shahih 

Dari Jabir 4b bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah 
#5 bersabda tiga hari menjelang wafatnya, 

• yd I ipyH ^ 


"Janganlah salah scorang di antara kalian meninggal kecttali dalam 
keadaan berprasangka baik kepada Allah 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. 


3386^ - 5: Shahih 

Dari Hayyan, Abu Nadhar, dia mengatakan, 

cbiSliP jJ Js Jjjzi lJulp 

duij Jjjll tdj j-b-j Jabo 

'.aJjIj rii (Jlij «Ajjd t^kL>- 

: JIS 4l)lj dLi yd V4DL dlla dbs - 

^L> oj jjsp IjI 'dpj y>- iwl JIS ! sill au! 


1 Teks asli adalah g_S- dan lafazh yang disebutkan di atas adalah riwayat Muslim, sedangkan lafazh hadits 
sebelum ini lil adalah riwayat al-Bukhari. 


1203? 

kampanasannah. ora 











dKitab M Taubat & !Zuhud 


. 4J3 o\j aJj \y^>- 

"Aku kelnar iintuk mengunjungi Yazid bin al-Aswad, lain aku 
bertemu Watsilah bin al-Asqa yang kebetulan jnga ingin mengunjungi 
Yazid. Lain kami masuk. Sant melihat Watsilah, dia mernbentangkan 
tangannya dan memberikan isyarat kepadanya. Watsilah rnenghampiri- 
nya sampai duduk. Yazid rneraih kednn telapak tangan Watsilah dan 
meletakkan keduanya di atas ivajahnya. Watsilah bertarnya kepada Yazid, 
'Bagaimana prasangkamu kepada Allah ^g?' Yazid menjazvab, 'Demi 
Allah, prasangkaku kepada Allah adalah bnik.' Watsilah mengatakan, 
'Bergembiralah engkau, karena aku pernah mendcngar Rasulullah 3§§ 
bersabda, 'Allah berfirman, 'Aku sebagaimana prasangka hambaKu 
kepadaKu. ]ika dia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkannya, 
dan jika dia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkannya' 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dalam Shahilmya, 
dan al-Baihaqi. 




kampungsunnah. org 










kampangsannah. org 












tfxirab Aenazah & @ ipamnnj m lerjadi Sd'dum ^Kemamn 



flNJURRN MCMOHON RMPUNRN DRN KCRFIRTRN 
(KCSCLRMRTRN) 


- 1: Hasan Shahih 

Dari Mu’adz bin Rifa’ah, dari bapaknya, dia mengatakan, 

Sil 4 Jd Jj-d>3 ^ ^ : Jlii ^J>sj j>d JjI ^IS 

f f. 6 ' ' 3 3 9 l * ' " , * a 3 " 

i-D-l 01-3 iUl I'. ijlis ! jfj ^Ip (Jjl ^lp 

a ^ s ' ' 

.l_*jI i j r a I y*?~ J-*j Jaj*j jvJ 


"Aim Bakar nsh-Shiddiq berdiri di atas mimbar kemudian beliau 4k 
mcnangis. Dia mengatakan, 'Padn tahun pertmna, RasuluIIah #3 berdiri 
di atas mimbar kemudian mcnangis lain beliau SSj bcrsabda, 'Mohonlah 
ampiman dan keafiatan (keselamatan) kepada Allah, karma scsungguh- 
nya tidak ada pemberian yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang 
setelah keyakinan selain keafiatan’." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Abdullah bin Mu¬ 
hammad bin Uqail dan beliau mengatakan "Hadits hasan gharib." 
Dan juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i lewat beberapa jalur dan 
dari sekelompok sahabat dan salah satu sanadnya adalah shahih. 2 


<^3388^> - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia her kata, RasuluIIah bersabda. 


1 Asalnya lafazhnya adalah, »J tji A A j < d an koreksian (di atas) berasal dari riwayat at-Tirmidzi 

no. 3553. mi merupakan pengubahan’yang tidak baik dari penyusun kitab sekalipun telah didahuiui cleh 
orang lain. Dan tiga orang yang men ta'hq kitab mi lalai dari ini sebagaimana kebiasaan mereka. Mereka 
menetapkan lafazh yang salah. 

2 Saya katakan, Sebagian dari riwayat ini telah saya takhrij dalam kitab al-Irwa 2/222 dan sebagiannya lagi 
dikeluarkan oleh adh-Dhiya' al-Maadisi dalam kitab al-Ahadits al-Mukhtarah. 


2071 

kampunqsunnah. oro 












kkitab Aemzah & dApayanq tferjadi St'bdum kKanatian 


Zp) jJ-visi JA*j| l_£j jS-Aj OjS-i Lo 

"Tidak ada don yang dipanjntkan oleh seorang hamba yang lebih 
utama daripada (doa), 1 

.iy>d^\j IbjJ! ^ olil*X!l liJjLiS jt-jiH 

'Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMn keafintan di dunia dan 
akhirat'.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid (baik). 


3389# - 3: Shahih 


Dari Abu Malik al-Asyja'i, dari bapaknya * 

^fjyij (Jl—"I ij^dT ^J^ <Jj-dj b :<JLii ics| 

9 1 "" ^ 

:Ja JU> 

"Bnhivasanya seorang lelaki mendatangi Nabi lain berkata, 'Wa- 
hai RasiduUah, bagaimanakah aku berucap saat memohon kepada Rabbku?' 
Beliau menjawab, 'Ucapkanlah, 

Of 3 f 

'Ya Allah, ampunilah hamba, kasihanilah hamba, anugerahkanlah 
kcafiatan kepada hamba dan berilah hamba rizki, 

.siij y>-Ij I3 Lj, 5 uiiJ ?• 

Sambil beliau mengumpulkan jari jcmarimja kccuali jempol - (lain melan- 
juthan) sesnngguhnya kata-kata ini mengumpulkan buatmu (kebaikan) 
duniamu dan akhiratmu'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3390^> - 4: Hasan Shahih 

Dari Ibnu Abbas AA dia mengatakan, Rasulullah AS bersabda. 


1 Aku katakan, Lafazh aslinya yang terdapat di sini yaitu, iaujt j jjiJi JlSLi! jdi lalu lafazh itu aku hapus, 
karena tidak ada asalnya dalam riwayat Ibnu Majah bahkan pada sunan yang lainnya. Namun riwayat yang 
terdapat dalam Sunan Ibnu Majah yaitu lafazh yang aku tetapkan di atas. Hadits ini juga ditakhr] dalam 
kitab Silsilah aS-Ahadits ash-Shahihah no 1138. Ini juga telah dilaiaikan oleh tiga orang itu. Mereka mene- 
tapkan riwayat ini. 


kampangsannah. org 











kKitab Qemuah & kAyayanq vfcrjadi St'Muni CKt'inatiau 


.ajujl f ujji j* p\ ( agi p ^is l 

"Wahai Abbas, pamnn Nabi m, perbanyaklah mcmohon afiat (kese- 
lamatan)." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan al-I lakim dan dia 
mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." 


■3391^> - 5: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

jS !(Jli S (Jjil La jA5Jl Ac} Owkip oj utiil A L> 


"Aku mengatakan, 'Wahai Rasuliillah, bagaimana pendapatmu jika 
aku mengetahui Lailatul Qadar, a pa yang hams aku ucapkan saat itu?' 
Rasuliillah 3k, menjawnb, 'Ucapkanlah, 


jij»Jl yis- <il!| 


'Ya Allah, sesunggithnya Engkau Malm memberi ampunan yang suka 
memberi ampunan, rnaka ampunilah aku!'" 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." Dan diriwayatkan pula oleh al-Hakim, dan dia me¬ 
ngatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 



j -« 

209 

i '■ * ■ ■ i ti 


kampangsannah. on 










4 Rifat’ klemizah & 'eHpa yam] kTerjadi Sdvhon <3\ematian 



RNJURAN M€NGUCRPKRN DOR-DOR T€RT€NTU 
Ol€H ORRNG VRNG M6UHRT ORRNG LAIN 
T€RTIMPfl MUSIRRH 



<^3392^ - 1: Shahih Lighairihi 

Dari Umar dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sfe; 
bersabda. 



"Barnngsiapn yang melihat arcing yang seeking terkenn miisibcih lain 
mengatnkan, 



'Segala puji bagi Allah yang menyelamcitkcm (menghindarkan) aku dari 
imisibah yang mcnimpamu, dan memberikan keutamaan kepadaku di atas 
kebanyakan makhluk dengnn keutamaan yang barn/ak, 



irnkn dia tidakakan terkenn musibali itu'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan ghnrib." 

<^3393^>- 2: Shahih Lighairihi 

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibrvu 
Umar. 1 


1 Pada kitab asli di slni terdapat kalimat sebagai berikut, "Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani 
dalam at-MOjam ash-Shagh/r dari hadits Abu Hurairah saja, dan dalatn (lafazhnya) mengatakan, 



kampongsunnoh. org 











ffiitab sdenazah & &lpayam] 'Terjadi Sdvhun <3£ematian 



RNJURRN B6RSRBRR T6RUTRMR BRGI ORRNG VRNG 
T6RTIMPR MUSIBRH PRDR DIRI RTRU HRRTRNVR DRN 
K6UTRMRRN COBRRN, SRKIT DRN D€MRM S€RTR 
RIULIRVRT T6NTRNG ORRNG VRNG KCHILRNGRN 
PRNDRNGRNNVR (BUTR) 



3394® - 1: Shahih 


Dari Abu Malik al-Asy'ari dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda, 

9 S i ' ^ + 9 0 3 3 * 

IJ I (J J w d) | ^jLoJ I wLdj>J I J 4 O Uj ^ r j\s J J) g I 21 1 

43wL^2jlj jjj Lo — jl~ *u 

( |S ttdJjJ-v- jl Jjj 

> p J J ^ 

3 ( • i> ^ . a* p,| * 

A ' £jU3 


"Bersuci itu separuhm/a imcm, (kalimnt) 'Alhnmdulillah' dapat rnc- 
mcnuhi rnizan; (kalimat) Sublmmllah wnl hamdidillah keduanya bisa 
memenuhi -atau scmuanya memenuhi- an tarn langit dan bumi; shalat itu 
adalah cahaya; sedckah itu merupakan bukti, kesabaran itu adnlah sinar 
dan al-Qur'an itu adalah argumcn yang akan mcmbelamu atau mencelaka- 


.tJbJI Jit gib Jlj I3I tii 

(Karena apabiia did mengucapkan doa itu, maka dia telah mensyukuri nikmat itu), dan sanadnya adalah 
hasan." 

Saya katakan, Justru penggalan itu adalah dha’if, karena di dalam (sanad)nya terdapat Abdullah bin Umar 
al-Umari, dan dengan dia inilah al-Hafizh menyatakannya memiliki illat. Lafazh yang terjaga adalah, 
p! sebagaimana yang tercantum di atas. 

Dan hadits al-Urriari tersebut bitakhnj dalam Silsilah af-AhmMs adh-Dhdtfah, no. 6889. Dan tiga orang 
pentdkq (yang berulang kali disebutkan) mencampur adukkan lafazh yang teriaga dengan yang munkar, 
lalu secara keseluruhan mereka nyatakan, "Hasan." 


kampungsannah. org 











kKitab Qlmazah & ksdpapanq tfcrjadi Sd'diim kfceimtian 


kanmu. Setinp manusia keluar sctiap pagi mcnjual dirinyn, lain in mem- 
bebaskan dirim/n (dengan melakukan ketaatan kepada Rabb) atau mcmbiar- 
kanm/o binasa." 

Diriwayatkan oleh Muslim. (Telah lewat dalam Kitab Thaha- 
rah, bab. 7). 


3395# - 2: Shahih 


Dari Abu Sa'id al-Khudri <4*, bahwasanya Rasulullah %M, ber- 


sabda. 


ljl>- c-Ua £* Uj c4i)l yLdsA 


"Barangsiapa keritsaJia bersabar, maka Allah akah memberikan ke¬ 
sabaran kepadam/a dan tidak ada pemberian yang diberikan kepada sese- 
orang yang lebih baik dan lapang daripada kesabaran ." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam hadits yang 
disebutkan di depan dalam (Kitab Sedekah, bab. 4). 


3396^5 - 3: Shahih 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits Abu Hurairah 4&i de¬ 
ngan ringkas. 


■ jg%\\ ya aJ \jjs- ii)i (_?JJ Li 


"Allah tidak memberikan pewlvrian kepada searang yang lebih baik 
dan lapang baginya daripada kesabaran." 

Al-Hakim mengatakan, "Hadits shahih berdasarkan syarat 
al-Bukhari dan Muslim." 


<^3397^> - 4: Shahih Mauquf 

Dari Alqamah, dia mengatakan, Abdullah berkata, 

. aIs” jlAj'Yl yAjaS\ 

" Kesabaran 1 itu separnh iman dan keyakinan adalah seluruh man." 
Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Mu’jam al-Kabir 


1 Yaitu: Beramal yang disertai iman, 

rp-9 

.212 

ft- TU 

_ kampunqsunnah. org 












GfCitab Acnazah & fdlpa mnq m Tcrjadi Sehium GKamtian 


dan semua perawinya adalah perawi tsiqah. Riwayat ini mauqtif dan 
sebagian ulama menganggapnya marfii. 


3398^> - 5: Shahih 

Dari Shuhaib 4^, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, 
tld &yi\ dl 

.<] \yy- jl5o yyk? £ly.d> a£jUM j[j til V J^ dl^-9 Ay*>> Ajobd 5 ^ 


"Sitngguh mengagumkan urusan seorang Mukmin. Sungguh se- 
mua urusamn/a adalah balk, dan itu tidak diberikan kecuali kepada ornng 
Mukmin; jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka ita baik 
baginya, dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik 
baginya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3399^> - 6: Shahih 

Dari Ka'ab bin Malik *4i v dia mengatakan, Rasulullah ber¬ 
sabda. 


* jr * „ 1 } " } . s 9 s s 3 9 > , 

j to 'y> l^_PJ_s/ 2 j tQjy]| lty gyA M\s >rjl JjU 

yliol — aJj>~\ a^j\j * g j u (_ 

oya d l^ .M y tl^Lsibl ^Lp ajJlpmjI ojjbd 

.Owd>-ij 


"Perumpamuan seorang Mukmin itu seperti tanamcin lunnk, dia 
diombang-ambingkan olch angin, terkadang merunduk; terkadang tegak, 
sampai akhirnya kering -dalam riwayat Iain: sampai ajal datang men- 
jemputDan perumpamaan orang kafir seperti pohon Arzah (sejenis 
pohon) yang kokoh, tidak bisa diombang-ambingkan oleh apa pun sampai 


1 LfA artinya mengombang-ambingkannya; ip-yhS artinya merundukkannya, maksudnya dengan musibah; 
artinya kering. 

1 Aku katakan, Dalam riwayat itu yang disebutkan adalah kata jjLiil. Lihat Shahih Muslim, 8/136. 

3 Yaitu kokoh tak tergoyahkan. ijji\ adalah pohon Shanaubar (nama pohon) menurut pendapat yang masyhur, 
sebagaimana penjelasan penyusun kitab ini pada hadits berikutnya. Ini juga dipastikan oleh I bn u I Qayyim 
dalam kitabnya Mam al-Muwaqqlm. artinya tumbang (tercabut). 

ki •;? 

j 213 t 

_ kampangsannah. org 












L Xitab kdenazah & $1.pa yam] tferjadi St’lvhnn y Kematian 


akhirnya dia tumbcing sekaligus." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


41L/2J ' 


- 7: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, 
Jljj 'yj i‘CyjLi ^yJl 

bhjj'yi oy^A .jitAS" JsLjLSI ( JiAj 


"Pennnpnmnnn orang Mukmin itu seperti periimpnmmn tcmaman 
yang terns tmnerus diombang-mnbingkan oleh angin. Dan seorang Muk¬ 
min semntiasa nkan tertimpa cobaan. Dan peritmpamnein orang munafik 
ibarat pohon Arz yang tidak pernah goynh sampai dipnnen (dipotong)." 

Diriwayatkan oleh Muslim 1 , at-Tirmidzi, dan lafazh ini adalah 
lafazhnya. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih." 

Dengan mem/af/za/zkan huruf hainzah dan men- : 
sukun kan huruf ra', setelah itu ada huruf zai 
yaitu pohon Shanaubar, ada juga yang menga¬ 
takan khusus pohon Shanaubar yang jantan, 
ada yang mengatakan pohon 'Ar'ar. Pendapat 
yang lebih masyhur yaitu pendapat yang per- 
tama. 


<^34Q1^> - 8: Hasan 

Dari Ummu Salamah AA, dia mengatakan, Aku pernah men- 
dengar Rasulullah M, bersabda. 


diJi bill <.L^-*ySb bid ^Ip > j I Alp hi)l ^bul lb 

^ x ^ J, i p 3 -■ < ^ , 

4i)l ylP ^PJj jl J^bJl ypa AjLi’l Li (Jjlj Li Ijj-gJsj ojLjif 


.MzlDS 


''Allah tidaklah menguji seorang hambn dengan ujian (mitsibah) 
dan musibah ini tidak menycnangkannya, kecuali Allah nkan menjadiknn 


1 Aku katakan, Kedua hadits mi dikeluarkan juga oleh al-Bukhari, sebagaimana dalam Silsilah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 2283. 


214? 

ft-a 

kampongsannah. ora 











kKitab kJatazah & ORpayanq M Terjadi Seh’lum siKmarian 


ujian ini sebagai penelnis dan pembersih dosa (baginya), selama din tidak 
mentposisikan musibah yang mcuimpanyn itu kepnda selain Allah, atau 
berdoa kepnda selain Allah dalam usaha menghilangkannya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab al-Mnradh 
um al-Kaffarat. 

Dan tentang Ummu Abdillah binti Abu Dzi'ab, saya tidak 
mengenalnya. 


- 9: Shahih 

Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya (yaitu Sa'ad bin Abi 
Waqqash) dia mengatakan, 

JbobM jpj if-Lvo'yi iijli AJil (^1 Ij IcXj 

ij \j toJbjd liLi? tjX t<cio 

l>- l _ 5 ip l _ 5 lil o j ji jl 5 

■9^' Dd ?Xi- Uj JtS- 




AtijL p*ycJi 


"Akit pernah bertanya, ‘Wnhni Rnsuhdlah, siapakah yang paling 
berat ujinnnya?’ Rnsuhdlah menjazoab, Tara nnbi, kemudian orang-orang 
terbaik dan begitu sclanjutnya. Seseorang diitji sesnai dengan kadar aga- 
manya. Jika dia kokoh dalam agamanya, maka lijiannya berat, jika dia 
lemah dalam agamanya, maka lijiannya sesnai dengan kadar agamanya 
tersebut. Dan bala' (ujian) itu akan senantiasa ada (menimpa) seorang 
hamba sampai dia memhiarknnm/a berjalan (bebas dari musibah) di alas 
miika bit mi semeutara dia tidak lagi memiliki sisa dosa’.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi ad-Dunya dan at- 
Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits hasan shahih". 

Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihn ya, dari riwa- 
yat ah'Ala' bin Musayyib, dari bapaknya, dari Sa'ad, dia mengata¬ 
kan. 


jjbabh I-J tf-Do^h !(jX 'Abb JlA\ (jc,\ 4i'i 
v ai-vt? jj- a J ‘ojb^j -Abi I ( yp-=J 

i'ykdl J4-3JI d\j tojbX t_li ' 






--v 

215 
-— 


kampanasannah. ora 










Gfcitab kkmazah & ddpayanq i Tcrjadi Srlvluni y Kanatian 


■‘kgjaA- Allp 

" Rasulullah %% pemah ditanya, 'Siapakah yang pialing berat ujimi- 
nya?' Beliau menjawab, 'Para nabi, kemudian orang-orang terbaik dan 
begitu selanjutnya. Seseorang diuji sesuai dcngan kadar ngamanya. Jika 
agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat, jika ngamam/a lemah, 
maka ujiannya lemah. Dari seseorang akan (senantiasa) ditimpa ujian 
sampai dia berjalan di tengah manusia semeutara dia tidak lagi memiliki 
kesalahan' 


3403^> - 10: Shahih 

Dari Abu Sa'id 


Ay * ^ y -a y y Jr ^ y y s ilf, 

0-ri (. 4jldk2£ jA ^£1 j ^X)\ ^ J) <b\ 

blip .dJjAi bd !(Jli t4i)| (Jjboj b ljbb>- JwJil bo icjbb c^ublajljl 

xj>l tdjol b :v_3IS p .jg>-''l\ bJ iwipbijj 

cbjiJUJl : Jli p :JIS tiUJJJl : jli ?^S p : jli d\JN\ : jli 

Apxj Lo ^-fi-flJb p-A-Xi-l C4bj2j b)b 

.c-UaxJb pjS-\ \p> o-bbJb bbji JwJo! b)b^ o<^b*3l 'Vi 


"Bahwasanya din masuk (mengunjungi) Rasulullah Sfe; yang sedang 
dalam keadaan demam keras, di mana beliau ditutupi sepotong selimut. 
Abu Sa'id meletakkan tangannya di atas selimut Rasulullah lain berkata, 
'Alangkah hebatnya demammu, ivahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Sung- 
guh kami memang demikicm, ujian diberatkan kepada kami dan dilipat 
gandakan juga pahala bunt kami.' Kemudian Abu Sa'id bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya?' Beliau menjawab, 
'Para Nabi.' Abu Sa'id mcngatnkan, 'Laht siapa lagi?' Beliau menjawab, 
'Para ulama.' Abu Sa’id mcngatakan, 'Lain siapa lagi?' Beliau menjawab, 
'Orang-orang shalih; ada di antara mereka yang diuji dcngan kutu sampai 
tnenyebabkan dia meninggal, ada di antara mereka yang diuji dcngan ke- 
fakiran sampai dia tidak memiliki apa-apa kecuali 'aba'ah (pakaian luar). 
Dan sungguli salnh seorang di antara mereka lebih senang saat menerima 
ujian daripada kesenangan kalian saat menerima karunia'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi ad-Dunya dalam 



kampangsannah. org 










kKifab dh'iiazah & Wipayany tfcijadi Srbchim ^Kmtatian 


kitab al-Mamdh wa al-Kaffnmt dan juga oleh al-Hakim dan lafazh 
ini adalah riwayatnya. Al-Hakim mengatakan, "Shahih berdasar- 
kan syarat Muslim." Dan hadits ini memiliki banyak syahid. 


- 11: Hasan 

Dari Jabir 4--, dia mengatakan, Rasulullah sg bersabda, 
j- >_Lsl AibiJl <a4L*J| 

' * 9 ' % 9 " ' 

. c4 jS> d-jiS 


"Pada Hari Kiamnt nnuti, saat omng-orang yang pcrnah mcnerima 
ujian diberiknn balasan baik, orcmg-orang yang schat akan berharap, se- 
andainya kulit mereka dipotong (di dunia, scbagai ujian) dengan mcng- 
gitnakan glinting.” 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Abi ad-Dunya dari 
riwayat Abdurrahman bin Magra' dan para perawi lainnya adalah 
tsiqah. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits gharib." 


<^3405^> - 12: Shahih 

Dari Abu Hurairah •>&-, bahwasanya Rasulullah bersabda. 


"Barangsiapa yang dikehcndaki Allah kebaikan pada dirinya, maka 
Allah menimpakan musibah (cobaan) dariNya.” 

Diriwayatkan oleh Malik dan al-Bukhari. 


Maksudnya, Allah mengarahkan musibah : iL. dL~4! 

kepadanya dan memberikan ujian kepadanya. 


- 13: Shahih 

Dari Mahmud bin Labid, bahwasanya Rasulullah bersabda, 

. ^ <a_Lj jyks U5=— 1 HI 


"Apabila Allah mencintni suatu kaum, maka Allah akan menguji 
mereka. Barangsiapa yang sabar (mcnerima ujian), maka dia akan men- 
dapatkan kesabaran dan barangsiapa yang berkcliih kesah, maka dia hanya 












0Citab kilenazah & 'Mpiyanq Aerjadi Si'bchun dKancuian 


mendapatkan kchth kesah." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah. Mahmud bin Labid pernah melihat Rasulullah d%, na- 
mun para ulama berbeda pendapat tentang apakah ia pernah men- 
dengar (langsung) hadits dari Rasulullah atau tidak? 

#3407^> - 14: Hasan 

Dari Anas -4b dari Nabi beliau bersabda, 

*• giUb <U)I p.lap ^ he . ,jj 

. JajhJLjl <Jl3 jhk*x-k jjr^J cLAgil aJ-3 J 

"Sesungguhnya besarnya ganjamn (sejnlnn) dengan besarnya coba- 
.?=: Dan sesungguhnya Allah jikn menyukai snafu kaum, maka Allah 
a.k.m memberikan ujian kepada mereka; maka barangsiapa yang ridha 
menerima ujian itu), dia akan mendapatkan ridha (dari Allah dan ganja- 
an pahala yang berlimpah), dan barangsiapa yang murka, maka dia akan 
■nendapatkan murka (dari Allah dan siksa yang pedih)." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dan dia me- 
ngatakan, "Hadits hasan gharib." 


»3408^> - 15: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah ife ber¬ 
sabda. 


* s 2 S ^ s- 2 ■'ft' ' 5 

•clib (Jljj L <tj> l^JhLb Lks tAjylgJl aA)I aIp- aj CM 

.1*151 oySb Lio 


''Sesungguhnya seseorang benar-benar akan memiliki kedudukan 
di sisi Allah, dia tidak mencapai derajat itu dengan (ganjamn) amalnya, 
Allah senantiasa memberikan ujian kepada liamba ini dengan apa yang 
tidak menyenangkanm/a sampai akhirnya dia tersampaikan kepada dcra- 
mt tersebut." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya lewat jalur Abu Ya’la dan diriwayatkan pula oleh selainnya. 


kampangsannah. org 










*Xitab kbmaznh & khpayany Acrjadi $ebelum kiKemarhn 


<^3409|s> - 16: Shahih Lighairihi 


Dari Muhammad bin Khalid, dari bapaknya, dari kakeknya. 
Dan kakeknya memiliki status sebagai sahabat Rasulullah Dy dia 
mengatakan, Aku mendengar Rasulullah SS bersabda. 


oXy>- 

- 4 . Q, ■> A, 


^2 «vXl o*>V5l t Iri ol 

J jX-* 3 (■*-> ioJJj ^ jl ^ jl 



"Sesunggulmya seorang hcimhci jika sudah ditentukan akan men- 
dapatkan suatu kedudukan di sisi Allah, dia tidak mencapainya dengan 
anial; Allah memberikem lijian pada jasad, harta dan anakmya , kemudian 
dia bersabar menghadapim/a hingga Allah nrem/ampaikanm/a pada kedit- 
dukan yang telah ditetapkan untnkm/a dari Allah Jgy" 

Diriwavatkan oleh Ahmad. Abu Dawud dan Abu Ya’la serta 

j ’ 

ath-Thabrani dalam al-Mujam al-Kabir dan nl-Mit'jam al-Ausath. 
Dan tidak ada orang yang merivvayatkan hadits dari Muhammad 
bin Khalid kecuali Abu Malih ar-Raqqi dan tidak ada orang yang 
merivvayatkan hadits dari Khalid kecuali putranya yaitu Muhammad. 
Wallahu a'lam. 


^3410)> - 17 - a: Shahih 

Dari Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi 
%, beliau bersabda, 

Vj j ^'hi j 'hi j u_wii gpi lx 

• bbUi>- 4 i)l yiS SI I 1451x4 aSj-XJ l ^Jg>- V ij 

"Tidaklah menimpa seorang Mukmin hern pa rasa lelah, sakit, geli- 
sah, kesedihan, ganggunn dan rasa daka, sampai-sampai ditri yang menu- 
sitknya; kecuali Allah hapuskan sebagian dari dosa-dosanya dengan 
sebab musibah itu." 

Diriwavatkan oleh al-Bukhari. 


17 - b: Shahih 

Diriwavatkan pula oleh Muslim, dan lafazhnya. 


219\ 

Rampangsannah. org 












*XiTab kk'nazah & kdIpapanq kirjadi SeMiun kKemanan 


f-P ‘9-3^ ^3 ‘(T^ ^3 ^3 V'~^3 J-? '-r4'’d 2 d ^ 

^ _v ^ ^ 

. Aj Aj gsS ! t AJL^-j 

"Tidaklah menimpa scorang Miikmin; baik bentpn sakit, rasa lelah, 
penderitaan, kesedihan, smnpai-sampai kegelisahan yang memhuatm/n 
susah, kecitali Allah hnpuskan sebagian kesalahannya dengan sebab nuisi- 
bah itu." 


^3411)> - 18: Shahih 

Dan hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunva 
dari Abu I lurairah A -c5£ ScVJci. 

Dalam sebuah riwayat Ibnu Abi ad-Dunya yang lain, 
o L Uaj>- gy# Lgj 'V \ - L^d—Ld jJ 1 ^3 a5 j-dLi ii LAj ' r o jys U 

. AibJjJl ^ jj 

"Tidaklah scorang Miikmin tertusuk sebiji duri di dttnia lain dia 
mengharapkan ganjaran darim/a, kecitali akan dihapuskan sebagian dosa- 
dosanya pada Hari Kiamat." 

Rasa lelah. 

Sakit. 


■AwiuJl 

4~^ 


3412|> - 19 - a: Hasan Shahih 

Dari Abu Burdah -4i>, dia mengatakan, 

:aJ J-&J toAj>-jS lAjJtip <JiJS 

toJL>-l s J ydo Li ijLbi iAlip <dJj3 LjL*J lAa 13 jLl3> ^2j*j jJ 

jlS toAA?- aLU<2j gya Li ->S?j <U)I 

.oLlLjij ojl-ls" 


"Aku pemali berada di dekat Mu'awiyah sementara scorang tabib 
sedang niengobati lukn bernanah di punggungnya, dan din mcnnhan rasa 
sakit, maka aku mengatakan kepada Mu'awiyah, 'Seandaim/a sebagian da¬ 
ri anak muda kita yang melakukan ini, maka tentu kami akan melakukan 


&-« 

2201 

ft-£ 

kampunqsunnah. ora 











SzKirab Genazah & kAtpamng < 5 Tcrjadi Scbelum ematian 


yang sama atasnya.' Mu'aiviyah mengcitakan, 'Aku tidak senang jika aku 
tidak mendapatkan penyakit ini, karena aku pernali mendengar Rasulid- 
lah £g bersabda, 'Tidak ada seorang Muslim pun yang tertimpa penyakit 
pada sebagian anggota badannya, kecuali penyakit itu akan menjadi (sebab) 
terhapusnya dasa-dosanya' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya. 

19 - b: Hasan Shahih 

Ahmad meriwayatkannya secara marfu' dengan suatu sanad 
yang semua perawinya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai 
hujjah dalam riwayat shahih, hanya saja (dalam riwayat ini) 
Mu'awiyah mengatakan, Aku mendengar Rasulullah sis bersabda, 

gyO ACS- Aj Ail! yjlS V) MSjJ ■■ J Lygj (V 5 ^ 

• AjLild 

"Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang Mukmin pada tu- 
buhnya yang membuatnya merasa sakit, kecuali Allah menghapuskan 
sebagian dosa-dosanya dengan sebab penyakit itu." 

Dan diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani, dan al-Hakim, dan 
dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 

<|34l3^> - 20 - a: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, Rasulullah bersabda, 

aCs- Ai)l 'jk£ kcMsd La 

"Tidaklah satu musibah menimpa seorang Muslim, kecuali Allah 
hapuskan (sebagian dosanya) dengan sebab musibah itu, hingga sekalipun 
duri yang menusuknya.” 

20 - b: Shahih 

Dalam suatu riwayat milik Muslim, 

■ Ascdsst- ~jji Igj 4i)l VI Lyj V 


Teks aslinya maknanya sama, dan teks ini dan yang lainnya, saya benarkan berdasarkan riwayat 
Muslim. Ini juga terlewatkan oleh para penukil yang tidak tahu itu. 


ra- 1 

J221 

a-r 


kampungsannah. org 










kKirab Qenazah & Qtpayany <$rjadi Si'bdum dKamuian 


"Tidaklah scornng Mukmin tert impel sebiji dun atari yang lebih ri- 
ngan dari itu, kecuali Allah kurangi sebagian dari dosanya dengan sebab 
dun itu." 


20 - c: Shahih 

Dalam riwayat lain juga milik Muslim, 

. 4lli 2S>- L^J 4lf- ]a^~ j\ L^j tUOl 4_kij *)! J 

"Kecuali Allah akan mengangkat satu derajat karenam/a, dan meng- 
hapuskan satu dosa dengannya." 


20 - d: Shahih 

Dalam riwayat lain juga milik Muslim, dia mengatakan. 


41IP jl XjjlP C-olSo jb[j2-A3 S- yd- MjJlii V^4 -Sv5o»w2j U 

U rfAil J C»xw ^ . x2. i kJ iinJtSi ol 

l^j lit L^j ij o czS ilg-s^s 4 SyA litit 


"Beberapa panada Quraisy mendatangi Aisyah di Mina dalam 
keadaan tertawa. Aisyah bertanya, 'Apa yang membuat kalian tertawa?' 
Mereka menjazvab, 'Si Fulan terjatuh pada tali kemah, lain lehernya atau 
matanya hampir hilang.' Maka Aisyah mengatakan, janganlah kalian 
tertawa, karena aku pernali mendengar Rasulullah je bersabda, 'Tidaklah 
seorang Muslim tertusuk sebiji duri atau yang lebih ringan dari itu, kecuali 
Allah catatkan satu derajat buatnya dengan sebab musibah itu dan diha- 
puskan darinya satu kesalahan'." 


<s|34l4^ - 21: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah Ai, dia mengatakan, Rasulullah f§| ber¬ 
sabda, 

® a a ^ s ^ 9 f 

SJol ^ys>- ‘4JU3 toJU jj Xioj^tJlj o-bttl (Jljj to 


kampangsannah. org 










$T irab <3aiazah & kkpayaiu] tferjadi Stbdum 'dZematian 


. ‘iilp Lij 

"Musibah (cobaan) akan senantiasa menimpa Miikmin dan Muk- 
minah pada diri, anak dan hartanya, sampai akhirm/a dia berjumpa dengan 
Allah sementara dia tidak menanggnng satu dosa sekalipun." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." 

Juga diriwayatkan oleh al-Hakim. Beliau menga takan, "Shahih 
berdasarkan svarat Muslim." 

j 


<^341.5^> - 22: Hasan Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dia mengatakan, Rasulullah sfe 
bersabda, 

4j 41C- t4_o_^j 

"Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang Muslim, bciik bempa 
rasa lelah, kesedihan, sakit, sampai kegclisahan yang menyusahkannya, 
kecuali Allah akan menghapuskan darinya (sebagian) dosa-dosanya dengan 
sebab musibah itu." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan at-Tirmidzi, dan 
dia mengatakan, "Hadits hasan." 1 


- 23: Shahih 

Dari Abu 1 lurairah -4®, dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah bersabda, 

.obUai-J ojilS 


1 Aku katakan, Akan tetapi ini syadz (bertentangan dengan hadits yang lebih shahih), karena dalam Shahih 
al-Bukharl dan Shahih Muslim, hadits ini menggunakan lafazh -dig- g* dan telah lewat sebelumnya sekitar 
lima hadits di depan. Ya, memang hadits ini memiliKi syah/d-syah/d (pendukung) yang bisa menguatkannya. 
Dan saya meyakim, bahwa inilah sebabnya kenapa at-Tirmidzi menganggap riwayat ini hasan. Karena 
beliau hanya menggunakan kata "hasan" tidak mengatakan "Hasan gharW sebagaimana istilah beliau 
yang disebutkan pada bagian akhir kitab ini. Wallahu dlam. Kemudian predikat syadz hiiang dari riwayat 
ini setelah aku mendapatkan kalimat dari kitab Kaffarat Ibnu Abi ad-Dunya, 75/127, Asy-Sydab milik 
al-Baihaqi, 7/157-158, begitu juga pada riwayat Ahmad 3/4, 44. Lihat dalam kitab Sils/lah al-Ahadits ash- 
Shahihah, no. 2503. 


J 223 J 

kampangsunnah. org 













dKirab kdenazah & <Mpayaihf <Tajadi Sebt'lum nKanarian 


"Sakitnya seorang Mitkmin adalali penghapits bagi dosa-dosanya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunva dan al-Hakim, dan dia 
mengatakan, "Sanadnya shahih." 

*3417^> - 24: Shahih 

Dari Aisvah bahwasanva Rasulullah sg bersabda, 

j j ' 

a ^ } t ^ ' 3 S s 3 ' 

dill 4o-i bl 

. JJ J#-Jl 

"Jika seorang Mitkmin snkit, maka Allah akan membersihkamn/a 
a.vi dosa-dosa sebagaimana alat peniup tipi tuknng besi ijienghilangkan 
k.r-nt dtiri besi." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, ath-Thabrani dan lafazh 
Ini adalah riwayatnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam 
S : :nluh nya. 


c'3418# - 25: Shahih 


Dari 'Atha' bin Abi Rabah, dia mengatakan, Ibnu Abbas A# 
mengatakan kepadaku, 

r ^ * 

oijss :Jli :oJi Va_L>J' JJd y* JiJji 

ji : JlS .^J ail £olj t JlSdl J\j ^1 ivfJlil #§ ^1 cj! 

3 ' " 5 p f 0 O * £ 3 ^ J 

.'#! HJb cidJ—JLkj o 1 iwl j ^_co idJJj bL>y~-^o 

.IgJ IpJi V jl yi abi #Sli yj\ t^Jbl 


"Maukah engkau aku tunjukkan seorang zoanita dari penghuni 
surga?" Aku menjawab , ’Tcntu.' Belicni mengatakan, 'Wanita hitam ini; 
dia pernah mendatangi Nabi %,seraya mengatakan, ’Aku terkena 
penyakit ayan (epilepsi) dan sa\/a khawatir anrat saya terbuka, maka 
doakanlah aku kcpada Allah (agar disembuhkan)!' Beliau bersabda, 'jika 
engkau man bersabar, maka engkau akan inendapatkan surga. jika 
engkau man, aku akan memohon kepoda Allah agar mem/embuhkanmu.' 
Wanita itu mengatakan, 'Saya akan bersabar.' Lain dia mengatakan lagi, 
'Aku khawatir auratku tersingkap, make mohonkanlah kepada Allah agar 


»-s? 

mu 

kampangsannah. org 











(jfcitab dtcnazah & kApayanij tferjadi Sd’ehim Canarian 


auratku tidak tersingkap!' Mnka Rasulullah mendoakcinmya." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 1 


^3419^>- 26: Hasan Shaliih 

Dari Abu flurairah ■*#, dia mengatakan, 

i j 0J3 ‘-^L&JLj <U)I ^_co *■ ~ - - -** il)j "tJlis 

.yyLp iiwiJlS ciJLLiLp 

"Searang ivanita yang kcna penyakit Lamam 2 (agak sinting) men- 
datangi Rasulullah Sfe; lain mengatakan, 'Wnlmi Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah untukku,' maka belicm bersabda, 'Jika engkau mau, aku akan 
berdoa kepada Allah untiikmu dan Dia akan mem/embnhkanrm dan jika 
engkau mau, engkau bersabar, maka tidak ada hisab atasmn.' Wanita itu 
mengatakan, 'Aku akan bersabar dan tidak ada hisab atasku'.'' 

Diriwavatkan oleh al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam Shaliih- 

j 

nya. 


<^3420^> - 27: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Musa al-Asy'ari 44, dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda. 


LddLs JaAj ijl5 La tyiLd J?1 ycy> 1^1 


"Apabila seorang hamba sakit, atan sedang melakukan perjalanan 
jauli, maka dicatat bagim/a ganjaran sebagaimana ganjaran amalan yang 
dilakukan saat sedang mukim dan sehat." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud. 3 


1 Aku katakan, Begitu juga diriwayatKan olen Ahmad, 1/346-347. 

1 Al-Ldmdm yaitu gila ringan yang memmpa seseorang (agak gila) "an-Nihayatf. Di antara bukti kejahilan 
tiga orang penfaV/^kitaP ini yaitu mereka menafsirkan al-Lamarn dengan mengatakan, "Mendekati maksiat, 
kata ini digunakan untuk mengungkapkan dosa kecil." Ini jelas bathil. Wallahul musedan atas kerusakan 
yang terjadi pada zaman ini dan para ruwaibidah (orang-orang rendah) yang berbicara pada masa ini. 

J Saya katakan, Dalam sanadnya terdapat as-Saksaki (yaitu Ibrahim Abu Isma’il as-Saksaki, pent.) c=- 
tentang orang mi terdapat perkataan (kritikan) yang mdruf. Lihat Irwa 1 a/-Gha/i/, 2/346; dan ar-Raudh a~ 
Nadhtr, no. 1015 dan 1018. 



kampungsunnah. ora 










$Citab Atnazah & tytpayam Qerjadi Sebehim L d\anatian 


#3421^> - 28 - a: Shahih 

Dari Abdullah bin Amr ^3, dari Nabi i$l, 

Ov^U-i 4l)l 'jj* 1 S/l coJ_d_k- ^ jy 3 A>-l y# U> 

’_-i jL-i La aIjLIj Jji ^3 l^ixS'l ! Jlii L A flo ^jjJl 

•c^^J ci LIS' u 

"Tidak ada seorang manusia pun ynng mcndapatkan ujian pnda 
badannya, kecuali Allah d§s perintahkan kepadn para malaikat yang men- 
jaganya; Allah berfirman, 'Tuliskanlah (ganjaran) bunt hambaKu ini di 
setiap malam dan hari sebagaimana (ganjaran) perbuatan baik yang dila- 
kukan sclama dia bcrada dalam sakit (yang) Akn (timpakan )'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh ini adalah riwayat 
beliau. Dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia mengatakan, 
"Shahih berdasarkan syarat keduanya (abBukhari dan Muslim)." 


28 - b: Shahih 


Dalam riwayat lain milik Ahmad, Rasulullah iS bersahda. 


„ " ' ' 3 > 

,g)\ ji 


io-ibxJi <C_A>- aSj Jb jLp oL Dl l)| 

LitLb (jlii bl aJA-p jAa , LS^AJl 


" Sesungguhm/a seorang hamba , jika ia berada di atas jalan kebaikan 
dari ibadah, kenmdian dia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang 
ditugaskan untuk menjaganya, 'Tuliskanlah (ganjaran) bunt hambaKu 
ini sebagaimana (ganjaran) amalannya saat dia masih bebas (sehat) sam- 
pai Aku membebaskannya (menyehatkannya ), atau memanggilnya ke ha- 
diratKu'." 


Sanadnya hasan. 

Sabda Rasulullah gj\ i iiS\ dengan menggunakan huruf kaf lalu 
fa' kemudian huruf ta', maknanya memanggilnya ke hadiratKu, 
atau mewafatkannya. 


<^3422^> - 29: Hasan Shahih 

Dari Anas bin Malik dia mengatakan, Rasulullah ber- 
sabda. 


mu 

kampanasannah. ore 









dkirab Avazah & AApayancj tfbjadi Scbdum dKemarian 


y_^51 :^UuiJ 4i)l (Jli toA~d>- ^ p-L/kiJl wXIiJl jA> ^ ^IxjI lil 
yes o|j to y^&j <d_™P oLLi jlj l (_A*~ > ^_£.Ul a\j±s- ^JLd? <0 


4 d>->-jj <t3 


"Apabila Allah kfb memberikcm it jinn kepada hamba(Nya) yang 
Muslim pada anggota badanm/a, Allah berfirman kepada malaikat, 'Tubs- 
kanlah buatnya (ganjaran) pierbuatan baik yang biasa dia lakukan (pada 
saat sehat).' Jika Allah sembuhkan dia, maka Allah membersihkanmja dan 
jika Allah mewafatkannya, maka Allah memberikcm ampunan dan 
telah memberikan rahmat kepadam/a." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah. 


- 30: Hasan 

Dari Abu al-Asv’ats ash-Shan'ani. 

j ’ 

ut’j' If. fA ^'ij^ jAj JA-* 3 
113 7~! Jj y i'yti Vp)L£i etui \jb>-Ls-y jldj y jJ! IwJjtS 

'y ^Lc- i’oZiykj yJlA ya 

«oljLaSlj -iJU 

jAd «Uil >sS «ti)l J Vd>j i.bUajiJI 

.. ^ ^ ^ y ' - ^ * 

L« ^\s j J^>CLib>i3 l l~OyA yACS- yy \JJS- Cl-JLLol l.d [<_vi ] • J jSj 

9 **^a •* ** J '* ^ 

db^Jl djUaliJl yy 4ji| 4jj3j '^33.2 4 j*_>^_v4Lo ^ jSj ] 

pilS U5 <3 c^Jdi Ul :j ^AaJ>Jo | (A 


1 Tambahan dari riwayat kitab al-Musrad, 4/123; dan al-Mdjam al-Ausath, 5/357-35B, dan di dalamnya juga 
terdapat tambahan dan dari al-Mdjam al-Katw, 7/336, no. 7136. dalam riwayat mi terdapat tambahan 

yang kedua. Semua ini termasuk yang terlewatkan dari pengetahuan para pen/a 1 Hq yang tiga orang itu, 
padahal pada teks aslinya jelas sekali bahwa kalimat itu terputus, ini tidak akan tersembunyi bagi orang 
yang memiliki pemahaman sedikit saja yang cukup untuk mendorong mereka untuk mencari tahu, seandainya 
mereka mengetahui dan mau jujur. 



kampungsunnah. org 











Qemzah & kAyayany tfirjadi Sdnium * 5 KemaTian 


"Balnva dm pergi di sore hari ke masjid Damaskus dan din berjalan 
dengan terbiiru-buru. Lain din berjumpa dengnn Syaddad bin Ans bersama 
ash-Shunabihi. Lain aku katakan, 'Kemnnaknh kalian hendak pergi? Semoga 
Allah ddk mencurahkan rahtmtNya kepada kalian berduaKeduanya 
menjawab, 'Kami hendak mennju ke sini, kami hendak menjenguk saudara 
kami dari MudharLain aku pergi bersama mereka sampai mereka bcrdua 
masuk ke lelaki (yang sakit) itu. Mereka mengatakan, 'Bagaimana keadaan- 
mu pagi ini?' Dia menjawab, 'Aku menyongsong pagi hari dengan nikmat 
(dari Allah)? Syaddad mengatakan, 'Bergembiralnh dengan penghapus- 
penghapus keburukan dan dosa-dosa, karena aku pernah mendengar Rasu- 
lullah Sfe bersabda, 'Sesungguhnya Allah berfirman, 'Sesungguhnya 
jika Aku menguji seorang hamba yang beriman di antara para hambaKu, 
lain dia memujiKu atas ujian yang aku berikan keptldanya, (maka se¬ 
sungguhnya dia akan bangkit dari tempat tidurnya sebagaimana saat dia 
dilahirkan olch ibunya (bersih) dari kesalahan-kesalahan? Dan Allah PA, 
berfirman (kepada para malaikat penjaga hamba), 'Akulah yang mengikat 
dan menguji hambaKu ini, maka teruskanlah (catatan kebaikannya) 
baginya sebagaimana kalian mencatatnya padn saat dia sehnt'?' 

Diriwayatkan oleh Ahmad lewat jalur lsma'il bin 'Ayyasy dari 
Rasyid ash-Shan'ani 1 dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir 
dan al-Mu’jam al-Ausath. Dan hadits ini memiliki banyak syahid. 


^3424)> - 31: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah M, ber¬ 
sabda. 


wcO 1 'r** s." - - h DI 

C4-0 \jfs>- LijsiJ «cJdj| pj gg* Arijiiri 

" ♦ \ S' 

. JaJo I »_4j hJD tf-i 


"Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, 'jika Aku me¬ 
nguji hambaKu yang Mukmin kemudian dia tidak tnengeluhkanKu kepada 
para penjenguknya, maka Aku akan bebaskan dia dari tahananKu (seinbuh) 
lain akan menggantikan buatnya daging yang lebih baik daripada daging- 


1 Dia ini dari daerah Shan'a Damaskus, bukan Shan'a Yaman sebagaimana diisyaratkan oleh perkataan 
penyusun kitab ini dan dijelaskan dengan gamblang oleh al-Haitsami.. tiga orang yang bodoh itu tertipu 
dengannya. 


t?-<5 

228[ 

&-a 

kampunqsannah. org 











okirab tjaiazdli & Mlyayam Qerjadi Sebehun QCematian 


nya dan darah yang lebih baik dciripada damhnya, kemudian nyaman 
beramal'." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Shahih 
berdasarkan syarat Muslim." 


^3425^> - 32 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Jabir bin Abdullah <$£>, dia mendengar Rasulullah M ber- 
sabda. 


4j 'y J 'ij j 'J j OoJyj \ j jyjjpo 


"Tidaklah seorang Mukmin atau seorang Mukminah, juga seorang 
Muslim atau seorang Muslimah sakit, kecuali Allah menghapnskan dosa- 
nya dengan sebab pemjakit itu." 


32 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain, 

■ oLiUai*- ya 4LP dWl Jaj>- 

"Kecuali Allah menghapnskan dari dirinya sebagian dari dosa- 
dosanya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, dan Abu Ya'la. 


32 - c: Shahih 

Dan (diriwayatkan pula) oleh Ibnu Hibban dalam Shahih nya, 
hanya saja beliau mengatakan, 

. 0 I 43 j aJ1 \aA-C~! LkS" 0 Li Ua> - dLiJ Sj di) i Ja>- *ji \ ... 

kecuali Allah akan menghapnskan kesalahan-kesalahannya de¬ 
ngan sebab penyakit itu sebagaimana dedaunan berguguran dari pohon." 


<^3426^ - 33: Shahih Lighairihi 

Dari Asad bin Kurz 4 ?, bahwasanya dia mendengar Rasulullah 
Sf| bersabda. 


. Jl oL>s1j LiS oLlit?*- oliJ y Jl 


kampungsunnah. org 










<Xitah Qmazah & pa mm] C Terjadi $ebehim Canarian 


"Orang i /ang sakit akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana 
daun pepohonan berguguran.'' 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id az- 
Zuhd dan Ibnu Abi ad-Dunya dengan sanad hasan. 


- 34: Shahih 

Dari Ummul Ala', bibi Hakim bin I lizam, dan dia ini termasuk 
wanita yang berbai’at #s, dia mengatakan, 

y* 1 1- blkJI ^>1 lj jJg jl ijUii jA LjIj 2"^ AUl J) jS j ^olp 

• jlljl La»S" oljliaj>- Aj 4i)l _v~»Jl 


"Aku dijenguk oleh Rasulullah 5*5 saat aku sedang sakit, lain beliau 
5#, bersabda, 'Bergembiralah wahai Ummul Ala' karena sesungguhnya 
Allah menghapuskan dosa-dosa scorang Muslim dengan sebab penyakit - 
nya sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 


- 35: Shahih 

Dari Abu I lurairah M , dia mengatakan, 

L 1 ...'v..-.'.' - - I yA U l—- dg -d yJ 

tojHS pJuLiJl aj 0 U 2 I Lo J5 Atil <J j-Aj 

• aSjZl}\ j\ <u5cJl 


"Saat ayat, 'Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscnya 
akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu tunin, ayat ini sangat 
mempengaruhi kaum Muslimin (mereka sangat khaivatir), lain Rasuhd- 
lah IS bersabda, 'Berusahalah dekat kepada yang benar, dan bcrlmatlah 
yang benar, karena pada setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang 


1 Teks aslinya adalah (besi) dan koreksian ini berasal dari riwayat Abu Dawud, no. 3092. riwayat 

dengan kalimat ini terdapat dalam beberapa riwayat ath-Thabrani dan yang lainnya, namun seper- 

tinya yang lebih shahih (yang menggunakan kalimat __-i-il). Kalimat ini tidak ada pada hadits kesepuluh 

se-telah ini, di Sana tidak ada perkataan yang terdapat pada riwayat ini yaitu perkataan, g gM 
j.1 y~ juga tidak ada pada riwayat Abu Dawud. Kalimat ini berasal dari penyusun kitab ini, demikian yang 
dilaku-kan pada Mukhtashar as-Sunan, 4/274 dan beliau mengatakan "Hasan". Hadits mi 6\takhnj dalam 
Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 713. 


I?- 

230[ 

&-* 


kampungsunnah. org 












kfcitab kh'nazah & v^lpayang tferjadi St’behim kKanatian 


Muslim terdapat kaffamh (penghapus dosa), termasuk sandungan yang 
mengganggunya,atau duriyangmmusuknya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

<^3429^> - 36: Shahih 

Dari Aisyah fcsf'v 



"Balnva seorang lelaki membaca ayat ini (yang artinya) 'Barang- 
siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pemba- 
lasan dengan kejahatan itn' (An-Nisa123), rnaka orang itu berkata, 
'Kita akan dibalas dengan semua perbuatan yang kita lakukan? Kalau 
begitu kita akan celaka!’ Perkataan ini sampai kepada RasulIIah Sfe, lain 
beliau bersabda, 'Ya, dia akan dibcrikan balasan dengan sebab kejahatan 
itu di dunia bentpa musibah pada badannya benvujud sesuatu yang me - 
nyakitkannya' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 

^3430^ - 37: Shahih 

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq dfe, dia mengatakan. 



"Wahni Rasulullah, bagaimanakah akan ada kebaikan setelah ayat 
ini (yang artinya), '(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan- 
angamnu yang kosong dan tidak (pida) menurut angan-angan Ahli 
Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan 
diberi pembalasan dengan kejahatan itu' (an-Nisa': 123), sementara 



Kampangsannah. org 










<3fitab bfeiiazah & (Apayancj ‘-fcrjadi St’bdum >3u'i)MriiHi 


kami akan diberikan balasan dengcm sebab semua (keburukan, pent.) 
yang kami lakukan?" Maka Rasiilnllah W. mcnjawab, "Semoga Allah 
memberikan ampunan kepadamu! Wahai Abu Bakar, bukankah engkau 
merasakan sakit? Bukankah engkau pernah mernsa sedih? Bukankah 
engkau pernah tertimpa kesulitan?" Abu Bakar mengatakan, "Tentu 
Rasulullah bersabda,"Itulah balasan yang diberikan kepada kalian." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dalam Shaltihnya. 1 
Artinya, kesusahan yang sempit. : djbiUl 


3431^> - 38: Hasan Lighairihi 

Dari 'Atha' bin Yasar Rasulullah fei. bersabda, 

D 1 jjlhj] JLAu Alkjl y* D! 

Cp-l-pl y& J C<U)I ^Jl i^LU.3 Lk3j t4jLLp J Aijl 0 J jb>- 1^1 y& 

' * ' 9 ' 

■J p s p j •* s' ^p o ' g 3 ** ^ p r 3 f--i 9 ^ ' 3 ' ° 9 ' 

4jwL>l i)\ LI o|j 4Jb»ol [jij ijJ ^Jip ! J 

' 9 ' 

, a >»✓ f 0 t , - , * 

.<£\tAA 4lP yaS I olj \jfA- V 41 \yA lA->J 

"Apabila scorang harnba sakit, Allah men gut us dua orang 

malaikat kepadanya. Allah berfirman, 'Perhatikanlah, apakah yang dia 
katakan kepada para pengunjungnya?' Jika dia memuji Allah saat 
dikunjungi oleh orang bamjak, maka dilaporkan oleh dua malaikat itu 
kepada Allah dan Dia-lah yang lebih mengetahui.' Lain Allah AA berfirman, 
'HambaKu memiliki hak padaKu, jika Aku wafatkan dia, Aku akan ma- 
sukkan dia ke dalam surga, dan jika Aku sembuhkan dia, Aku akan meng- 
gantikan dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan 
darah yang lebih baik dan akan Aku hapuskan (dosa) kesalahan-kcsalahan 
darinya'.'' 

Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, dan juga Ibnu Abi ad- 
Dunya, dan dalam riwayatnya, 

U1 ‘uX^-jsl ASlifj lj| tjl l-k* jl Aill 

■" ' ** ~ ' 9 * 

y Of ^ , y ' p 9 p ^ ' 

.aJ yas-\j ca^o yy 1 yS- Loj yo Li^J aJjJI ol 


1 Aku mengatakan, Penyusun luput bahwa Ahmad dan at-Tirmidzi juga meriwayatkannya dan diriwayatkan 
oleh adh-Dhiya' dalam al-Mukhtarah, no. 64 dan 65 dengan tahqiqsaya. 



kampungsunnah. org 











kKitab vknazah & VA Ipaycmq tferjadi Sdvhun <^enmtian 


"Maka Allah M berfirman, 'Sesungguhnya hambaKu ini memiliki 
hak padaKu, jika Aku umfatkan dia, Aku aknn masnkknn dia ke dalam 
surga dan jika Aku semlndtkan dia, Aku akan menggantikan dagingnya 
dengan daging yang lebih baik dari dagingnya ( sebelumnya), darahnya 
dmgan darah yang lebih baik dari darahnya (sebelumnya) dan Aku akan 
ampuni dia'." 1 


3432f> - 39: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud dia mengatakan, 

J^_dj Ij I C_J-£9 c[(jjjjj| JwJLdJdS [idlpJjJ d—b>0 

lIdS” cdlpjl iJdd I(JLJti dJjJ~J« llXPj JJ Jjd cAijl 

(J^l 4dLy2j gg* Lo C^JJ-I -Jli Jj jb -dJj - 

A jj oyj>dJl -Ll>e_; LkS” Ajldd 4j Al)l Jad- i I Col ^ of y 1st 


"Aku masuk meitgiinjwigi Nabi ynng sedang dalam keadaan 
demam. Aku menyentuh bcliau (dengan tanganku), lain aku mengatakan, 
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengalami demam yang berat.' 
Bcliau bersabda, ’Ya, aku diberi demam seukuran demam yang diberikan 
kepada dua orang di antara kalian.’ Aku mengatakan, 'Apakah itu dise- 
babkan karena Anda mendapatkan dua pahala?' Bcliau menjawab, 'Ya, 
tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa oleh satu gangguan seperti 
sakit, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahannya dengan sebab itu 
sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 2 


3433«> - 40: Hasan Shahih 


Dari Abu Sa'id al-Khudri ■ 


^Jl i ^yp\g£- yi O.JL* cJljl caMI J jA>j Ij : jli jyA-bddJl g^» *^)\>-j b)l 

: Jli YdJ^ 'Alii dj-Aj b ’■ gg} Jli •OjljLiS' :Jli ^.bgj IJ Id Id. 1 ggi 


1 Hadits ini diperkuat oleh hadits-hadits yang ada pada bab ini, terutama hadits Abu Hurairah yang telah lewat 
pada hadits keenam sebelum ini. 

2 Saya mengatakan. Ini adalah teks riwayat Muslim, tambahan-tambahan ini juga berasal dari riwayatnya 
serta koreksi sebagian kesalahan. 



kampangsannah. org 











kKitab klaiazah & dAyayanytferjadiSehelum kKt’matian 



"Bahwa seorang Inki-Inki dari knum Muslimin inengatakan, 'Wahai 
Rasulullah, bagnimnnn pcndnpntmu tcntang penyakit-penyakit yang mc- 
nimpa kami, apa yang kami dapatkan darimya?' Beliait menjawab, 'Itu 
serum adalah kaffarat (penghapusan dosa-dosa).' Ubny inengatakan, 'Wahai 
RnsuhiUah, meskipun penyakit itu sedikit (ringan)?' Beliait menjaimb, 
’Meskipun duri atau yang lebih ringan darinya.' Abu Sa'id inengatakan, 
'Orang itu kemudian berdoa agar dirim/a tidak permit scmbuh dari demam 
sampai meninggal serta berdoa agar penyakit itu tidak menghalangi dia 
dari haji, umrah, jihad di jalan Allah serta shalat fardhu berjamaahd Abu 
Sa'id inengatakan, 'Tidak ada seorang pun yang mem/entuh bad an beliait 
4«-, kecuali dia merasakan panasnya (demam) sampai beliait meninggal 


dttnia'. 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi ad-Dunya, Abu Ya'la 
dan Ibnu Hibban dalam Shahihn ya. 



Artinya, demam. 


^3434^> - 41: Hasan 

Dari Abu Sa'id al-Khudri 4&, bahwasanya Rasulullah 3H ber- 
sabda. 



"Sakit kepala seorang Mukmin, duri yang mennsukm/a atau segala 
sesuatu yang menyakitinya, menjadi sebab Allah mcngangkat derajatnya 
pada Hari Kiamat, dan karenanya Allah hapuskan dosa-dosanya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan para perawinya 
adalah tsiqah. 

^3435)> - 42: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah - A, dia mengatakan, Aku pernah mende- 
ngar Rasulullah il§ bersabda. 



kampangsannah. org 










kJxirab Ucnazah & Wpetwnq L TerjadiSd’tium kkemaUan 



<CP i^LijJ5 ^Jz>- j*JLXJL oJJL p <ti)l ijj 


"Sesungguhnyn Allah, benar-benar menguji hambaNya dengan 
penyakit, sehinggn Allah menglmpuskan setiap dosanya dengan penyakit 
itu." 


Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, ’'Shahih 
berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 


- 43: Shahih 

Dari Abu L’mamah al-Bahili, dari Nabi beliau bersabda, 

. diJl <CL*_: 'j\ L y° p 'jgh> JAS- gyjt Li 


"Tidaklah seorang hamba yang terkena penyakit ay an (epilepsi), 
kecuali Allah akan membangkitkannya dalam keadaan suci darinya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani di 
dalam al-Mu'jam al-Kabir dan para perawinya adalah orang-orang 
tsiqali. 


^3437)> - 44: Shahih 

Dari Jabir 

% * \ r s ' 

diJ Li : Jlii -^dJI ^ j\- j»l Jp M AJOl Jjd3 h\ 

L^jLj : Jlii 4^ia ivil lijb cN :JUUi 

.AjJdxJl ydLl! Lkd i<ol jyo Llla>- v_P-Lj 


"Bahwasanya Rasulullah x% masnk mengunjnngi Ummu Sa'ib 
-atau Ummu Musayi/ib-, Mu beliau bersabda, 'Kenapa engkau gemetar? 1 
Dia menjawab, 'Demam, semoga Allah tidak memberkahinyaMaka 
beliau bersabda, 'Janganlah engkau mencaci demam, karena ia bisa meng- 
hilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana alat peniup api tukang pan¬ 
da i besi bisa menghilangkan karat best A 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

0 s* 

Diriwayatkan dengan menggunakan huruf zay : grA’Af 

dan ra, makna kedua kata itu hampir sama, 
yaitu gemetar yang dialami oleh yang sedang 
mengalami demam. 



kampanasannah. ora 











dKirab (dmazah & kApayanq tftrjadi Stbelum 3Canarian 


3438fi - 45: Shahih 

Dari Ummul 'Ala' dia mengatakan, 

ljU t 1 L) : Jlii <-Uj2j y> \j\j 4i)l (Jjjjj ^^Lp 

. [<W2-4jlj Cv>> jllll US i.ob l Ja.>- rij ijol 


"Aku dijenguk oleli Rasuhillah saat aku dalam keadaan sakit. 
Beliau bersabda, 'Bergembiralah wahai Ummul 'Ala', scsungguhnya 
dengan sebab sakitnya scorang Muslim, Allah akan mengliaptiskan dosa- 
dosanya sebagaimana api bisa menghilangkan kotoran emas dan perak'." 1 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 


<^3439^> - 46: Hasan Shahih 

Dari Abdurrahman bin Abu Bakar AA bahwasanya Rasulullah 
Sfe; bersabda. 




9 >> 0 f „ > 

aSS> A 1 *JI UjI 

>—sbjj tjllll 


"Sesungguhnya perumpamaan seorang hamba yang Mukmin saat 
tertimpa demam adalah seperti besi yang masuk ke api, lain yang kotor 
(karat) hilang dan tinggallah yang baik (besi tulen) darim/a." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Sanadnya 
shahih." 


- 47: Shahih Lighairihi 

Dari Fathimah al-Khuza'iyah 2 , dia mengatakan, 

i aS (3^3 jLd2j^l ol^il ifell .5 Ip 

' 3 ^ ^ ^ 's' 

(JUta . ggi Ji jl ticJlii 

.A!Aj>J 1 d~u>- Lii? c^ol 


1 Ini lafazh riwayat Abu Dawud, dan lafazh riwayat ath-Thabrani dalam al-MUjam al-Kabir, 25/141, no. 340 
Xj^JI (kotoran besi), dan sepertinya ini yang lebih shahih. 

3 Saya katakan, Fathimah ini bukan shahahyyah dan juga bukan perawi shahih. Perkataan penyusun kitab ini 
dan al-Haitsami "Para perawinya adalah para perawi shahih" memberikan kesan bahwa dia adalah sahabat, 
vvaspadalah! Janganlah Anda menjadi orang lalai sebagaimana yang dilakukan oleh tiga orang (pen tdBtfi 
itu, karena mereka diam (tidak mengomentari) dari perkataan ini, bahkan mereka mengatakan, "Hasan." 

3 Maksudnya, demam memmpaku. iWji artinya, demam berat. 


ra-ig 

3HH 

kampungsunnah. org 











dKitab Uaiazah & odpavaiiq ‘dtrjadi &elvlum QkcnitUuin 


"Nabi £g> mengiinjungi seorang ivanita Anshnr ycing sedang sakit, 
lain beliau 5g bertanya, 'Bagaimam engknu mendapatkan dirimu?' Dia 
mengatakan, 'Baik, hanya saja Ummu Mildam (demam) telah menimpaku' 
Nabi bersabda, 'Bersabarlah! karcna penyakit bisa menghilangkan 
kotoran Bani Adam sebagaimana alal tukang pandai besi bisa menghi¬ 
langkan kotoran besi'.'' 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan para perawinya adalah 
para perawi ash-Shahih. 


- 48: Hasan 

Dan darinya (yaitu, dari Hasan al-Basri), dia mengatakan, 

^*£3 A UJ OjLiS* 4»)jj I 


"Mereka berharap pada demam satu malam bisa menjadi pengha- 
pus dasa yang sit da 1 1 lewat." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan para perawinya 
adalah tsiqah. 


- 49: Shahih 

Dari Jabir 4A dia mengatakan, 

J , o 

c^aLo HwL* i(JLaj ad! (J j-U j ( _$k£' 

I ySbLs oJjU blUl bo l^Lo to-bi bg-i l(JlJ 

<1)1 pk~o b)1^5 L^_t2_A$b Ai)l Cp^_P 3 bl^ ^Lo . bbb 

. l^_pjj d b'b .p_*j ’(Jli iaJaaj tAiol i Jj-A'j b d^Jli . 1 j j gl ? j^Sb 


"Demam datang meminta izin kepada Rasuliillah xg. Beliau ber¬ 
tanya, 'Siapa ini?' Dia menjaivab, 'Ummu Mildam (demam).' Lain 
Rasuliillah ss memerintahkannya kc penduduk Quba, maka mereka mera- 
sakan darinya apa yang hanya diketahui oleh Allah. Lain mereka men- 
datangi Nabi dan mengeluhkanm/a kepada beliau >•£.. Rasuliillah HI 
bertanya, 'Apa yang kalian man? Jika kalian man, aku akan berdoa kepada 
Allah sehingga Allah akan mcnghilangkannya dari kalian; dan jika kalian 
man, demam itu bisa menjadi penyuci (dasa) bagi kalian.’ Mereka menga¬ 
takan, 'Wahai Rasuliillah! Apakah ia bisa melakukannya?' Beliau men¬ 
jawab, 'Ya. Mereka mengatakan, 'Kalau begitu, biarkanlah dial"' 


237j 

_Tampangsannah. org 










'3Ciftrfi dk'nazah & dftpamnq tferjadi £ebehun dkanatian 


Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi- 
perawi ash-Shahih, juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hib- 
ban di dalam Shahihn ya. 


- 50: Shahih 

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani hadits dengan lafazh 
yang mirip dari Salman, dikatakan di sana, 

Alii vA 5 y_PO (1)1 Li .’(JlJls <U)I b j >c -^l 1 y-^Lw-9 

L^pJd dyJli aUL A-la2...v'y L* jdsS 'y jgWA jjj tL^AiUi 

* .Alii cJy-djj b 


"Mereka mengadukan demam kepada Rasulullah -is, makn beliau 
bertanya , 'Apt? yong kalian man? Jika kalian man, aku akan berdon kepada 
Allah sehingga Allah menghilangkan demam itu dari kalian, dan jika ka¬ 
lian man, kalian membiarhm demam itu dart dosa kalian yang masih tersisa 
akan digiigurkan.’ Mereka mengatakan, 'Biarkanlah ia wahai Rasulullah!'" 


<^3444^> - 51: Hasan Lighairihi 

Dari Muhammad bin Mu'adz bin Ubav bin Ka’ab, dari bapak- 
nya, dari kakeknya, dia mengatakan kepada Rasulullah ; 7S, 


Li \^>-Wa vaIaAptJ! (j; y>di :(JL5 Ay>- Li i<U)l (J jWj b 

^<b>- >dbbM gg>\ p_|_Lll Jb -<_3yp Ajbp yl c^>jj Al Ip ^tiiL>-l 

C(_tlSj J*>WLa ^j tid-bjo j ^3 ggjCA j 

' v " A J ** f ** 

ajJ Nj. ii JMA jkii : J15 


"Wahai Rasulullah, apa balasan pem/akit demam?" Beliau menjawab, 
'Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang tertimpa demam 
selnma ia menyakitinya a tan ototnya membuntnyn nyeriUbmf menga¬ 
takan, 'Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta penyakit demam yang 
tidak menghalaiigiku untuk kelnar jihad di jalanMu, tidak menghalangiku 
keluar menuju nimahMu dan keluar menuju masjid NabiMu.' Peraivi 
mengatakan, 'Maka (sejak itu), tidak pernah ada seorang pun yang me- 
nyentuh Ubay, kecuali merasakan pada tubuhnya (ada) demam’." 



kampangsannah. ora 










PKitab Qenazah & 'jHpamnq tferjadi $ebehmi PKomtian 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kcibir dan 
al-Mu'jam al-Ausath, dan sanadnya la ba'sa bihi (tidak bermasalah). 
Tentang Muhammad dan bapaknya disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam ats-Tsiqat. Di depan terdapat hadits Abu Sa’id berisi kisah 
Ubay juga (hadits kesepuluh di depan). 


^3445^> - 52: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Raihanah •*&, dia mengatakan, Rasulullah 5^ ber- 
sabda. 


,GI 




"Dcmam itu bagian dari panas Jahanam dan itu merupakan bagian 
kanm Mukmin dari neraka." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, dan ath-Thabrani, ke- 
duanya dari riwavat Syahr bin Hausvab, dari Abu Raihanah. 


- 53: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Umamah dari Nabi beliau bersabda, 

, i , , , - , , 

jliil qy* ijl4 Lg-La t_jLjA Li3 i j3S qyi 


"Pem/akit dementi itu bagian dari tiupan panas jahanam. Maka 
dematn yang menimpa seorang Mukmin itu merupakan bagianm/a dari 
api neraka." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi (yang 
tidak apa-apa/dapat diterima). 


<^3447^> - 54: Shahih Lighairihi 

Dari Aisyah Ay bahwasanya Nabi bersabda, 

•J&' Cr? yip 1 ^ 


"Penyakit dernam itu merupakan bagian tiap-tiap Mukmin dari 
neraka." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan. 


Kdmpangsannah. org 











kKitab Qmazah & SRpayanq m Terjadi Srh’lum <3t ematian 


PASAL 


<s|3448^ - 55: Shahih 

Dari Anas bin Malik dii,, dia mengatakan, Aku mendengar 
Nabi lit bersabda. 


0>JI U-^L? <.y.da3 J;JlLp C~diol ISI : jli &)! jl 




"Sesungguhnya Allah Ak berfirman, 'Jika Aku nienguji hambaKu 
dengan dua (bagian tubuh) yang paling dicintaim/a, lain dia bersabar, 
maka Aku akan menggantikannya dengan surga. 1 Dua yang paling di- 
cinfainya maksudnya adalah: dua matanya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi dengan lafazh, 
Rasulullah #§ bersabda. 


f-\ y>- dyd pJ t bo aJ S ggsA fs oi^-l 1^1 *1)1 

.*uJi "Z\ 


"Allah Ado berfirman, Apabila Aku mengambil dua bagian tubuh 
yang paling berharga (dua mata) hambaKu di dunia, maka tidak ada ba- 
lasan lain baginya di sisiKu selain surga'." 


- 56: Shahih Lighairihi 

Dalam riwayatnya 1 yang lain, 

ijjp IS I y aJ pJ 


\j yAai ‘frfrr 


"(Drang yang Aku hilangkan kedua matanya (butakan) lain dia ber¬ 
sabar dan mengharapkan balasan, maka Aku tidak menyukai balasan lain 
baginya kccuali surga." 


' Maksudnya riwayat at-Tirmidzi dari sahabat Anas, ini termasuk kekeiiruan beliau karena riwayat ini 
terdapat pada Hadits 2403 dari hadits Abu Hurairah ..f» dan at-Tirmidzi menshahihkannya. Beiiau „•> mem- 
bavMakannya setelah hadits Anas yang sebelumnya dan beliau menganggapnya hasan, karena jalur periwa- 
yatannya bukan jalur periwayatan al-Bukhari, akan tetapi memiliki syahld (penguat) yang hasan dari Abu 
Umamah dan yang lain dan Abu Abbas yang akan dibawakan setelah hadits ini. Dan begitu juga dengan 
hadits Irbadh bin Sariyah setelah ini. 



kampungsunnah. org 











kKirab Acnazah & Wpamiiq m Terjadi Si’bdum 1 HKematian 


^3450^> - 57: Hasan Lighairihi 


Dari Irbadh bin Sariyah dari Nabi is,, -maksudnya: dari 
Rabbnya ■%- bahwasanya Dia berfirman, 

y b i aJ ^ j I 1 ^ j. « .««,o L,, ^g ^ A—^U - ..*■ ^ l ~.i——v I 1 


- L» ^ d C 1,}^ 4^J>xJl 


"Jika Aku mcngambil dua bagian tubuh yang paling bcrharga (dim 
mata) hambaKu semcntara dia sangat menjagamya , maka saya tidak me- 
ridhai balasan lain baginya selain surgct, jika dia tetap memujiKu atas kc- 
dua matanya yang hiking." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilm ya. 


345ly - 58: Shahih 

Dari Abu Hurairah *t%, bahwasanya Rasulullah bersabda, 

^ ^ I ' „ l o 

. AAs-iJl ilii aIAo! N* I j j lJJs- , 4i)l ''J 


"Tidaklah Allah menghilangkan dua mata seorang hamba, lain si 
fiamba itu bersabar dan mengharapkan pahala, kecuali pasti Allah akan 
memasukkanm/a ke dalam surga." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahil my a. 


<^3452^> - 59: Shahih 

Dari Ibnu Abbas AK, dia mengatakan, Rasulullah At, bersabda, 
Allah berfirman. 


$ ° p '' d / p ' 

Oj.5 bljj ^ pJ tl A>~\j y~Aii ggAd j$ lil 


"Apabila Aku mcngambil dua bagian tubuh yang paling bcrharga 
(dua mata) seorang hambaKu, lain dia bersabar dan mengharapkan pmhala, 
maka Aku tidak pernah meridhaiganjaran lain baginya kecuali surga." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan lewat jalur Abu Ya’la diri¬ 
wayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 



nn 

Rampunqsunnah. ora 












PKitab Qaiazgh & (Apa yang Qerjadi Scbdum y Kematian 



RNJURRN MCNGUCRPKRN DZIKIR DRN DOR 
BCRIKUT BRGI ORRNG VRNG MCRRSRHRN SRKIT 
PRDRTUBUHNVR 



<^3453^ - 1: Shahih 



"Dia mengeluhkan kepada Rasulullah 4fe> rasa sakit pang dia rasakan 
di badannya sejak dia masuk Islam, maka beliau bersabda kepadanya, 'Letak- 
kan tangamnu pada anggota badanmu yang sakit Mu ucapkan, BismillaJi 
sebanyak tiga kali dan ucapkanlah sebanyak tiijuh kali. 



'Aku berlindung kepada Allah dan kepada KttasaNya dari keburukan pe- 
m/akit yang aku derita dan yang aku klmwatirkan’." 

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari 1 , Muslim, Abu Dawud, 
at-Tirmidzi dan an-Nasa'i, dan lafazh riwayat Malik, 



"Aku berlindung kepada Keperkasaan dan Kuasa Allah dari kelnt- 


1 Penyebutan nama al-Bukhari dalam riwayat ini mungKin merupakan kesalahan tulis si penyusun kitab mi 
atau penyalin (naskah manuskrip), karena al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini sama sekali. Oleh karena 
itu penyusun kitab ini sendiri tidak merujukkan ke beliau Ujk dalam kitabnya Mukhtashar Sunan sebagai- 
mana diingatkan oleh an-Naj, 


242 




kompangsunnah. ora 









'Siitab Anazah & ^Hpayamj Aerjadi Selhium Aematian 


rukan penyakit yang aku derita." 

jil Jjl ( 4_li jiff U il)l ^Ukila Jjji cJU-Sj : JIS 


"Utsman mengatakan, ‘Lain aku melakukan ha] itu. Kemudian Allah 
mcnghilangkan (memjembuhkan) pem/akit yang ada pada diriku, dan se- 
nantiasa aku memerintahkan 1ml itu kepada keluargaku dan orang lain'.” 

Dan dalam riwavat at-Tirmidzi dan Abu Dawud seperti itu. 
Di awal hadits riwavat dua orang ini dikatakan. 


^c^wol TldS 4ill ijlii ,iti -ii j ggj idS 

Jji 

: Jij 


"Aku (Utsman) didatangi oleh Rasulullah 5g? sementara aku sedang 
menderita sebuah pem/akit yang hampir meinbuatku meninggal. Lain 
Rasulullah ste; bersabda, 'Usapkanlali tangan kanamnu sebanyak tujuh 
kali dan ucapkanlah, 

- j, f , l 

• AjjJSj 4t)l cy*-> I 


Aku berlindung kepada Keperkasaan dan Kuasa Allah'." 


<^3454^> - 2: Hasan Lighairihi 

Dari Muhammad bin Salim, dia mengatakan, 

ijjj g-A-j Ijd CwD-dk-o Li Jti 

'■S*d 


"Tsabit al-Bunani mengatakan kepadaku, 'Wahai Muhammad, jika 
engkau sakit, maka letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan ucap¬ 
kanlah, 


j p - 8 l i > p i 

to gA /jA lAjjjJjj pill p— 


'Dengan Nama Allah, aku berlindung kepada Keperkasaan dan Kuasa 
Allah dan keburukan pem/akit yang aku derita ini,' 


■" ^ p ' £ s i ^ a ^ ' j f, ^ ^ ' * 

kJjls £3jl ji- 3 

. dJjjj 4 jA>- IsS Ai)l 


243 

~Kampangsannah. org 










6Kitab enazah & *SJpa yanq Qerjadi St'Mwn iKanatian 


lain angkat tanganmu dan ulangi lagi dengan bilangan ganjil, karcna Anas 
bin Malik menceritakan kepadaku bahzoa Rasulullah W, mcmberitahukan 
hal ini kepadanya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 



Hi-Ct 

f244t 

kampungsunnah. org 











kKitab Aenazah & 'HRpayanq tfl'riadi Sd'rtum dKrmarmi 



RNCflMflN M€NGGRNTUNG "TRMIMRH" (JIMRT) DRN 
HfilUNG (K€B€RUNTUNGRN) 


>3455^> - 1: Shahih 

Dari Uqbah (bin Amir) 

S f. ^ _ k ' * O i>i- 

aui j j ^3 4ji 

^ . 9 ' . . * - ■'- - S > 


O' * ( - • ' " ,- J J <S <r ?J 

t4^LajJl Jj>-yJl ^.lai2S oJ.../i?P ^3 ijlis ^.AjLd 

'. a e ■> ' ■ - f . ' - * 


- 

:l - U 


> x ^ 


"Bahwasanya din datang dalam kelompok berpimlah sepiduli orang 
kcpada Rnsiilullah #g, lain Rasidullah ift membafat scmbilan orang dan 
menahan (tidak mcmbai'at) salcih seorang di antara mereka. Mercka ber- 
tanya, 'Ada apa dengan din?' Rasidullah is. menjawab, 'Sesungguhmya 
ada jimat di pergelangan tangannya.' Lclaki itu lain memotong jimat itu 
dan Rasidullah pun membai'atm/a. Kemudian bcliau bcrsabda, 'Barang- 
siapa yang mcnggantungkan (jimat) bcrarti dm telah berlaku syirik'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dan lafazh ini meru- 
pakan riwayat beliau. Para perawi Ahmad adalah tsiqah. 

t , ^ 

Dinamakan juga Kharzah (benteng) adalah sesuatu : kyuid 

yang mereka gantungkan, mereka meyakini bah- 
wa dia bisa menghindarkan mereka dari bencana. 

Meyakini i'tikad ini merupakan kebodohan dan 
sebentuk kesesatan, karena tidak ada yang bisa 
menolak bencana kecuali Allah Ah- Disebutkan 
oleh al-Khaththabi. 


-V 

245 [ 

-tQ 


kampanasannah. ora 










TKitab kUcnazah & kHpayanq (JcrjadiSi'behm kl(t'rnamn 


3456|> - 2: Hasan Lighairihi 

Dari Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila 1 , dia mengatakan, 

:c Jus ayJL>- 4j j JUka j] jj' Jj| Xs- > _ s Ip cJlAS 

Zjr 6 4Ul J j—"j JLi tjjj.5 ^yz t jys\ o> jjJl : Jli JjJ-*-! Vl 

.4dl J5j l*ii 


"Aku datang menjenguk Abdullah bin Uknim (yaitu, Abu Ma'bad 
al-Juhcmi, kami menjenguknya) dan dia terkem Humrah 2 , lain aku menga- 
taknn kcpadam/a, 'Tidakkah engkau mcnggantungkan sesuatu 3 ?' Dia 
mengatakan, 'Kematian lebih dekat daripada itu, Rasulullah 2S pernah 
bersabda, 'Barangsiapa yang mcnggantungkan sesuatu kjimat) maka dia 
akan dibiarkan pada yang digantimgkanm/a itu'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, hanya saja 
dia mengatakan. 



: Jli 'b/1 'blis 


"Lain kami mengatakan, 'Tidakkah engkau menggantungkan se¬ 
suatu?' Dia mengatakan , 'Kematian lebih dekat daripada itu'." 

At-Tirmidzi mengatakan, "Kami tidak mengetahui riwayat 
ini kecuali lewat jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila." 

Abu Sulaiman al-Khaththabi mengatakan, "Ruqyah yang ter- 
larang yaitu (jampi-jampi) yang tidak menggunakan Bahasa Arab, 
sehingga tidak bisa dimengerti maksudnya. Boleh jadi dia mengan- 
dung unsur sihir dan kekufuran. Sedangkan jika maknanya bisa 
dipahami dan mengandung dzikrullah, maka itu dianjurkan dan 
bisa memohon berkah dengannya. Wallahu a'lam." 


1 Teks aslinya dan yang terdapat dalam terbitan tiga orang itu yaitu Isa bin Hamzan. Koreksian ini berasai 
dan riwayat at-Tirmidzi dan kitab-kitab bicgrafi para tokoh dan mereka memsbatkannya ke Abu Dawud 
dan mereka mi sebagaimana yang aku jelaskan dalam kitab: Ghayah al-Maram fi Takhrij al-Halal wa ah 
Haram, no. 297. Di Sana saya juga membawakan syahtd (hadits pendukung) dari hadits al-Hasan al-Bashri. 
Sebagian orang-orang yang tertuduh lemah menyambungkan sanad ini lewat jalur Abu Hurairah sampai ke 
Rasulullah dengan lafazn yang lebih lengkap. Pembahasan im telan lewat dalam (Kitab Adab, bab. 32). 

1 Sejenis penyakit tha'un yang menjangkiti manusia, kulit yang terkena menjadi merah lalu bengkak. 

3 Teks aslinya adalah tamtmah (jimat). Itu sebuah kesalahan dan aku koreksi berdasarkan riwayat at-Tirmidzi 
dan ath-Thabram, 22/385, no. 860. Dan dalam teks asli juga terdapat: dZb g° JiL sjJb, namun saya tidak 
mendapatkannya dalam riwayat at-Tirmidzi. 


kampungsunnah. org 











‘Jxitiib klmazxih & ^Hpayam] Acrjadi St’l't'hnn anatian 


3457^ - 3: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud *&., 

Icjli pd Ail 2J23 4jJs>z3 OjJLii (_5®J Ajlyll i^~~ > ^ 

pj tUUaJ-Jj aj l) yd pJ \J> adL \jSjSJs jl aLupI awI jjl& ijl ^yk>\ jJL) 
. 13 y*> pjLi£j|^j (_5®3"^ Alii (Jy-lj lijli 

S Aj^t3l Uis3 tLk-^lllyp ri3 pjLkDly ^jll od-A c I ri-Lp Ijl lj il jJli 

• ^Jl gygs>Cb f-LriUl <iw2j s-^yJu 


"Bahwa dia masitk menemui istrim/a sementara di Icher istrinya 
ada sesuatu yang diikat. Ibnu Mas'ud menariknya dan memotongnya, 
kemudian mengatakan, 'Sunggith keluarga Abdullah telah aikup iintuk 
berbuat syirik kepada Allah (setelah Islam datang) yang tidak ada dasar- 
nya sama sckali,' kemudian beliau mengatakan, 'Aku pernali mendengar 
Rasulullah m bersabda, 'Sesunggiilmya ruqyah , tamimah dan tiivalah 
(jimat pelet) adalah syirik.' 

Mereka mengatakan, 'Vkahai Aim Abdurrahman, ruqyah dan tami¬ 
mah sudah kami ketahui, lain apa itu tiivalah?' Beliau menjawab, 'Sesuatu 
yang dibuat oleli kaum wanita supaya lebili dicintai oleh para suami me¬ 
reka'." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya dan al-1 lakim 
dengan ringkas dan dia mengatakan, "Sanadnya shahih." 1 

Dengan mengforsm/ikan huruf ta' dan memfatlmh- : 
kan huruf waivu yaitu sesuatu yang mirip sihir 
atari salah satu jenis sihir, dilakukan oleh seorang 
wanita agar lebih dicintai suaminya. 


1 Saya berkata, keshahihannya teiah saya tahqtq di dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shah/hah, no. 2972, sebagai- 
mana saya juga telah meritahqtq dha'ifnya riwayat yang latnnya secara panjang lebar, dan dlmasukkan ke 
dalam bagian Dhdif at-Targhib . Adapun tiga orang yang jahil itu, mereka menyamakan antara kedua riwayat 
tersebut, maka mereka berkata pada masing-masing dart keduanya, "Hasan dengan syahid-syahicb ya", 
padahal Ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, begitu pula adz-Dzahabi. Sebagaimana pula, riwayat 
yang lain, mu’ 3///7menyatakannya memiliki illat dengan status majhul (salah seorang rawinya), lalu mereka 
(tiga orang itu) menghasankannya secara serampangan. 



kampungsannah. org 











<J Kitab Genizah & (PZpayanq tflrjadi Sebebim ukauatian 


^3458^> - 4: Shahih Mauquf 

Dari Aisyah beliau berkata, 

. Jjl3 Aj bi <UwijJl Lid Xkj Aj Lo 

"Tamimah itu bukanlah sesuatu yang digantung sctelah terjadi 
balci', akan tetapi tamimah itu sesuatu yang digantung sebelum terjadi 
bala '." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan beliau mengatakan, "Sanad- 
nya shahih." 



kampangsunnah. org 










kKnab kJenazah & &tpa yamj tfirjadi Sebtlum < 3 Canarian 



6 


RNJURRN B€RB€KRM DRN WRHTU TCRBRIK 
M€LRKUKRN BCKRM 


3459^ - 1: Shahih 


Dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan, Aku pernah men- 
dengar Rasulullah £5 bersabda, 


id ‘f.jr* i' & fjri jt ^ 

.ol j\ /yds- 


"Jika tcrdapat kcbaikan pada obat-obat kalian, maka seswigguhnya 
kcbaikan itn tcrdapat pada say a tan alat bckam, minuman madu, atau sen- 
tuhan api, dan sai/a tidak mcnyukai (mengobati luka dcngan bcsi panas)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


- 2: Hasan Shahih 

Dari Abu.Hurairah 4fe, dia mengatakan, Rasulullah j§§ ber¬ 
sabda, 

"Jika tcrdapat kcbaikan pada sesuatu yang kalian jadikan pcngobat- 
an, maka itu adalah bckam." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. 


1 Dalam an-Nihayah, "(Dibaca dengan) mengtosra/Tkan (huruf nvm), yaitu alat tempat berkumpulnya darah 
saat disedot. Mihjam ]uga bisa diartikan pisau bekam." 

Saya katakan, Dari zahir nash, makna yang kedualah yang dilnginkan di sini. 

2 Dengan menggunakan huruf dzal dan huruf 'ain, dalam naskah cetakan Imarah "Ladghah' dengan meng- 
gunakan huruf dal lalu gham, padahal Ladghah itu hanya dipergunakan untuk ular (sengatan Ular) bukan 
untuk api. 


249 , 


Kampungsunnah. ora 











0Citab dfmazah & tytpayanq tfirjadi <bdvlnm kfci'imrian 


- 3: Hasan 

Dari Salma pembantu Rasulullah dia mengatakan, 

i J 1 '' 

I : Jli V) LkS-j aUI Jj-dj wiS-l oLi Li 

:Jli VI aiL?-j Jc>-j Vj 


"Tidak ada seorang pun yang mengeluhkan pem/akit di kepalam/a 
(akibat tckannn darah) kcpada Rasulullah S&„ kecuali beliati mengntakan, 
'Rcrbekamlah!' Juga pem/akit yang ada pada kaki (akibat patias), kecuali 
beliau mengntakan kepadanya, 'Catlah keduanya' 

Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan 
dia mengatakan, "Hadits gharib, kami hanya mengqtahui lewat jalur 
Faid." 


Al-1 lafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Sanadnya gharib.'' 

Faid itu adalah bekas sahaya Ubaidillah bin Ali bin Abu Rafi'. 
Akan ada pembicaraan tentangnya dan juga tentang syaikhnya, 
yaitu Ubaidillah bin Ali. (Maksudnva di akhir kitab beliau). 


<^3462^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Mas'ud dia mengatakan, 

JxjbbJl Jps bbo t _$Lp gykj /J Ajl Aj jj Ali! JOJk- 

* ' " " * ' ' 

.AaL>t>JL) dLUd y° jl '.ojyk>\ VI 

"Rasulullah % memberitahukan (kepada kami) tentang tnalam isra'- 
nya, bahivasanya beliau tidak meleioati sekelompk malaikat, kecuali para 
malaikat itu menyundt beliau, 'Perintahkanlah kepada umatmu agar ber- 
bekam'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Abdurrahman tidak 
mendengarkan hadits dari bapaknya, yaitu Ibnu Mas'ud, ada juga 
yang mengatakan, "Beliau pernah mendengarnya." 


<^3463<j* - 5: Shahih Lighairihi 

Dan beliau (Ibnu Abbas) mengatakan. 


250 


kampangsannah.org 









SCitab Qcmzah & kHpamnq £Terjadi faebelum kKematian 


:ljJU 'iM 4S\5*>LiJl gy bLi U 


iAj 


c/- 


ik, <o)i j 




ji 


icgMc- g-g-* ^J-> ^5 (j 


U j^~ ij| -tJLsj . 4jjL>ij-cj L cLhlp 

O s s 3 


"Sesimggithnya Rasuhillah sofll dimi'rajkan, tidaklah beliau 
meleivati sekelompok malaikat, kecaali mereka mengatakan, 'Hendaklah 
engkau berbekam.' Dan beliau bersabda, 'Sesunggiilvn/a zvaktii tcrbaik 
untuk kalian berbekam yaitu tanggal 17, 19 dan 2V ." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan gharib, kami hanya mengetahuinya Iewat jalur Abbad bin 
Manshur, yaitu an-Naji." 

Dan Ibnu Majah meriwayatkan sebagian darinya, bahwasanya 
Rasulullah bersabda, 

„ * t * j * ^ ' s t ' ' ' j 

Lj tdJ_L.Lp '■ p-gAS *^1 y j bki-j gy <S 4-Ll! Cjj y Li 

. Aa\s>zJ>zj\j jJJ>Ds 


"Aku tidaklah melezmti sekelompok malaikat saat aku diisra'kan, 
kecuali mereka semua mengatakan, 'Kama hams berbekam, wahni 
Muhammad' 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sempurna dalam tiga 
hadits yang berbeda, dan di akhir masing-masing hadits ini dia me¬ 
ngatakan, "Shahih nj-isnnd (sanadnya shahih)." 


- 6: Hasan 

Dari Anas dia mengatakan, 

(J j~dij Lily 


"Rasulullah fs; berbekam pada dua mat di samping leher dan piing- 
gitng (antara dm pundak). Beliau berbekam pada tanggal 17 dan 19." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan 
lafazh. 


n»-a 

25 

Kampungsunnah. org 










bdKitab dbemzah & &Ipayanq tfirjadi Si’Mitm dKematitm 


'■yibxdi jlS gjJS-JA-bll ^3 U*>\j *j>£z>-\ tc=§j J-lll ijl 

-** " ** f - " 

•" " ^ f 3 ! s 9 ^ - 

jl5j .jj'Vui’ cSx3\i > ji5l olS ^Iap 

. OoLi ^JjP 


"Bahivasam/a Nabi £g berbekam tiga kali pada urat di sawping leher 
dan punggung (antara dm pundak)." 

Mu'ammar mcngatakan, 'Aku berbekam lain kesadaranku hilang, 
s.impai-scimpai aku hams dibimbing al-Fatihah dalam shalatkn.' Dia ini 
berbekam pada kepala." 

Artinya kepala. 

\aitu dengan menggunakan huruf kha', dal dan 
a.in. Para ahli bahasa mengatakan, al-akhda' 
adalah urat di samping leher. 

\ aitu, daerah antara dua pundak. 


j^LSdi 


- 7 - a: Hasan 

Dari Abu Hurairah afe-, dari Nabi ife, beliau 5S; bersabda, 

f ' ' /• x S> , o 

JjS” f-LLju 4 j jlS oyisS' 


"Bnmngsiapa yang berbekam pada tanggal tiijuh belas dari bulcm 
bersangkutan, maka itu menjadi penawar bagim/a dari seimia penyakit." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Shahih 
berdasarkan syarat Muslim." 


7 - b: Hasan 


Abu Dawud meriwayatkannya yang lebih panjang, beliau A;, 
bersabda, 

" / y a , ✓a ^ a 

- ■* > 


"Barangsiapa yang berbekam pada tanggal tiijuh belas , sembilan 
belas, dan dua puluh satu, maka itu menjadi penawar baginya dari setiap 
penyakit." 


»-S3 

.252] 

Lb- a 

kampangsannah. org 










kkimb klnidzah & bRpa yam j Qtrjadi Sdvhini Canarian 


• 8: Hasan Lighairihi 

Dari Naff, bahwasanva Ibnu Umar ^ berkata kepadanya, 

jl ^jJUpJLs . ^SU 

4^1 Jj-ij ^ b—U? Vj d^lir b>*JLJo 4j_iU>u Sj 

O S } s'* , ' * s (. ' > > t 

( JJL*Jl ^2 JJ y>j iASy>j L^jlsj -Jbal v _^- c " • < Jy-U 

=' . * i / ' , . . • 

IdA)l USyi ^Lp \jJ>s^j>-\j l _ s 3j 


✓ 3 ^ J ^ ^ ^ i * 1 J i ^ ^ 

c-b'bJL' aj j-^j te-bbjl jp 3 v_ jjj! <cj ii)l ^slA ^jJl ^>^31 If-lj'bwlj 

4_Uj j| ic-Uuj iM U Vl J-i-o V ‘bii tc-LUjVl 

.pUu)V*I 


"Wahai Nafi', darah telah mendidih padaku, carikanlah tukang beknm 
untukku! Jika engkau bisa carikan yang lembut, jangan engkau carikan 
yang tun atau yang terlahi muda. Knrena aku pernah mendengar Rasu- 
lullah Sts; bersabda, 'Berbekam sebelum makan dan minimi itu lebih baik, 
di dalnmmja terdapat kesembidian dan barakah, menambah kecerdasan 
akal dan kekuatan hapalan. Berbekamlnh kalian di atas barakah dari Allah 
padn hari Kainis. Usahakan tidak berbekam padn hari Rabu, Jum'at, Sabtu 
dan Ahad. Dan berbekamlnh padn hari Senin dan Selasa. Karcna padn 
hari itulah Allah memberikan kesembidian kepada Nabi Ayub, dan Allah 
menimpakan bain' padanya pada hari Rabu serta penyakit Kusta dan be- 
lang itu tidaklah nainpak kecuali pada hari dan malam Rabu'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sa'id bin Maimun -dan 
aku tidak memiliki pengetahun tentang jarah dan ta'dil terhadap 
orang ini- dari Nafi'. Dan dari Hasan bin Abu Ja'far, dari Muhammad 
bin Juhadah, dari Nafi'. Nanti akan ada pembicaraan tentang Hasan 
dan Muhammad. 


Diriwayatkan pula oleh al-Hakim dari Abdullah bin Shalih, 
kami diberitahu oleh Aththat bin Khalid, dari Nafi’. 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Abdullah bin Shalih 
ini adalah juru tubs al-Laits, al-Bukhari membawakan riwayatnya 
dalam Shahilmya. Dan terdapat perbedaan pendapat tentang orang 


253 


kampangsannah.org 








'-Stub '3enaiah & @tyamm] d Terjadi St'belmn Canarian 


:r.i. dan juga 'Athaf, nanti akan ada pembicaraan tentang keduanya. 

Maksudnya di akhir kitab beliau )." 

\aitu apabila tekanan darahnya mengalahkan- : ^jJI 

r.va, sehingga membuatnya lemah. Ada yang 
mengatakan, "Pengertiannya adalah bila aliran 
darahnya kacau dan tidak mendapatkan jalan 
keluar." Kata ini dengan menggunakan huruf 
:.t vang dibaca fathah, lalu huruf i/a' yang ber- 
:.'.<udid kemudian huruf ghain. 




kampanqsannah. ora 










sdutab Gfamzah & ^Rpamiuf &Terjadi Sebeluni df\ematian 



nNJURflN DRN P€N€GRSRN MCNJCNGUK DRN 
MCNDORKRN ORRNG SflHIT 



- 1 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, 

fdjji j t2 j jjj. J1 oL pj lj>*y._JLjI 3j ^I ^JlP l 

0 Ji 3 ^ s 9 3 


"Hrtb seorang Muslim pada Muslim yang lain itu ada lima: men- 
jaiuab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi (mcngantarkan) jcnazah, 
memrnithi undangan, serta menjawab orang yang bersin." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu 
Majah. 


1 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain milik Muslim, 


(Jy-ij Ij lasj ‘sI-wj Jk*" 

li|j 4 aJ JjUw2iuil I ikz>-\i ilUo lilj cydi- p-Lls 

t ' "* j s ' " * > 0 - - i 

■ oU lilj <.oJ_*_s jpby> lilj <■ iUl 


"Hak seorang Muslim pada Muslim yang lain itu ada enam." Rasu- 


1 Dalam riwayat lain milik al-Bukhari terdapat lafazh, 

. mkJg JI ge g^ 

“i'Maks wajib atas set/ap Muslim yang mendengarnya untuk. menjawab (bersinnya). "Lihat Fath al-Ban ; 10/550. 
Ini adalah nash yang menjelaskan bahwa mendoakan orang yang bersin bukan fardhu kifayah, akan tetapi 
fardhu'ain bagi setiap orang yang mendengar bacaan "al-Hafndulillatl' orang yang bersin. 


ra-43 

1255 ] 

kampungsunnah. org 












kiKitab kfaiazah & kApamuq ‘Terjeidi Sdvlnm Canarian 


lullali ditam/a, 'Apa saja itu, wahai RcisuhiUah?' Beliau menjawab, 'jika 
engkau berjitmpa dengcmnya, maka ucapkanlah salam kepadam/a, jika din 
mengundangmu, maka penulrilah undangannya, jika din meminta nasihat 
kepadamu, maka nasihatilah dia, jika dia bersin Inin membaca hamdalah, 
maka jaumblah dia (dengan mengatakan, 'yarhamukallah'), jika dia sakit, 
maka jenguklah dia, dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah dia." 

Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dengan 
lafazh vang semisal (telah lewat dalam Kitab Adab, bab. 5). 


«3468^ - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah -4% dia mengatakan, Rasulullah Sfe ber- 
sabda. 


-Ojj b '(Jb C-3 y> jyl b :<uLuJl Ajj (J jibs '.kjdjs ^ oj. 

jA bbb (jj-Abp Lil ijb l ( jX»-5b*Jl bbj O-slj K—jcS 

vbb-kilaXojI ayl b ggj Jjb- ijj biAp b Abl (A-ki-P Li| IL-Ajkj 

'■ ij I 3 S L*J I bb j C--) I J 1 J l bb J b I (_3 Li . jbis 

bLbI -Lp lbS 1 ^Xi 0bb ALp I aJ! A-A-Lp lb! 

- lJ li -^4-b ALAAvA -*> 1 c ^jI b l ^c,JCs* Abb Ap A>~^J 4A-kb 1 
Abb (_£ALp :Jb BO j AA>lj Alba A1 (S tbbj b 

■ Abb AjA ?-j AbJAc AbJ Ibl 1 p_b 


"Sesungguhnya pada Hari Kiamat nanti Allah berftnnan, 'Wahai 
Bani Adam, Aku pemah sakit, namun knmu tidak menjengukKidOrang 
itu mengatakan, 'Wahai Rabbkit, bagaimana caraku menjengukMu semen- 
tara Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah menjawab, 'Tidakkah 
engkau mengetahui bahwa salah seorang hambaKu Fidan sakit, namun 
engkau tidak menjenguknyn. Tidakkah engkau tahu, seandaim/a engkau 
menjenguknya, maka pasti engkau dapatkan Aku di dekatnya?' 

Wahai Bani Adam, Aku pemah minta makan kepadamu, namun 
kamu tidak memberiKu makan. Orang itu mengatakan, 'Wahai Rabbku, 


1 Allah memsbatkan sakit pada diriNya, padahal yang dimaksudkan adalah hambaNya (yang sakit) sebagai 
bentuk pemuliaan kepada hamba dan wujud kedekatanNya, sebagaimana telah dijelaskan. 



kampangsannah. org 












GfCitdb Aenazah & kApa yam] tferjadi Sdvlum demotion 


bagaimam earn kami memberiMu makan sementara Engkait adalah Rabb 
semesta alam?' Allah menjawab, ’Tidnkkah engkau mcngetahui bahwa 
seorang hambaKu Fulan memintn makan kepadamu, namun engkau tidak 
memberinya makan. Tidnkkah engkau taint, scandainya engkau membe¬ 
rinya makan, maka pasti engkau akan dapatkan (ganjaran) itu di sisiKu?' 

Wahai Bani Adam, Aku pernah minta minum kepadamu, namun 
kamu tidak mcmberiKu minum. Orang itu mengatakan, 'Wahai Rabbku, 
bagaimana cam kami memberiMu minum sementara Engkau adalah Rabb 
semesta alam?' Allah menjawab, 'Tidakkah engkau mcngetahui bahwa 
seorang hambaKu Fulan memintn minum kepadamu, namun engkau tidak 
memberinya minum. Tidakkah engkau taint, seandainya engkau membe- 
rinya minum, maka pasti engkau akan dapatkan (ganjaran amalan) itu di 
sisiKu'." 

Diriwayatkan oleh Muslim (dan telah dibawakan pada Kitab 
Sedekah, bab. 8). 


<^3469^> - 3: Hasan Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri ■*#•> dia mengatakan, Rasulullah SS 
bersabda. 


tj jbJkJl i c Jl \j^js 


"Jenguklah orang sakit dan iringilnh jenazah, pasti itu sennta akan 
mengingatkan kalian pada akhirat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan Tbnu Hibban dalam 
Shahilmya. 


- 4: Shahih 

Dan juga dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya dia pernah 
mendengar Rasulullah bersabda, 

J lqA j ‘LsAj jA As- aV)1 aAS CA 

3 ^ * * * 

• Jjps\j !.4A-L>Jl 


"Ada lima amalan, barangsiapa yang melakukannya dalam sehari, 
maka Allah akan menetapkan dia sebagai pendudnk surga: orang yang 
menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, puasa sehari, berangkat 


rp-qi 

kampungsannah. ora 










kKirab Qenazah & <5 Apa pang tferjadi St'lvhim y Kematian 


menuju Shalat Jum'at dan membebaskan budak." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. (Telah ber- 
lalu dalam Kitab Jum'at, bab. 1). 

<^3471^ - 5: Shahih 

Dari Mu’adz bin Jabal dia mengatakan, Rasulullah : M ber- 
sabda, 

j\ cLv2j ilp a 1)I jlS 1_*3 

>„ • 8 •• l* > t *• i ii i-' A i * * 11 m - i c ' , * 

to ysj->js w * J 



"Adrt lima pcrkara, barangsiapa melnkukan satu di antara lima ini, 
maka itu akan menjadi jaminannya pada Allah c® (yaitn): orang yang 
menjenguk orang sakit, atau kelnar bcrsama jenazah (mengantarkannya), 
atau kehtar untak berperang (di jalan Allah), atau masuk mendatangi 
imam (pemimpin) hendak mengingatkanm/a dan mengkormatinya, atau 
duduk saja di rumahnya sehingga orang selamat dari (gnngguan)nya dan 
dia jitga selamat dari gangguan manusia." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan lafazh ini adalah 
riwayatnya, juga Abu Ya'la, Ibnu khuzaimah dan Ibnu Hibban di 
dalam Shahih mereka berdua. (Telah berlalu dalam Kitab Jihad, 
bab. 6). 

43472^ - 6: Shahih 

Abu Dawud meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Abu 
Umamah dan hadits telah lewat dalam Kitab Dzikir. 

^3473^ - 7: Shahih 

Dari Abu Hurairah <#>, dia mengatakan, Rasulullah hg ber- 
sabda. 




kampangsannah. org 










tftitab <3enazah & <e7lpamnt] < 5 Terjadi Sdvlurn ACanarian 


jUi .Ul :jjI cJ 1 LS3 VL/j].>1 p :<JUs .Ul :^S-o 

[ft fci j_c? I (J(_5? JaS (jLizkJl 0_L* La ijMl 4i)l 

" " ** 

L>0 


"Siapakah di antara kalian yang puasa pada pagi hari ini?" Abu 
Bakar menjawab, " Saya ." Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara kalian 
yang memberikan makan kepada orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar 
menjawab, "Saya." Rasididlah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang 
mengiringi jenazah pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasu- 
lullah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang menjcnguk orang sakit 
pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah Sfe bersabda, 
"Tidaklah perkava-perkara ini berkumpul pada diri seseorang [dalam satu 
hard], melaiukan dia akan masuk surga." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. [Telah 
lewat dalam Kitab Sedekah, bab. 17]? 2 


- 8: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Hurairah >*v, dia mengatakan, Rasulullah ber¬ 

sabda, 

Oi jA> j iLLi oljjLj d - , /Q 1 jd) ilp 

yds ^y> 


"Barangsiapa menjenguk orang yang sakit, maka ada yang menyeru 
dari langit (mengatakan), 'Semoga penghidupanmu baik dan baik pula 
langkah (hidupnm), serta engkau akan menempati rumah di surga'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, 
Ibnu Majah, dan lafazh ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam 
Shahihnya.; semuanya dari jalur Abu Sinan yaitu Isa bin Sinan al- 


1 lafazh ini adalah tambahan dari riwayat al-Bukhari dalam at-Adab al-Mufrad, dan maknanya terdapat dalam 
riwayat Muslim. 

2 Saya katakan, Aku sudah memberikan catatan di Sana bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, 
dan an-Naji sudah mengingatkan hal itu. Kemudian sungguh mengherankan, di sini diulangi lagi (2/217) 
hanya memsbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah padahal hadits ini terdapat juga dalam riwayat Muslim. 
An-Naji mengatakan, "Kesalahan yang sama ada juga dalam Ith'am ath-Tha'am," saya sudah mengingatkan 
di sana. Begitu juga dalam Tasyy/' at-Mayyit dan beliau (an-Naji) tidak mengingatkannya. Maksudnya pada 
pembahasan yang akan datang (Bab 13). 


5r—-“B 

259 

Kampangsunnah. org 











tfxitab dfenazah & &lpayanq tferjadiSd't'bim '3\omtian 


Qasmali, dari Utsman bin Abu Saudah, dari Abu Hurairah. 

Dan lafazh Ibnu Hibban, dari Nabi 

OLbj <Ui)l <JU Ojlj j' °LA| iLf- IS1 

dr? 


"Apabila seseorang menjengiik saudaranya atau mengiinjungimja, 
maka Allah rkk berfirman, 'Engkau baik dan langkahmu balk serta engkau 
akan mcnempati sitatu tempat di surga'. 1 ' 


- 9: Shahlh 

Dari Tsauban dari Nabi iSs, beliau bersabda, 

X ^ ^ 3 ^ f 3 3 s f. ' 3 is 

. A as jg>- d y* oLa! As' bl di 

' * i r i 

. Lilli- !(Jli l-Ci-di ASy>~ Laj uU)l AjA-'J L> 


"Sesungguhnya seorang Muslim jika menjengiik saudaranya yang 
Muslim, dia tetap berada di klmrfah surga sampai dia pitlang." Ditanya- 
kan (kepada beliau), '"Wahai Rasulullah, apa itu klmrfah surga?” Beliau 
menjawab, "Buah-buahcmnya ." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lafazh ini adalah ri- 
wayatnya, dan juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 

s 3 > ' > 

Dengan (cara) mendhammahkan kha' setelah itu : ESd>\ iiy>- 

ra' sukun, yaitu pohon kurma yang dipetik. 


<^3476)> - 10 - a: Shahih 

Dari Ali -M, dia mengatakan, Aku pernah mendengar Rasu¬ 
lullah bersabda. 


dJ-ii d j-xMs AJLLc- d/j LOjJs- Lid-La pJddo Li 

, - 'd ' ' _ * s » 

L-gtyAA l _s^ > " dXL« v_dl <ulLp l _ ;f L*k , dM idLiLp js b p dbj 

, 3 * s ' ' ' 

._aj y>~ a 3 dl$j 


"Tidak ada seorang Muslim pun yang menjengiik Muslim (yang 
lain) pada ivaktu pagi, kecuali dia akan didoakan oleh liijuh puluh rilni 
malaikat sampai dia memasuki waktu sore, jika dia menjcnguknya sore 


kampangsannah. org 










@Citah GJmazah & Oftpavanij tferjadi Sebebim <30motion 


hari, dia akan didoakan oleh tujtdt puluh ribu malaikat sampai memasuki 
waktu pagi, dan dia memiliki kebun buah-buahan di surga." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan, "Hadits 
hasan gharib, dan diriwayatkan dari Ali secara maucjitf." 

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud secara matiquf pada Ali 
4® kemudian dia mengatakan, "Hadits ini dibawakan secara musnad 
ticlak hanya melalui satu jalan yang shahih dari Nabi fit, kemudian 
diriwayatkan secara musnad dengan maknanya. 


10 - b: Shahih 


Lafazhnya yang mauqilf yaifti, 

414 > ill 1-4 j jd SgXJ ( J J>-j gy Li 

y y>- L>r.«..^a-a oljl jyj <>44xJl ^_ Zj y>~ ^ 

• 44xj! i 2 j yd- a] olS”y w4 C>jjyjCW~S 414 t ill 


"Tidaklah seseorang menjenguk orang yang sakit pada waktu sore 
liari, kecnali akan turut keluar bersamanya tujuh puluh ribu malaikat, 
mereka mcmohonkan nmpun bagi si penjenguk sampai dia memasuki 
waktu pagi, dan dia memiliki kebun buah-buahan di surga. Barangsiapa 
yang menjenguknya pada ivaktu pagi hari, maka akan turut keluar bersa¬ 
manya tujuh piduh ribu malaikat, mereka memohonkan ampun bagi si 
penjenguk sampai dia memasuki ivaktu sore dan dia memiliki kebun di 
surga.” 


10 - c: Shahih 

Hadits yang serupa diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah 
secara marfu' dan beliau menambahkan di awalnya, 

j jA4- 13U j yy>- i4jl is! yd- tolAl ^JlLIJI 31p 13J 

. y I 4j jgs- 

"Apabila seorang Muslim menjenguk saudaranya, maka dia berja- 
lan di kebun surga sampai dia duduk, jika sudah duduk, maka dia diseli- 
muti oleh rahmat." (Al-Hadits). 

Pada riwayat dua imam ini tidak ada lafazh. 


26lt 

kampangsannah.org 









y Kirab Qenazxth &. &payanq tfirjiidi Sdvhim s IKemarian 


' 3 * s * - 

.41pJ'i ^3 >, _ sj 4J olSj 

"Dan dia memiliki kebun buah-buahan di surga." 


10 - d: Shahih 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya juga secara 
marfu' dan lafazhnya, 

dilo kjjl d-ko *i\ ‘U-lli SjJ 6 lc$y>\] JA U 

. ‘Cr^ ^ 


"Tidaklah scorang Muslim menjenguk scorang Muslim, kecuali 
Allah akan mengiitus tujuh puluh ribu malaikat kcpadamya, mereka her- 
shalawat (mendoakannya) sepanjang siang sampai dia memasuki ivaktu 
sore, dan sepanjang malam sampai dia memasuki ivaktu pagi." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara marfu' seperti at-Tirmidzi 
dan dia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al- 
Bukhari dan Muslim)." 

Sahda beliau dihaca dengan mengfersm/ikan 

huruf kha , yaitu scclang memetik buah-huahan di surga. Dikata- 
kan iLkl'l cJyb maksudnya, aku memetik pohon kurma. Maka gan- 
jaran pahala yang didapatkan oleh orang mengunjungi orang sakit 
diserupakan dengan buah yang didapatkan oleh pemetiknya. Ini 
adalah pendapat Ibnu] Anbari. 


<^3477^> -11: Shahih 

Dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan, Rasulullah 5b; 
bersabda, 

DU ^3 sj (Jjj pJ Did y> iLc- 

. L^3 ^jdJ±SS*\ 

"Barangsiapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa 
bergelimang ke dalam rahmat sampai dia duduk, dan apabila dia sndah 
duduk, maka dia berendam padanya." 



IMl 

kampungsunnah. org 









dKirab dfeimzah & &Ipayarn] tferjadiSd’rfmn dKanarian 


Diriwayatkan oleh Malik secara balaghan dan Ahmad. Orang- 
orang yang meriwayatkannya adalah para perawi shahih. Diriwa¬ 
yatkan juga oleh al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam Shahilmya. 

^3478^> - 12: Shahih Lighairihi 

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang semisal, dari hadits 
Abu Hurairah dan para perawinya adalah tsiqah. 

^3479^ - 13: Shahih 

Dari Ka'ab bin Malik dia mengatakan, Rasulullah Sfe; ber- 
sabda. 



"Barangsiapa mengitnjungi orang sakit, maka dia bergelimang ke 
dalam mhtnat, lain apabila dia telah duduk di dekat yang sakit itu bcrarti 
dia berendam di dalam ralimat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan ath- 
Thabrani di dalam al-Mn'jam al-Kabir dan al-Mu'jam al-Ausathd 



Balaghan adalah hadits yang disampaikan Malik dengan menyatakan, Balaghani an Fulan (telah sampai 
kepadaku dari fulan) (pent.). 

1 Dalam naskah asli di sini tercantum ucapan penulis, "Dan ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam kedua kitab 
ini juga dari hadits ftmr bin Hazm HW-, dan menambahkan padanya. 



"... dan apabila dia berdin darinya, maka dia terus menerus bergelimang (dalam rahmat) sampai dia pulang 
dari mans dia ke/uar." 

Saya katakan, Di dalam (sanad)nya terdapat kelemahan dan mqithd, oleh karena itu saya hilangkan. 



kampungsunnoh. ora 











QKitab Qenazah &. fflpayaitg tfirjadi Sdvlum <iKematian 



RNJURRN MCMBRCR DZIKIR-DZIKIR DRN DOR 
(B€RIKUT) UNTUK M6NDORKRN ORRNG VRNG SRKIT 
DRN DOR-DOR VRNG DIUCRPKRN ORRNG SRKIT 


- 1: Shahih 

Dari Ibnu Abbas dari Nabi beliau bersabda, 

o * ' s> 

oAlP Jlij p_! < . A t ja P 

"(Tidaklah) seseorang menjenguk orang sakit yang ajalm/a belnm 
tiba, lain dia membacakan sebanyak tujuh kali doa, 

<jl <U!l JUI 

'Aku memohon kepada Allah yang Mahaagung, Rabb Arasy Yang Agung, 
agar menyembuhkanmu ', 

I SA I?* ill SUIp 


Kecuali Allah akan sembuhkan dia dari penyakit ihi." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dia meng- 
hasankannya, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Shahilmya dan al- 
Hakim dan dia mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Tentang doa yang di- 
panjatkan oleh Rasulullah bs, untuk orang sakit atau beliau meme- 
rintahkan agar berdoa dengannya, banyak hadits-hadits masyhur 
tapi tidak sesuai dengan persyaratan penulisan kami, akan mudha- 
ratjika kami menyebutkannya. 


<^3481^> - 2 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya 
mereka berdua bersaksi bahwasanya Rasulullah #f pernah bersabda. 


kampangsannah. org 










kKirab dlenuzah & <Plpa with] <"ierjadi Scbdwn QKematian 


.’JS\ lilj Ul Vl aJ| V : jui ctfj fyS\ illj i\ VI aJI V): Jli 

ui V| a 3 | v ;ii)i tjis t(oj_>-j V| aJi V) :<jii wj 
iJjJJLc- -Jj-Sj : Jli c(aJ kijjV oJj>-3 2jj 1 Vl a]| V) :Jli IS|j 

v oju-j in vi aIi v>:jii isij tJ j &J, v 3^3 u! vi ai v 

Jiuji j o3 vj aJi v :ju c(jo^Jt ^3 cJauji y ii:p 

a 3 i v ^(jii (ajju Sm 0 Vj ^33^ V3 vi aJ[ V)"tjvs iii3 

pj ‘W?y> Jr" 0153 Vl S3S V3 dj-"*- ^ VI 

,jl!)l A^jJaj 0 L 0 


"Barangsiapa yang mengatakan, 'Tiada Ilah yang berhak disem- 
bah, kecuali Allah, Allah Mahabesar, maka Robb akan membemrkan - 
nya sc ray a berfirman, 'Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali 
Aku dan Aku Mahabesar.' Jika hamba mengatakan, 'Tidak ada ilah 
yang berhak disembah kecuali Allah semata.' Rasulullah bersabda, 
Allah iH akan berfirman, 'Tidak ada ilah yang berhak disembah ke¬ 
cuali Aku semata.' Apabila si hamba mengatakan, 'Tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya.' 
Rasulullah mengatakan, Allah akan berfirman, 'HambaKu ini benar 'Tidak 
ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku semata, tidak ada 
sekutu bagiKu.' Jika si hamba membaca, 'Tidak ada ilah yang berhak 
disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Milik- 
nya segala kerajaan dan pujian', Maka Allah berfirman, 'Tidak ada 
ilah yang berhak disembah kecuali Aku, segala kekuasaan dan 
pujian adalah milikKu', apabila si hamba membaca, Tidak Ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan Allah,' maka Allah iM berfirman, 'Tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali Aku, dan tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali denganKu’, dan Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang mengu- 
capkanm/a pada saat dia sakit lain dia zvafat, maka dia tidak tersentuh 
oleh api neraka 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1 dan dia mengatakan, "Hadits 


1 Saya mengatakan, Dia meriwayatkan hadits ini dengan cara marfu' dan mauquf. Dan sanad yang mauquf 
itu shahih dan berada daiam hukum marfu' sebagaimana zahirnya." Haditsnya ti'itakfirij dalam S'lsllah al- 


kampangsunnah. ora 











'-A'iiYil' dkiiazah & QRpa yam] Cftrjadi SeMum QKemarian 


hasan," juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban 
dalam Shahihn ya dan al-Hakim. 


2 - b: Shahih Lighairihi 

Dalam riwayat lain milik an-Nasa'i 1 dari Abu Hurairah sen- 
dirian secara marfu, 


Vj i)l Vl aJ| V cSJ J-j m VI aJI V i)lj ill VI aJI V) :Jli ^ 

V3 tin vi aJi v tluJi aJj JjJjJi aJ m vi aJi v ^ 

' S * f, *■ t i S ^ £ 

: JlS p_> “A^_iLd?L Lld->- (aML Vj^ 0J3 ) 1 j 

jl tAhlil dilj ^ jl ^jVl dUj ^ cjU t^ jl (.aIV ^ jl 

■ Adi aJ y*p t^Jji diJS ^ 


"Barangsiapa yang mengatakan, 'Tidak ada tuhan yang berhak 
disembah, kecuali Allah, Allah Mahabesar; tidak ada tuhan yang berhak 
disembah, kecuali Allah semata; tidak ada tuhan yang berhak disembah, 
kecuali Allah, tidak ada sekutu bagiNya; tidak ada tuhan yang berhak 
disembah, kecuali Allah, miliknya segala kerajaan dan pujian; tidak ada 
tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan (pertolongan) Allah,' -beliau menghitungnya lima dengan 
jari jemarinya-, kemudian bersabda, 'Barangsiapa yang mengucapkan- 
nya dalam sehari, atau semalam atan sebulan, kemudian dia wafat dalam 
hari itu, atau malam itu atau bulan itu, maka diampuni untuknya dosa- 
nya’ 


Ahadits ash-Shahihah, no. 1390 

1 Yakni dalam Amal al-Yaum, sebagaimana diterangkan an-Naji dalam al-Ujalah, 1/219 dan an-Naji meng- 
isyaratkan bahwa perkataan penulis, "marfU" adalah keliru, dan yang benar adalah mauquf. 

Saya katakan, Saya kira bahwa an-Naji keliru dan ia rancu dengan riwayat lain. Sedangkan mengenai ini, 
ada riwayat yang jelas marfu'bergar lafazh, 26/150, 

■ JU ijli A)l Jyi j Jl vld-xiJl eg Jl ge ■■ 

"... dari Abu Hurairah di mana beliau memarfU kan had its mi kepada Rasu/ul/ah sg, beliau bersabda, 
'Barangsiapa mengucapkan, 

Begitu juga terdapat dalam as-Sunan ai-Kubra, bill, no. 9857. Sedangkan riwayat lain yang mauquf, ada 
juga yang beliau bawakan setelah dua riwayat lewat jalur Syu'bah, dan Abu Ishaq, dari al-Aghar, dari Abu 
Hurairah ... hadits yang serupa- diriwayatkan secara mauquf serta sanadnya adalah sanad at-Tirmidzi yang 
mauquf." 


f266t 

&—■— 

kampungsunnah. org 











<3\itab khmzah & Qtyayang Werjadi Sdxlum kKemarian 



Rmmm bcrujrsirt drn non mmm uirsirt, dan 
mmmm mcninggalkrnnvr rtru bcrburt 

MUDHRRRT DRLRM UJRSIRT, SCRTR K€T€RRNGRN 
TCNTRNG ORRNG VRNG M€MB€BRSKRN BUDRK DRN 
B€RS€D€KRH M€NJ€IRNG KCMRTIRNNVR 



^3482)> - 1: Shahih 

Dari Ibnu Umar sM, bahwasanya Rasulullah bersabda. 



"Seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang akan ia wasiatkan 
tidak berhak bermalam selama dua malam -dalam riwayat lain, selama 
tiga malam-, keciiali ivasiatnya tertulis di dekatnyaNafi' mengatakan, 
'Aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, 'Tidak pernah 
satu malam pun meleivatiku sejak aku mendengar Rasulullah M, mengata¬ 
kan itu kecuali wasiatku pasti tertulis di dekatku'." 

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 


1 Muslim dalam sebuah riwayat, 5/70 oi Ui dan riwayat berikutnya aoalah riwayatnya. 

2 Pertarra, tambahan ini termasuk riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Muslim, tidak al-Bukhari; Kedua, 
tambahan ini bukan dari riwayat Nafi’ akan tetapi dari riwayat Salim dari bapaknya, begitu juga diriwayat¬ 
kan oleh an-Nasa' i dan Ahmad, 2/4. 


T267J 

kampungsunnah. on 











QKitab Qemzah & Qkpa yam] tfirjadi $fh'liun ’^Canarian 


<^3483^ - 2 - a: Shahih 


Dari Abu Hurairah A*, dia mengatakan, 



"Seorang laki-laki mendatangi Nabi lain bertam/a, ''Walwi Rasu- 
lullah, sedekah gang manakah gang paling bangak ganjarcm palialanga?' 
Rasuhillah itei rnenjaivab, 'Engkau bersedckah sedangkan engkan dalam 
keadaan schat dan kikir, gaitn dalam keadaan takut fakir dan berharap kaga, 
tidak engkan tunda sampai mendckati ajal, lain engkau mengatakan, 'Ini 
buat si fulan, ini untuk si fulan, padalial harta sudah menjadi milik si 
fill an (sebagai harta warisan)'." 

Diriwayatkan oleh a!-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu 
Majah. 

2 - b: Shahih 

Dan Abu Dawud, hanya saja lafazhnya mengatakan. 



"Engkau bersedckah sedangkan engkau dalam keadaan sehat lagi 
sangat antusicis kepada harta , gaitu saat engkau mengharapkan keabadi- 
an serta takut fakir." 



1 Sebenarnya di sini ada tambahan ii5, namun tidak ada dasarnya dari para ulama yang meriwayatkannya. 
Dan ini diabaikan oleh orang-orang yang mengaku pente/ig/psebagaimana kebiasaan mereka. 



kampungsannah. org 











kKirab denazah & &ipa yang dcrjadi Sebeknn iKematian 



RNCRMRN ORRNG VRNG M€MB€NCI KCMRTIRN DRN 
RNJURRN M€N€RIMRNVR DCNGRN RIDHR DRN 
S6NRNG RPRBIIR T6RJRDI KRRCNR INGIN S€Kfill 
IUERJUMPR DCNGRN RLLRH A 



<^3484^> - 1: Shahih 

Dari Aisyah ,#=•, dia mengatakan, Rasuluiiah I® bersabda. 




LiJ <USl 0 J teUJl c-Li] 


"Barangsiapa yang cintn untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah 
juga cinta untuk berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang bend ber- 
tcmu dengan Allah, maka Allah juga bend berjumpa dengannya.'' Aku 
mengatakan, "Wahai Nabi Allah, apakah bend kematian (yang dimaksud)? 
Maka kita semua bend kematian.'' 

Rasuluiiah menjawab, "Bukan begitu, akan tetapi seorang Mukmin 
apabila diberitahu tentang rahmat Allah, keridhaanNya serta surgaNya, 
maka dia akan cinta untuk berjumpa dengan Allah sehingga Allah juga 
cinta untuk berjumpa dengannya. Dan orang kafir apabila diberitahu 
tentang siksa dan murka Allah, maka dia menjadi bend bertemu Allah 
dan Allah juga bend bertemu dengannya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an- 
Nasa'i. 



Kampungsunnah. org 










GKitab <3mazah & &pa yang tferjadi Sehelum Vernation 


<^3485^ - 2: Shahih 

Dari Anas bin Malik 44 dia mengatakan, Rasulullah l§t ber- 
sabda. 


:li-Ls .opllj HI o jS aUI 111! °• jA jij co^LS j HI 44-p—1 Hi ^Lal d4>~l yy 

co^^ill AiMyl dlJo : JIS lc->^j>Jl oySbi Ills" tHl b 

1)1 sy Alll d_>-i pj^H ‘Hi gy opU- bl /ysj-lJl 

0(X>- yjz>~ lil ysli>dl jl 3^-liM (jlj (OP ill HI 4-^li Hi di (l)^b 

1 ,, , i _ , s J s 

Hi 0j5o (.dill pUI 0j 5\3 t^jdl Li jl (.JjJiJl gy Aill Jpl-4 J-* Li 


'ill 


"Barangsiapa yang cintn untuk bcrjumpa dengan Allah, maka Allah 
juga cinta untuk bcrjumpa dcngannya dan barangsiapa yang benci bertemu 
dengan Allah, maka Allah juga benci bcrjumpa dengannya." Kami menga- 
takan, "Wahai Rasulullah, karni semua benci kematian?" Rasulullah M, 
bersabda, "Itu bukanlah benci kepada kematian, akan tctapi, scorang 
Mukmin ketika sedang sekarat, datang kepadanya seorang pemberi kabar 
gembira dari Allah, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintainya 
daripada bcrjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bcrjumpa 
dengannya. Sedangkan orang jahat atau orang kafir, saat sedang sekarat, 
datang kepadanya gambaran keburukan yang akan dia tempati atau ke- 
burukan yang akan dia temui, akliirnya dia benci bcrjumpa dengan Allah 
dan Allah pun benci bcrjumpa dengannya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi 
ash-Shahih, juga an-Nasa'i 1 dengan sanad yang jayyid (baik), hanya 
saja beliau mengatakan. 


AlAIj^Sb) AjI : JU Oj^vJ ^/l jS -I Ho Li J (.Hi (fjAij Ij 

alM t>_^>-l p^Ji fjj^t Hi gy 6 (_jydiJl opu>- HI o[ 

Pj 5b jkJ oyll Li opL>- bl py LSUl b)|j cbb>-l ajLSJJ HI 1)15j tHl s-LSJ gy 
.oyS"l Alll! HI (jl Sj tHl pill gy Alh iyS\ pj^" 


1 Yaitu dalam ar-Raqa ‘iq dari kitab as-Sunan al-Kubra sebagaimana dalam at-Tuhfah, dan dalam naskah 
yang dicetak tidak ada kitab ar-Raqa 'iq sebagaimana keterangan di depan lebih dari sekali. 



kompongsunnah. org 










‘SCitab Qienazah &. &lpa yanq Qerjadi Sdvlum oKematian 


"Dikntnknn, 'Wahai Rasulullah, tidak seorang pun di antara kami 
kccunli pasti dia bend kematinn.' RasuluUah S|| bersabda, 'Itn bukanlah 
bend kematinn. Sesungguhnya seorang Mukmin jika mendapatkan kabar 
gembira dari Allah AA, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai 
daripada berjumpa dengan Allah dan Allah juga lebih cinta lagi berjumpa 
dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir, jika sampai kepadanya kabar 
yang dia bend, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia bend daripada 
berjumpa dengan Allah dan Allah juga lebih bend dari itu nntuk berjumpa 
dengannya' 


- 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah ■«#», dia mengatakan, Rasulullah ber¬ 
sabda, yaitu dari Allah gig., (Dia berfirman), 

.oe-Lsj Utj ^uj o/ isij cS;uj cj^-1 ^UJ 4^ fy 


"Apabila hambaKu cinta untuk berjumpa denganKu, maka Aku 
cinta untuk berjumpa dengannya. Jika dia bend berjumpa denganKu, maka 
Aku bend berjumpa dengannya' 

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari dan ini lafazh miliknya, 
Muslim dan an-Nasa'i. 


^3487)> - 4: Shahih 

Dari Ubadah bin asb-Sbamit bahwasanya Nabi Allah 5§g 
bersabda. 


> i i 

.Of-Dj Alll* 0 jS ajk) 1 t-li) 0 jA OC-Lil 4 j0| 


"Barangsiapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah 
juga cinta untuk berjumpa dengannya dan barangsiapa yang bend berte- 
mu dengan Allah, maka Allah juga bend berjumpa dengannya." 


43488)> - 5: Shahih 

Dari Fadhalah bin Ubaid bahwasanya Rasulullah M ber¬ 
sabda. 




27 iJ 

Kampunqsunnah. org 










QJtitab Glcnazah & Gftpayatig LTerjadi £ebelum QKematian 



"Ya Allah, orang yang beriman kcpadaMn serta bersaksi bahwa aku 
adalah RasulMit, maka berikanlah dia rasa cinta untuk berjumpa dengan- 
Mit, dan permudahlah bagim/a qadha'Mu dan sedikitlah bagiannya dari 
dnnia. Dan orang yang tidak beriman terhadapMu dan tidak bersaksi 
bahiva aku adalah RasulMu, maka janganlah Engkau berikan rasa cinta 
untuk berjumpa denganMu dan janganlah Engkau mempertnudah qadha'Mu 
padanya serta perbanyaklah dunia untuknya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, ath-Thabrani dan Ibnu 
Hibban dalam Shahihn ya. (Telah lewat da lam Kitab Taubat dan 
Zuhud, bab. 5) 



1 


272 


kampangsunnah. org 









<3Citdb Qmazah & S'Hpayaih] tferjadi $dvlwn <3Camtian 



RNJURRN M6MBRCR DOR VRNG DIUCRPKRN 
ORRNG VRNG DITINGGRl MRTI 


^3489^ - 1: Shahih 

Dari Ummu Salamah dia mengatakan, Rasulullah #1 ber- 
sabda. 


<JiSis ^jJl 4 ^-L^c ^jI ci^L^ ULLs ’oJl5 L« 

S ' * ^ (• ^ i 

‘ jp i.d->Lo ~x^ Ul b)| 


"jika kalian mengunjungi orang sakit atari mayit, maka ucapkan- 
lah perkataan yang baik, karena sesiinggulinya para malaikat mengamini 
apa yang kalian katakan." Ummu Salamah mengataknn, 'Saat Abu Salamah 
zvafat, aku mendatangi Nabi ?% lain aku mengatakan, 'Waliai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu Salamah Mali wafat.' Bcliau bersabda, 'Ucapkanlah, 



' » a f, a 

( _ 5 fai 4 jU j-Xlii-lj iJj jJ yas\ 


'Ya Allah, ampitnilah aku dan dia dan berikanlah aku ganti yang 
lebih baik.' 


• 5i§ to jj yj~ yc> ‘jS &)1 c<iiJS cAiii 


Ummu Salamah mengatakan, 'Maka aku mengucapkannya, lain 
Allah memberiku ganti orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu 
Muhammad 


Diriwayatkan oleh Muslim seperti ini dengan lafazh yang 
mengandung keraguan (orang sakit, atau mayyit), Abu Dawud, 


1 Pengganti yang shahih. 


-« 

273 

Rampangsannah 












QCitab Qcnazah & Qtya mnq vferjadi Si'l’dum GKematian 


at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan lafazh "mayyit" 
tanpa mengandung keraguan. 


^3490)> - 2: Shahih 

Dan darinya dia mengatakan, Aku mendengar Rasulnllah 
#, berstibda. 


• A « ^ A...-- -■-! ^ 


"Tidaklah scorang hamba tertimpa suatu musibah lain dia menga¬ 
takan, 

■tfd Jt jJjdU Up Uj. 

’Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadaNya kita akan kembali. 
Ya Allah, berilah aku garijaran baik dalam musibah ini serta berilali aku 
ganti yang lebih baik darinya,' 

oU ULU IdJlS -Lgi» j ‘CSJDaA ^ ciUU 4J0I ey>-T *V| 

•Hi 4i)l Jj-ij ^ jjl cSif djol Jj-dij 


kecuali Allah pasti akan memberi ganjaran baik i/ntuknya dalam musibah- 
nya itu serta akan memberikan ganti yang lebih baik darinya.” Ummu 
Salamah mengatakan, "Saat Abu Salamah mafat, aku mengatakan, 'Muslim 
manakah yang lebih baik dan Abu Salamah? Dia adalah penghuni rnmah 
yang pertama kali hijrah menuju Rasulnllah Kemudian aku mengu- 
capkan doa itu. Maka Allah di- niemberiku ganti yang lebih baik darinya, 
yaitu Rasulullah 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. 1 


1 Saya tidak melihatnya ada di dalam as-Sunan ash-Shughra miliknya, dan al-Mundziri dalam adz-Dzakha 'ir 
juga tidak memsbatkannya kepadanya, tampaknya ia ada di as-Sunan al-Kubra milik an-Nasa‘i. Sedangkan 
Abu Dawud meriwayatkannya secara ringkas, no. 3119, dan Muslim menwayatkannya no. 918 dengan dua 
lafazh dan rangkaian redaksi imlah yang diambil oleh penulis sehingga menjadi satu rangkaian. Dan diriwa¬ 
yatkan oleh Ahmad dengan lafazh yang mirip, 6/309, kemudian saya melihat an-Naji telah menjelaskan 
ketidakjelasan ini, dan menegaskan bahwa an-Nasa'i meriwayatkannya di dalam al-Yaum wa al-Lailah, 
bukan dalam as-Sunan dan dengan lafazh yang mirip pula. 



kompungsunnah. org 











S ?Citab kJenazah & Qnpapany C Ttrjadi cyebehim tfCiematinn 


<^349l|i> - 3: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Musa 4b bahwasanya Rasulullah 5b bersabda. 



"Apabila anak seomng hamba meninggal, maka Allah dW bcrkata 
kepada malnikatNya, 'Kalian telah mencabut nth scorang anak hambaKu.' 
Merekn mengatakan, 'Ya.' Lain Allah bcrtanya, 'Apa yang dikatakan oleh 
hambaKu?' Mercka menjcnvab, 'Din memujimu dan mengucapkan, 'Inna- 
lillalii iva inna ilaihi raji'un.' Allah tiUS bcrfirman, 'Buatkanlah satu 
rumah di surga bunt hambaKu itu dan namailah din dengan Baitul Hatnd'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, 
juga Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Telah lewat dalam (Kitab Nikah, 
bab. 9). 




kampungsunnah. org 










0Cirab tfmazah & pa yang tfirjadi Sebtlum 'demotion 



RNJURRN (K€UTRMRRN) M6NGGRLI IUBRNG KUBUR, 
M6MRNDIKRN JCNRZRH DRN MCNGKRFRNINVR 



^3492^> - 1: Shahih 

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia mengatakan, "Shahih 
berdasarkan persyaratan Muslim, (yang dimaksudkan adalah hadits 
Abu Rafi' yang berada dalam Dhaif at-Targkib) dan lafazhnya. 



"Barangsiapa yang memandikan mayit lain dia menyembunyikan 
nib si mayit, maka Allah akan mengampuni baginya sebanyak cmpat puluh 
kali; barangsiapa yang mcngkafam mayit, maka Allah mcmberikan kepa- 
danya pakaian di sitrga yang tcrbuat dari sundus dan istibraq ; dan barang¬ 
siapa yang menggali kuburan iintuk mayit lain mayit itii dimakam di 
sana, maka Allah akan mengal irkan ganjaran baginya (sepcrti ganjaran 
amal jariyah, pent.) sebagaimana pahala sebuah tempat tinggal yang dia 
tinggali sampai Hari Kiamat." 



i 



1 Peringatan: teks hadits ini dibuang setelah pada akhtrnya tampak jelas bagiku kelemahannya, di saat kitab 
ini sudah siap cetak. 



kampangsunnah. org 












kk'irab kdemzah &. @lpamnq tferjadi Sd'rtwn ^Kematian 



RNJURRN UNTUK MCNGIRINGI J6NRZRH DRN 
M6NGHRDIRI P6MRKRMRNNVR 


<^3494^> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah ber- 
sabda. 


‘Ciai UJ :JU* <Jjdjj b jy Dj : Jis ic~j j-t-bJLiJI Jp- 

lijj ..aJ cLUt^idl blj AyMi lil pS ISIj t.Alip ^IaU9 

. 4 -Uj li 0 L 0 lijj i-ojAi yd y Ul j LAMM 3 [<U)l Xs^s] 


"Hnk searang Muslim atas Muslim lainnya ada ennm." Rasulullah 
ditanya, "Apakah yang enam itu, waliai Rasulullah?" Beliait bersabda, 
"Jika engkau berjumpa denganm/a, maka ucapkanlah salam kepadam/a, 
jika dia menguiidangmu, maka penuhilah undanganm/a, jika dia meminta 
fiasihat kcpadamu, maka berilali dia nasihat, jika dia bersin (lain mcmuji 
Allah), maka doakanlah dia, jika dia sakit, maka jenguklah dia dan jika 
dia zvafat, maka iringilah (jenazah)nya." 

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu 
Majah. 


- 2: Shahih 

Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda, 

OwUj gyyj I <_3 jjLj~ .‘[ijSxj AjLI \a> Sf ji_b_*J>Ji 


1 Tambahan dari riwayat Muslim dan tidak ditambahkan oleh tiga orang (pen&?/;< 7 ) ini padahal ini sangat 
urgen, karena mendoakan orang yang bersin tidak wa]ib, kecuali orang yang bersin tersebut mengucapkan 
hamdalah ini, sebagaimana juga pada hadits yang kedua. 


kampungsunnah. org 











kKkah Cjenazah & <??pa yam] M Tcrjadi Sebelum kKcmatian 


° * * ' ' ji * * { s '• * ' i ' ' '* S> ' 

pJ^LiU il )\Sj .bkA-D-l ajJj>sj 'b/l Ugi..i ijlijl Sl_p L* 

-• 3 s'" f ' ' £ ' T* ° ' 

.ob» ISI ioIpo DI caiSJ DJ <u!p l jl tDlp 


"Seorang Muslim adalah saudarn bagi Muslim yang lain, dm tidak 
(boleh) menzhaliminya dan tidak (bolch) mengacuhkannya." Lain beliau 
bersabda, "Demi Dzat yang jiivaku berada di TanganNya, tidaklah dm 
orang snling menyukai lain terpisalikan kecuali akibat dari dosa yang dila- 
kukan oleh salnh seorang di antara mereka." Beliau juga bersabda, "Seorang 
Muslim memiliki enam hakntas Muslim yang lain, (yaitu): mendoakan- 
nya jika dia bersin, menjenguknya jika dia sakit, menasihatinya (membe- 
rikan kebaikan kepadam/a) jika dia ada atau tidak ada, mengucapkan salam 
kepadanya jika dia menjumpainya, memenuhi undangannya jika dia di- 
undang, serta mengiringi jenazalmya jika dia wafat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. 


- 3: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri 4:, bahwasanya dia pernah mende- 
ngar Rasulullah W, bersabda, 

, o " 1 

AyA J i L^2 j y 2 lp py ! I JcA 1 gy 1 {> y ^3 gyA*S- gy 

* ' ' s S' 3 ^ ' 

• A^3j yS-lj t4_*_oJ>ij| ^j| jgjjj y J cojU->- 


"Ada lima hal, barangsiapa yang melakukan kelima hal itu dalam 
sehari, maka Allah tetapkan dia sebagai penghuni surga (yaitu) orang 
yang menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, puasa satu hari, bcrang- 
kat melaksanakan Shalat Jiun'at, serta membebaskan budak." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya. (Telah di- 
bawakan pada Kitab Jum'at, bab. 1 dan dalam Kitab Jenazah ini, 
bab. 7). 


<^3497)> - 4: Shahih 

Darinya (Abu Sa'id al-Khudri Ail), dia mengatakan, Rasulullah 
HI bersabda. 


^ ^ Jl j/ ^ ^ 0 

. 1 \jiy* 


K1-C5 

.278] 

fr ——& 

kampunqsunnah. ora 










kKitab Jenazah & <3%payamj tferjadi St'behtm dRenintian 


"Jenguklah orang-orang sakit serta iringilah jenazah-jenazah, niscaya 
itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Hibban di dalam 
Shahilinya. Dan hadits ini serta yang lam telah lewat dalam Kitab 
Jenazah ini, bab 7), 


<^3498^> - 5 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah 16; ber- 
sabda. 


' O ? S, s' ** "/■ ^ ' s ° s ' 

kps: jd>j Hi Jzs>- 

!(Jlj V(jUs>lyti!l Lij ■tjUs’lyls iii 


"Bamngsiapa yang melayat jenazah sampai dia dishalatkan, maka 
orang itu mendapatkan satu qirath. 1 Bamngsiapa menghadirinya sampai 
dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirath." Rasulullah M 
ditanyn, "Apakah dua qirath itu." Bcliau menjaivab, "Seperti dua gunimg 
bestir." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tir- 
midzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 


5 - b: Hasan 

Dalam riwayat lain milik Muslim dan yang lainnya, 

t * - 

• Jbo > jkga\ 

"Minimal dari keduanya seperti gunimg Uliud." 


5 - c: Shahih 

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari, 


L£lip JLd/s j “AxA <jlSj \j\Azz>-\j ULijl ggi 

4 O ,1 >» Z , ' a i » ' * s , «, ' 

lyt&jt 1st 


1 Dalam kitab an-Nihayah ada keterangan: Kata (Ll yi) adalah pecahan dari uang yaitu 1/20 dinar pada 
kebanyakan negeri. Sedangkan penduduk Syam menjadikan Qirath adalah pecahan dari dua puluh empat. 
Dalam kitab al-MUjam al-Wasith dijelaskan: Qirath adalah ukuran dalam timbangan dan dalam penyetaraan 
ada perbedaan ukuran sesuai perbedaan zaman, sekarang dalam timbangan sebarat 4 Qamhatdar) dalam 
ukuran emas 3 Qamhat. Dalam kias adalah satu bagian dari 24 bagian, dan dari luas adalah 175 meter. 


rj™—-ci 

279 

i*i ■ 


kompungsunnah. org 











U\itab Uenazah & GMpamnq Uerjadi Sfbclum <Memarian 



S'" " a J 3 (■ " " ' ' 

pry, ^ LM J4® prj p L^Lp 


"Barangsiapa mengiringi jenazah scorang Muslim karenn iman dan 
ingin mendapiatkan pahala, din mengikutinya sampai dishalati dan sampai 
tuntas pemakamanmja, maka dia akan kembali dengan membawa pahala 
dua qirath. Masing-masing qirath itu seperti ginning Wind. Barang¬ 
siapa yang menshalatim/a Iain pulang sebclum dimakamkan, maka dia 
pulang dengan membawa pahala satn qirath." 


- 6: Shahih 

Dari ’Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash 4®, 

b : Jlii iijjLi? SbLsb *_Lb ytS' J*Lp IapLs jl5 ij! 

sj > , , ; * , -i i 

4jI ij jjlj S&y>jjk b> gMM I <.yks- g/ ^A)l Ms- 

L^SlJ ‘L^lU ‘LgiS jy> SjbS- kg : HI ^ 

L^iIp Zj-aj 4-b>-l jSo t^>-1 bLbl^jis 4J olS t.’yijj 

jiu ^-*^1 qya 4J ob *_>-j p 

*_>- s pS L^JLSj 4-SjLc- bli- jA-f- ^->1 

^j| ^3 wL^£> I 4 JSLL- oJli !(JLa 5 d -i!lJ gy J i w S- > “ oAj ,_5® 

o "a"'' " " -* " (■- 3 " * ^ ^ 

bis^3 Ail '(JlS jvJ °Aj (3® OLS jAS' SS yjsi 

•\j~£ (J 


"Bahwasanya dia sedang duduk dekat Ibnn Umar (yaitu Abdullah) 
tiba-tiba Khabbab, pemilik rumah datang lain mengatakan, Wahai 
Abdullah bin llmar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh 
Abu Hurairah? Dia mengatakan bahwasanya dia pernah mendengar 
Rasulullah SS bersabda, 'Barangsiapa yang keluar dari rumahnya bersa- 
ma jenazah (mengiringinya) dan mcnshalatim/a serta mengiringinya sam¬ 
pai jenazah itu dimakamkan, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dua 
qirath. Masing-masing qirath seperti guming Ulmd. Barangsiapa yang 
menshalatim/a lain pulang, maka dia mendapiatkan pahala satu qirath.' 


CH- V 

. 280 ] 

tb -*5 

kampangsannah. ora 










<3(itab ft’Hflzali & f&tpamw L 'hrjndi Sdvhun kKematian 


Lain Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk bertanya 
kepadanya tentang perkataan Abu Hurairali lain kemlmli dan memberita- 
hukan kepada Ibnu Umar ucapan yang dikatakan oleh Aisyah. Ibnu Umar 
kemudian mengambil segenggam kerikil masjid lain beliau membolak- 
balikm/a di tangan beliau sampai utusannya kembali. Lain si utusan (yaitu 
Khabbab) mengatakan, Aisyah mengatakan, Abu Hurairah bernar.' Maka 
seketika itu Ibnu Umar menghantamkan kerikil yang di tangan beliau ke 
tanah dan mengatakan, 'Sungguh, kita sudah lalai untuk meraih banyak 
qirath'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

^3500)> - 7: Shahih 

Dari Tsauban ■*#», bahwasanya Rasulullah sij bersabda. 



"Barangsiapa yang menshalati jenazah, maka dia mendapatkan satu 
qirath pahala, jika dia menghadiri pemakamannya, maka dia mendapat¬ 
kan pahala dua qirath. Satu qirath seperti bukit Wind." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah. 

<^3501^> - 8: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Bakar bin 
Ka'ab dan beliau menambahkan di akhirnya. 



"Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya, satu qirath 
itu lebih besar daripadu bukit Uhud ini." 

<^3502^> - 9 - a: Shahih 

Dari Ibnu Umar dari Nabi HI, beliau bersabda. 






kampangsunnah. org 









$titab <3mazah & dApapanq Werjadi St'biium ‘duvuitian 


"Barangsicipn ynng menghadiri (pengunisan) satu jenazah sampai 
din menshalatinyci, maka sesungguhnya dia mendapatknn satu qirath." 
Lain Rasulullah Sfc ditanya tentang qirath, beliau Jfj mcnjawab, 'Seperti 
bnkit llluid'." 

9 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain. 



"Mcrcka mcngatakan, 'Wnlmi Rasulullah, apakah seperti qirath 
.■r ath kita ini?' Beliau menjawab, 'Tidak, akan tetapi sepvrti bukit Uhud 
dan bahkan lebih besar dari bukit Uhud'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinva adalah orang- 
orang tsiqah. 

*3503)> - 10: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah Sfe' ber- 
sabda, 

J ■■*€■ O t- ' ' 3 f C. 



"Siapakah di antarn kalian yang puasa pada pagi liari ini?" Abu 
Bakar mcnjawab, "Saya." Rasulullah Sg bertanya, "Siapakah di antara 
kalian yang memberikan makan kepada orang miskin pada liari ini?" Abu 
Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara 
kalian yang menjengnk orang sakit pada liari ini?” Abu Bakar menjawab, 
"Saya." Rasulullah bertanya, "Siapakah di antara kalian yang mengiringi 
jenazah pada hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Maka Rasulullah 
K bersabda, "Tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada diri seseorang 



kampangsannah. org 










kKitah klmazah & v%pa yam] ^Ttrjadi Si'lvhwi ^Kematian 


[dalam satu hari 1 ] kecuali din aknn masuk surga." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih nya. (Dan 
telah lewat dalam Kitab Sedekah, bab. 17 dan dalam Kitab Jenazah 
ini, bab. 7). 2 




1 Lafazh ini adalah tambahan dari riwayat a!-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad dan maknanya terdapat dalam 
riwayat Muslim. 

2 Kami telah jelaskan di sana bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim. 


283 


kampungsunnah. ora 









GCitab Genazah & Giya yam] Gtrjadi St’bdum GCmwtuvt 



msmm mcmpcrbrnyrk orrng vrng 

M6NSHRIRTKRN J€NRZRH DRN RNJURRN 
UNTUK TR'ZIVRH 


<^3504^> - 1: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, Rasulullah Gg bersabda, 

.‘Cs aJ 

"Tidaklah scorang may it dishalati olch sekclompok kaum Muslim in 
yang jumlahm/a mencapai seratus orang, yang masing-mnsing meminta- 
knn syafa'at bagi si mayit, kecuali syafa'at mereka untuk si mayil pasti 
ditcrima." 

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. 

Dalam riwayat at-Tirmidzi, 

Li-9 4jb> 

"( Berjmnlah) Seratus atau Icbili.” 1 



-■ - o * f * ^ . j, -* ^ f, -< 

(j IS ys* 4jj| aJlLp ^ L . ’r> \ 


3505f - 2: Shahih 

Dari Kuraib, 

_dL \ Jlis ((jLtf-d^p) _j j a ] d->Li jj-il <jl 

_G I ili dL ~>-: Jli V^dljl y/> aJ Li jlijl 

ioi-9 !(JIS JjJij : JL*i 4jyy>-li 


1 Saya mengatakan, At-Tirmidzi mengatakan, 'Hasan Shahih', padahal sebagian mereka memai/fyt'tannya dan 
tidak mema/ftikannya. 


kampangsunnah. org 











vKitab kHenazah & kRlpa yani] L Terjadi cVh’/fim (dCematian 


^-Lws ba "(Jj-i >As *wl iJ j-^j j~*~^ 

ii)l ^4 g »2 - a *V ^ ibjLJu aWL ij_ai ^ ^vP-j 0 Ajjbp- ^_J^bs 


.413 


"Bahwnsnnya piitrci Ibnu Abbas #s meninggal di Qudaid atau (di 
'Usfan). Bcliau mengatakan, 'Waltai Kuraib! Lihatlah berapa banyak onmg 
yang berkumpul untuk (menshalati)nya?' Kuraib mengatakan, 'Lain aku 
keluar dan aku lihat banyak orang yang sudalt berkumpul. Aku membe- 
ritahukan hal itu kepadam/a.' Ibnu Abbas mengatakan, 'Engkau menga¬ 
takan jumlah mereka empat puluhnn?' Kuraib menjawab, 'Ya.' 

Ibnu Abbas mengatakan, 'Keluarkanlah dia (si may it). Karma aku 
pernali mendengar Rasulullah sg bersabda, 'Tidaklah seorang laki-Iaki 
Muslim meninggal lain jenazahm/a dishalati oleh empat puluh orang yang 
tidak mempersekutukan Allah dengan apa pun jua, kecuali pasti Allah 
akan mcnerima syafa'at mereka buatnya'." 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. 


<^3506^> - 3: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Umar <4*5, dari Nabi beliau bersabda, 

. <b dill y&P 'y 1 l ALo AiLp ^LsAj Jp- J La 

"Tidak ada seorang pun yang dishalati oleh seratus orang, kecuali 
dia akan diampuni." 

Diriwayarkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jant al-Kabir. 
Dalam sanadnya terdapat Mubasysyir bin Abi Mulaih, aku tidak 
mengetahui keadaannya. 1 


3507^> - 4: Hasan Shahih 

Dari al-Hakam bin Farrukh, dia mengatakan, 

a^p- jj blip a ) I bbiis cjbi- ^jI bo ^J-n23 


1 Saya mengatakan, Al-Buknari rnenyebutkannya dalam at-Tarikh dan Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dalam 
ats-Tsiqat, 7/507 dari riwayat Syu'bah darinya. Haditsnya ini memiliki syahid (pendukung) yang shahih dari 
hadits Abu Hurairah sebagaimana aku jelaskan dalam kitab Ahkam al-Jana 'iz, hal. 126-127 (terbitan al- 
Ma'arif). 


Kl-111 

285 

kampangsunnah. org 











QKirab kdenazah & (Apa ivunj <- Terjadi Srtvlum Ovcmatum 



"Abul Mulaih mengimami kami. Kami mengira din sndah melaku- 
kan takbir, din lain menglmdap ke arah kami dan mengatakan, 'Luruskan 
shaf kalian dan hcndaklnh kalia)'i menjadikan syafa'at kalian syafa’at yang 
baikAbu Mulaih mengatakan, 'Aku diberitahu oleh Abdullah dari salah 
seorang ummabahil mu'mimn yaitu Maimunali istri Nabi dia menga¬ 
takan, ’Aku diberitahu oleh Nabi 4g, beliau bersabda,"Tidaklah seorang 
may it dishalati oleh sekelompok orang, kecuali syafa'at mereka untuk 
mayit aknn dikabtilknn.' Lain aku menam/akan kepada Abul Mulaih ten- 
tang (jumlah) sekelompok itu, dia mengatakan, *Empat pululi'." 

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i. 

<^3508<^> - 5: Hasan Lighairihi 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin I lazm, dari 
Nabi ajfe, beliau bersabda, 

JJj>- O ' 0 ^ eli-i LMdM ijN ^ 


. M kJjJ I 


"Tidaklah seorang Mukmin mcnta'ziahi saudaranya (menasihati 
saudaranya agar bersabar, part.) atas musibah yang menimpanya, kecuali 
Allah akan mengenakannya pakaian dari pakaian kehonnatan pada Hari 
Kiamat." 1 



1 Perhatikanlah perkataan para ulama tentang sanadnya, dan tentang sebagian perawinya dalam kitab Silsilah 
al-Ahadits ash-Shahihah no. 195. Hadits ini hadits yang sulit didapati, terkadang engkau tidak menemukannya 
di tempat lain. 



kampungsannah. org 












dKirab Qcnazah & Wpaynnq tTerjadi Stbelim i L : Kt'marian 



15 


FtNJURRN M€MP€RC€PRT IANGKAH SRRT M€MBRUJA 
JCNAZAH DAN M€NV€G€RAKAN P6MAKAMAN 


3509y - 1: Shah ill 

Dari Abu Hurairah •>'■&% dari Nabi SS, beliau bersabda, 

f ^ 9 ' ' j. ' > ^ J , S ' s \ f, C ' 

i^C, siJo L^j *£>*3 A^tJLs2? 

yp Ajyx^Jdls gAs bLUi 

''Hendaklah kalian mcmpcrccpat langkat saat imnnbawa jcnazah, 
karcna jika jcnazah itu balk bcrarti kalian mcmpcrcepat ia sampai kepada 
kcbaikan, jika dia tidak demikian, bcrarti itu adalah kcburukan yang (scgera) 
kalian turunkan dari pundak kalian." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmi- 
dzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 


3510y - 2: Shahih 

Dari Uyainah bin Abdurrahman, dari bapaknya, 

IAIv-o hSy t-dS-5 jy ijbjdp ^3 d)kS 4jl 

aMI (J j.Sjj llxdj jJiJ :JU3 4js>y_^> 33 A?s iySb yd bJb>cJj 

,*>U3 ii 


" Balnvasam/a dia pernah mengiringi jcnazah Utsman bin Abil 'Ash 
4® dan kami berjalan perlaltan hingga kami disnsid oleh Abu Bakrah 
lain beliau mengangkat pecutm/a 1 dan mengatakan, 'Aku pernah mclihat 


1 Aslinya adalah (suaranya). Demikianlah yang teraapat dalam cetakan Imarah. Koreksian ini berasal 
dari Sunan Abu Dawud dan Sunan an-Nasa 7 dan riwayatnya lebih lengkap. Ini juga riwayat Abu Dawud. 


287 

r--* 


kampongsunnah. org 











GKitah kkcnazah & <S?pa yam] tferjitdi Sfbelum ufCematian 


karni, saat itu kami bersama Rasulullnh it, karni berlari-lari kecil 
: ':::ka mengantar jenazah )." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i. 

Jg||pP^ 


Hadits ini difsA/j/7/ dalarn kitab Ahkam at-Jana iz, hal. 94. 



kampungsunnah. org 











dKirab tfenazah & kdipa yang < 5 Terjadi Sebelum GKematian 



RNJURRN MCNDORKRN MflVIT DRN MCMUJINVR S€RTfl 
RNCRMRN DRRI MCLRKUKRN SCBRUKNVR 


351 If - Is Shahih 

Dari Utsman bin Affan 4®, dia mengatakan, 

: Jtii Alb w- isj ojaJI ( jj> taj dib 

.jLj oS’i du ccb&i <J ijJbtj 


”jika Nabi #§ selesai memakamkan mayit, beliau berdiri debit kubur- 
nya lain bersabda, 'Mohonkanlah ampunan bnat saudaramu dan mohon- 
kanlah keteguhan buatnya , karena dia sekarang sedang ditanya'." 
Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 


3512f> - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4 ®, dia mengatakan, 

Id^i?~ bb aA)I 

' ' ' ' s f 

M 2 ' ' f a ^ «** o P- 

^(JLa3 L^-LLp 

iS ♦ 


"Mereka meleivati Rasulullah S& membaxva seorang jenazah, lain 
mereka menyebut jenazah itu dengan sifat-sifatnya yang baik, maka Rasu¬ 
lullah bersabda, 'Fasti (dia mendapatkan surga).' Kemudian mereka mele- 
wati Nabi ; M dengan membazva mayit yang lain, lain mereka menye- 
butkan keburukannya, (mendengar itu) Rasulullah ->§3 bersabda, 'Fasti 
(dia mendapatkan neraka).' Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya 
sebagian kalian adalah saksi bagi sebagian yang lain'." 


T289f 

Lb-Ttj 

kampungsunnah. org 











dKirab Qenazah & @lpayang tferjadi Sebehmi dkanaTian 


Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazhnya adalah riwayat- 
nya; juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 

<i|3513)> - 3: Shahili 

Dari Anas dia mengatakan. 



"Seorcmg jenazah dibawa melezvati Nabi db, dan disebutkan kebaikan- 
nya, (mendengar itu) Nabi Allah ig bersabda, 'Fasti, pasti, pasti.' Kemu- 
dian seorang jenazah lain dibazva melezvati Nabi M dan disebutkan kebu¬ 
rukannya, (mendengar itu) Rasulullah HJ bersabda, 'Pasti, pasti, pasti.’ 
Umar bertanya, 'Bapak dan ibitku siap kujadikan tebusanmu, wahai Rasu- 
lullah! Satu jenazah dibazva lewat dan disebutkan kebaikannya. Lain eng- 
kau bersabda, 'Pasti, pasti, pasti.' Sementara ada jenazah lain dibazva 
lewat dan disebutkan keburukannya, engkau bersabda, 'Pasti, pasti, pasti.’ 
Maka Rasuhdlah As, menjelaskan,'jenazah yang kalian sebutkan kebaikan¬ 
nya, pasti dia akan mendapatkan surga sementara jenazah yang kalian 
sebutkan keburukannya, pasti dia akan mendapatkan neraka. Kalian adalah 
para saksi Allah di muka bumi'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh ini ada¬ 
lah riwayatnya; diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan 
Ibnu Majah. 

^3514)= - 4; Shahih 

Dari Abul Aswad dia mengatakan. 




kampangsannah. org 








< 3 Citab Qenazah & QApayany Cferjadi Sebelum Qvemanan 


L^>-L4> ^Lp ly^jb 43liJb y# |^_> to~4”_9 ' \j±s- tJLis tl^>- l^-U25 ^1 p 
^lol b cu 4 -J U :c~Lji ::>J 4 VI jj! ju .cm>-j 4 .yJ> JUi> i\jJ> 
a^jjI <J ^ Lijl ^iJl b»ir o-Ls :J15 
?jbu1j tbiJis .4itJLii S'i&^hj ;biJis :(Jts • <c4dl iu! aAp-oI ji>o 

,j^-\y]\ nyt- 4jbbo .(jlbl^ i (_j LS 


"Aku datang ke Madinah lain aku diiduk dekat Umar bin al-Khaththab 
4®, lain ada jenazah yang dibawa melezvati mereka, maka mereka memuji 
kebaikan si may it. Lain Umar <4* mengatakan, 'Fasti.' Kemudian ada 
jenazah lain yang dibaiua melezvati mereka, maka mereka memuji kebaikan. 
si may it. Lain Umar 4® mengatakan, 'Pasti.' Kemudian jenazah ketiga 
dibaiua melezvati mereka, maka mereka menyebut-nyebut keburukannya, 
lain Umar mengatakan, 'Pasti.' Abul Asivad berkata, 'Aku bertanya, 
'Apa yang pasti, ivahai amirul Mukminin?’ Umar mengatakan, 'Aku 
mengatakan sebagaimana sabda Nabi 0„ 'Muslim mana saja yang diper- 
saksikan kebaikannya oleh empat orang, maka pasti Allah akan memasuk- 
kannya ke dalam surga.' Umar mengatakan, 'Kami bertanya, 'Kalau tiga 
(saksinya)?' Rasulullah menjazvab, 'juga tiga.' Kami bertanya (lagi), 
'Kalau (saksinya) dua, (bagaimana)?' Rasulullah menjazvab, ']uga dua.' 
Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau tentang saksi satu orang'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


3515^> - 5: Hasan Lighairihi 

Dari Anas 4®, bahwasanya Nabi M, bersabda, 

gj! A>\yy>- yy* olbl 4J JdpAiz Cyt ^ 

V La 4 oyipj ^£sj>Ss- Ji :ibl <JIS V| dyiA- 'VI <j jASJu V 


"Tidaklah seorang Muslim meninggal lain dipersaksikan oleh empat 
orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya, bahzva mereka tidak 
pernah mengetahui kecuali yang baik, kecuali Allah pasti akan berfirman, 
'Aku terima pengetahuan (persaksian) kalian tentangnya, dan Aku ampuni 
untuknya apa yang kalian tidak tahu'." 


291 


l 


ampunqsunnah. ora 










dKirab Qemzah & GHpaycauj m Terjadi Sebelum Gfcmatian 


Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 

nya. 

<^3516^> - 6: Hasan Lighairihi 

Ahmad meriwayatkan dari seorang syaikh dari penduduk 
Basrah yang tidak disebutkan namanya, dari Abu Hurairah dari 
Nabi M, beliau meriwayatkannya dari Rabbnya A*, 



"Tidaklah seorang Muslim meninggal yang dipersaksikan oleh tiga 
penghuni rumah dari tetangga terdckatnya, kecuali pasti Allah akan her- 
firman, 'Aku terima persaksian para hamba-hambaKu tentang apa yang 
mereka ketahui, dan Aku ampuni bagi si mayit dosa yang hanya Aku yang 
mengetahuinya 

<s|3517)> - 7: Shahih 

Dari Abu Qatadah 4b dia mengatakan. 





"Apabila Rasulullah 5§| diundang untuk (melayat) seorang jenazah, 
beliau bertanya (dahulu) tentangnya. Jika disebutkan kebaikannya, maka 
beliau berdiri dan menshalatinya. Dan jika disebutkan kebalikannya, maka 
beliau bersabda kepada keluarga si mayit, 'Terserah kalian dengannya,' 
dan beliau tidak menshalatinya," 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi 
ash-Shahih. 

#3518^ - 8 - a: Shahih 

Dari Mujahid, dia mengatakan, Aisyah mengatakan. 


292 


kampangsannah. org 










<38f ab Qenazah & QKpa yang Cferjadi Sebeltim iKematian 


IjjUb .iJd :cJli .oLi Ji L«U)I did *L>jj jAa ^ 

V : jli lf| ^ Jj-ij 5| :cJl5 ?3JJ| :dii ii dlil diJ U :L$J 

. La \j^Jzb\ OljJs'i/l Ijg-dj 


"Apa yang dilakukan Yazid bin Qais, -semoga Allah melaknatnya-?" 
Mereka mengatakan kepadanya, "Dia sudah meninggal." (Mendengar itn) 
Aisyah mengatakan, "Astagfindlah (Aku motion amptm kcpada Allah)." 
Mereka mengatakan kepada Aisyah, "Kenapa engkau melakmtnya kemndian 
engkau mengatakan, 'Astagfindlah (Aku mohon ampun kepada Allah)?'" 
Aisyah menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah HI bersabda, 'Janganlah 
kalian mencela mayit-mayit itn, karena mereka telah mendapatkan apa 
yang telah mereka lakukan'.'' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya ini juga ada 
di dalam Shahih al-Bukhari tanpa menyebutkan kisah ini. 


8 - b: Shahih 


Dalam riwayat Abu Dawud, 


. AtS IV J d->La 


"Jika teman kalian meninggal, maka biarkanlah dia, janganlah kalian 
mencelanya." 

Al-Hafizh (al-Mundziri) mengatakan, "Telah lewat di depan 
sebuah hadits Ummu Salamah yang shahih (dalam Kitab Jenazah 
ini, bab. 11), dia mengatakan, Rasulullah IS bersabda. 


■ ijLa t ^Lp Li3d ^Siiv'LaJl <.\yi>- ! dddJl jyjss*- lil 


Apabila kalian menghadiri (pengurusan) satu mayit, maka ucap- 
kanlah yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa 
yang kalian ucapkan'." 


293 


kampungsunnah. ora 










<3Citab Qenazah & Gftpapang Qerjadi Sebehtm @Cematian 



RNCRMRN MCRRTRPI MRVIT, M€NGUMUMKRNNVR, 
MCNRMPRR PIPI, MCNCRKRR UJRJRH, DRN 
MCROBCK 6RJU 


«|3519^ - 1: Shahih 

Dari Umar bin al-Khaththab 4®, dia mengatakan, Rasulullah 
M bersabda, 

. —AJLLc- ^cJo La -Aj!jj AlU- Li_) OjIS ^9 i_jj-rj 

"Mayit itu diazab di kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya" 
-dalam riwayat lain: ... ratapan kepadanya-." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, an-Nasa'i, 
beliau mengatakan dalam riwayatnya, 

. aiLc- <e>-UJb 

"Dengan sebab ratapan kepadanya." 


- 2: Shahih 

Dari al-Mughirah bin Syu’bah 4&, dia mengatakan, Aku telah 
mendengar Rasulullah 3§t bersabda, 

>o & £ * 

4jLl»P La-! t, JwLSu l4llP 


1 Di sini terdapat isyarat bahwa azab yang disebutkan itu terjadi pada Hari Kiamat. Maka tafsir tentang siksaan 
mayit dikubur adalah dengan syarat bahwa si mayit mengetahui ratapan keluarga kepadanya. Pendapat ini 
di samping tidak ada dalilnya juga tidak didukung oleh kalimat yang disebutkan yaitu pada Hari Kiamat. 
Sadarilah ini, dan janganlah engkau menjadi pen taqlid kepada orang lain. Yang benar, bahwa azab itu 
menimpa dia dan orang lain sesuai zahir hadits, hanya sa]a, azab ini bersyarat yaitu khusus bagi orang 
tidak pernah mengingkarinya semasa dia masih hidup, hal ini untuk memadukan antara hadits ini dengan 
Firman Allah dm, 


kampunqsunnah. ora 











GKitab Qcnazah & Gftpapemg < 5 Terjadi Sebclum QKematian 


"Barangsiapa yang diratapi, rnaka dia akan diazab pada Hari Kiamat 
dengan sebab ratapan kepadanya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


3521^ - 3: Shahih Mauquf 

Dari an-Numanbin Basyir dia mengatakan, 

> , ^ > 

lids' lj !o*>d~ 1 j d>~S edicts As-ijj (jJ 4^1 -id- ^d 

?dJj.i5 cdl :jj) JlS Vj lild C-ii U :<JUI jlii i4id SjjJ MJdf !j 

"Abdullah bin Raiuahah tidak sadarkan diri (pingsan), lain saudari 
perempuannya menangis (sambil meratap), 'Wahai penciptaku, ivahai ini 
dan itu! Dia menyebutnya berulang kali. Saat dia tersadar, dia mengatakan, 
'Tidaklah kamu mengucapkan sesuatu pun, melainkan aku pasti ditanya, 
'Apakah engkau (benar) seperti (yang dikatakan wanita) itu? (Ini adalah 
ungkapan pencelaan terhadapnya, ed)'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat, 
beliau menambahkan. 


. Aid- dd 




UJii 


"Pada saat dia meninggal dunia, saudarim/a itu tidak tnenangist- 
nya lagi." 1 


3522f> - 4: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Musa bahwa Rasulullah M bersabda, 

idJJj j :>zj loldxMj "sJjd i p.g “Albi l j r » La 

>1 !-i5dl aTij^Ju dLxd aj VI 

"Tidak ada seorang pun yang meninggal lain orang yang menangi- 
sinya berdiri seraya mengatakan, 'Oh penciptaku, oh tuanku,' atau yang 
semisal dengan kata itu, melainkan akan ada dua malaikat yang diutns 


si nA ji? A ^ 

"(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Al-An'am: 164). 

1 Maksudnya, setelah cerita ini, dia meninggal dunia dalam keadaan syahid pada perang Mu'tah sebagaimana 
dikenal dalam kitab-kitab hadits dan sirah. 


295 


ampungsunnah. org 










dKirab kJenazah & (Apayang uTerjadi Sd’dum dkematian 


kepadanya mendorong (dada) si mayit (dengan tangan mereka seraya 
mengatakan), 'Apakah kamu (benar) seperti (yang dikatakan wanita) ini? 
(Ini adalah ungkapan pencelaan terhadapnya, ed) 1 ." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan lafazh ini 
adalah riwayat beliau. Beliau mengatakan, "Hadits hasan gharib." 

Yaitu mendorong dengan kedua tangan pada : y$JJl 

dada. 


3523^> - 5: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Musa dari Nabi : f% beliau bersabda, 

X fi " S " 3 , S 0 £ 

\j toDuLa \j coIAsAp Ij :cJli IjI t-lSw AjJJJu ij] 

L^IS'I Yj 1 \ Ju?- colitis" Ij 


"Sesungguhnya may it itu diazab dengan tangisan orang yang masih 
hidup. Apabila dia (orang yang menangis) mengatakan, 'Wahai penopang- 
ku, wahai penjagaku, wahai penolongku , wahai pemberiku pakaian!' Maka 
mayit itu akan ditarik dan ditanya, 'Apakah engkau penolongnya? Apakah 
engkau pemberinya pakaian?"' 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan beliau mengatakan, "Sanad- 
nya shahih." 


<^3524)> - 6: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah Sts ber¬ 
sabda. 


• OSLiJl ^Lp <-AsJ! ^3 Uj& ^ (j \dL>\ 


"Ada dim perbuatan dalam diri manusia yang bisa menyebabkan 
kekufuran yaitu mencela garis ketunman dan ratapan kepada si mayit." 
Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3525^ - 7: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4£-, dia mengatakan, Rasulullah 3§§ ber¬ 
sabda. 



kampangsunnah. org 









QKitab kdenazah & kApayang Cferjadi Sebehim Qxematian 


s * } 0 2 ' J* 0 j 0 &, < s 

^JS c4j>-hUlj c^Jj>cJl jpi Jl ^y> 4j^\j 

/• - / -• ■• 

"Ada tiga hal yang termasuk kufnr kepada Allah yaitu merobek kerah 
pakaian, meratapi (rnayit), dan mencela garis ketunman." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilmya, al-Hakim, 
dan beliau mengatakan, "Sanadnya shahih". Dan dalam riwayat 
lain milik Ibnu Hibban, 


"Ada tiga hal yang merupakan kekufuran." 
Dalam riwayat lain. 


•pbyi jit lAy 'J a?uji jii iy. 




"Ada tiga hal yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak diting- 
galkan oleh orang Islam..." (lalubeliau menyebutkanhadits itu). 


Yaitu sobekan pada baju atau yang sejenis untuk : 
tempat leher. 


- 8: Hasan 

Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, 

S’ ^ ^ ^ £t ^ ^ ' % O ' 

- 0^^S>- Ajj ^jLjLLl i)j LA^La 4A)| (J 

Si / 0 p, 

■cP ] {■& 33^3 ci 


"Saat Rasulullah As, menaklukkan Makkah, iblis membunyikan lon- 
ceng untuk mengumpulkan anak buahnya, lalu dia mengatakan, 'Berputus 
asalah untuk memurtadkan urnat Muhammad setelah hari ini, akan tetapi 
timpakanlah fitnah (ujian) kepada mereka pada agama mereka dan sebar- 
kanlah ratapan di tengah mereka'." 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 1 dengan sanad hasan. 


1 Beliau mengatakan seperti ini, padahal hadits mi tidak terdapat pada Musnad Imam fihmad. Hadits ini hanya 
terdapat pada al-Mdjam al-Kabir, begitu juga Abu Ya'la dalam al-Musnad al-Kabir, adh-Dhiya' dalam al- 
Mukhtarah. Hadits tersebut dibawakan dalam Silsilah at-fihadits ash-Shahihah, no. 3417. 


297 


’ 


ampongsunnah. ora 











dKitab dfenazah & &tpawnq tferjadi SAvium @Cetuatim 


<^3527^> - 9: Hasan 

Dari Anas bin Malik •••«§, dia mengatakan, Rasulullah ber¬ 
sabda. 



"Ada dm suara yang dilaknat di dania dan akhirat 1 ,/aitu suara lagti 
ketika ada nikmat dan ratapan ketika musibah." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah. 

<^3528^ - 10 - a: Shahih 

Dari Abu Malik al-Asy'ari dia mengatakan, Rasulullah Sfe; 
bersabda. 




"Ada etnpat hal yang terdapat dalam umatku yang merupakan ba- 
gian dari kcbiasaan jahiliyah, mereka tidak memnggalkanm/a 1 yaitu: bangga 
dengan kemuliaan lelulmr, menccla garis keturunan, meminta Itujan dc- 
ngan bintang, dan meratap." 

Dan beliau bersabda lagi, "Orang yang meratap, jika tidak ber- 
taubat sebehnn meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan pada Hari 
Kiamat dalam keadaan tnengenakan pakaian panjang yang terbuat dan 


1 Demikianlah yang terdapat dalam Shahih Muslim, no. 934, dan ini yang benar. Dalam penukilan an-Naji, 
222/1: kalimatnya gkjSg, dia mengatakan, "Begitu dalam naskahnya, dan lafazh hadits serta yang benar 
yaitu gkjSgu. Ini jelas sekali." Demikian yang beliau katakan, padahal mi tidak jelas, karena kalau yang 
dikehendaki adalah La Nafiyah berarti kalimat tadi salah, yang tidak akan samar bagi orang seperti dia. 
Jika yang dimaksudkan itu La an-Nahiyah (yang berarti jangan) yang mengharuskan penghapusan nun 
tanda rafat , maka ini juga salah, karena maksudnya adalah memberitahukan bukan melarang, meskipun 
makna yang dimaksud adalah larangan. Mungkin dalam ucapan beliau ada kalimat yang hilang atau kalimat 
yang belum saya pahami. Kemudian yang nampak bagiku bahwa ungkapan beliau sesuai dengan zahirnya 
yaitu membuang huruf H secara mutlaq, dengan asumsi kalimat, 



Wallahu d lam. 



kampunqsunnah. ora 











y Kitab kJaiazuh & QApa yanq Akrjadi SAvhim AfCematian 


benda hitam lengket (bahan Ter) dan pakaian dari jamb (penyakit kudis)." 
Diriwavatkan oleh Muslim. 


10 - b: Shahih Lighairihi 

Ibnu Majah juga meriwayatkannya, lafazhnya, Rasulullah Ife 
bersabda, 

iwl u_lil A>cjll3l j|j ty.® 

.jliJl jlylai pjfi Uld 

"Perbuatan meratnp itu termasuk kebiasnan jaliiliyah. Wanita yang 
meratnp, jika din meninggal sementam dia belum bertaubat, maka Allah 
akan membuatkan haju untnknya yang terbuat dari ter dan baju yang 
terbuat dari nyaln api." 

* ' 3 ' 

(Dibaca) dengan merfnthnliksm huruf qaf dan : jiykaJl 

meng/cnsra/ikan huruf thn', Ibnu Abbas menga¬ 
takan, "Qathiran itu adalah timah yang dicairkan." 

Al-1 lasan mengatakan, "la adalah Qathiran unta", 
dan ada yang menyatakan yang lainnya. 



3529# - 11: Shahih 

Dari Ummu Salamah #c, dia berkata, 

di jJSQd p-ISo AJjSj'y iOiyc- jl j 1 dy- yl c->L® L«j 

^ ^ H '9 

jl 9 (. f 1 $ (, * 0 ^ , 5 * a * % 9 ) ' 9 

yyjJjc-Ld jl Joy olyil c-Jjil il <uld oli^o Ji cJixs> tiip 

aA- y>~\ l£o jUaJuJl jl yJJoyl itis Alll (Jyjj 

. jjol pii j-liyJl yp C-oLfc ?4L a Sill 


"Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengatakan, 'Dia ini 
orang asing dan (meninggal) di negeri asing (maksudnya Abu Salamah 
orang Makkah dan meninggal di Madinah, pent.), saya sungguh akan 
menangisinya dengan tangisan yang akan menjadi perbincangan.' Lalu 
aku bersiap untuk menangisinya, tiba-tiba seorang wanita [dari daerah 
dataran yang tinggi] datang menghampiriku hendak membantuku mena- 
ngis. Rasulullah ss; menghadangnya dan bersabda, 'Apakah engkau ingin 


m 

Kiimpangsannah. org 










EKitab Qenazah & kApayanq GTerjadi <&ebehmi QKematian 


memasukkan setan ke dalam suatu rumah yang maria Allah telah mengu- 
sirnya darinya?' Lain aku menahan dm dari menangis, dan aku tidak jadi 
menangis." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


3530|i> - 12: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

■ALf-J l_JLL? wbj (-if- Lt-j 

4 Jt 3 t_ iyxj jj py 

k>j— f-lAj ij| taJOl (JjAjj fc,\ :<Jli3 Jj»-j 1 _■'lil JjD 

^ll^P -AJiJ 4lil^ ^>1 ^r-J '—x-Ajj t^jssL^j (jLj ojy>li — 

.Uldp jt 


id .OlyiUl j-gjdjid ^ du>-li :JlJ lH jl oJLpyi> 

.e-liiJl ^HSf* 4l)i Jj-ij duS"yj Laj cJ^pUb 1 L« 41)1^3 cdJbbl 


"Ketika datang (berita tcntang) kematian Zaid bin Haritsah, Jafar 
bin Abi Thalib dan Abdullah bin Razoahah kcpada Rasulullah, tnaka beliau 
#g duduk dan terlihat sedih." Aisyah berkata lagi, "Dan say a mengintip 
dari Inbang pintu. Lain ada scorang lelaki mendatangi beliau dan menga¬ 
takan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri Jafar' -orang itu 
menceritakan tangisan mereka- (mendengar itu), maka Rasulullah % 
menyuruh lelaki ini agar melarang mereka. Lelaki itu pergi dan datang 
lagi sambil mengatakan, 'Demi Allah! Mereka mengalahkanku atan krnni.' 

Aku menduga balnea Nabi M bersabda, 'Tutuplah nndut-mulnt 
mereka dengan tanah!' Lain aku mengatakan, 'Semoga Allah mencelaka- 
kanmu! Demi Allah! Engkau tidak melakukannya (dengan maksimnl), 
sehingga dengan itu engkau tidak membiarkan Rasulullah IS lepas dari 
kepenatan' 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 1 


1 Saya mengatakan, Lafazh ini adalah riwayat al-Bukhari, no. 1305. 



kampungsunnah. ora 











kiKitab Henazah & Gftpayang tflrjadi Sdvlmn (jKematian 


3531|> - 13 - a: Hasan 

Dari Hudzaifah 4*, bahwa dia mengatakan saat sedang sekarat, 

U/ S s ) Op i ,, p ji ^ 1 * P * 0 '*' *■ ^ ✓'p ^ 

03^1 ^ u-sUM t wL>-l Ul l^l 

b* L5^d 


"Apabila aku tclah meninggal, maka janganlah seorang pun menyiar- 
kan kematianku, karena aku takut itu termasuk an-Na'yu (mengumitm- 
kan kematian sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliyah). Dan aku per¬ 
mit mendengar Rasulullah W, melarang an-Na’yu." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Hadits 
hasan." 2 


13 - b: Hasan 


Dan Ibnu Majah meriwayatkannya. Hanya saja beliau me¬ 
ngatakan, 

ool *_sl3-l ^jI t 1 aj <3 tal HJiiSs*- <_jLS 

if lJH- i^^ ^ J>^3 CJtw £>\ til i 


"Dahulii Hudzaifah saat ada mayit yang meninggal, beliau menga¬ 
takan, ’Janganlah kalian memberitahukan tentang kematiannya kepada 
seorang pun, karena saya khawatir itu termasuk an-Na'yu. Sungguh saya 
permit mendengar Rasulullah dengan kedua telingaku ini, beliau me¬ 
larang an-Na'yu." 


^3532^ - 14: Shahih 

Dari Anas bin Malik 


1 Sampai di sini, hadits ini berbeda dengan lafazh yang ada dalam riwayat at-Tirmidzi. Karena di sana dengan 
lafazh, ljo-i jj, 1 y>g$ yd c_* iil dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh yang sama dengan Ibnu 
Majah berikutnya. Hadits ini dibawakan daiam Ahkam al-Jana " iz, hal. 44. 

2 Di sini ada tambahan, yaitu Razin menyebutkannya dan menambahkannya, 

gj jl g.fj f lip 

"Apabila aku meninggal, maka shalatkanlah aku, dan masukkan/ah aku kepada Rabbku (maksudnya kuburan 
ed), dari arah kepalaku." 

Tambahan ini saya buang, karena aku tidak mengetahui sanadnya. Dan di antara sunnah yang shahih adalah 
memasukkan mayit dari ujung kuburan. Sebagaimana dijeiaskan dalam kitabku Ahkam al-Jana 'iz, hal. 190. 

]301[ 

_ kompungsunnoh. org 










iXirab Uennzah 6a {ptyayonq Hcrjadi Scbelum dKematiau 


^ D ^ ^ ^ ^ ^ 3 s' ^ p 

LaI C4-./2 jQJ>~ Ij ’. y^S' I 4 J (JUL® 4_^2j2j>- 4^1p ULl <£§& yks- ol 

. -i-lJli —aj_*j 4 /lLp <Jy4j>Jl ijl !(Jy-fij Se!§ 4)1 (JybLj C_~*-<s-b 


"Bahwnsanya s aat Umar ditikam, Hcfshah bcrteriak dan menangi- 
sinxja. Maka llmar berkata kepada Hafslmh, 'Wahai Hafshah, apakah eng- 
kau tidak pernah mendengar Rasulullah bcrsabda, 'Sesunggidmya orang 
yang ditangisi akan diazab?' Hafshahmenjawab, 'Ya (saya mendengar )'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih nya. * 2 3 


<^3533|t> - 15: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud 4*, dia mengatakan, Rasulullah ber- 
sabda, 

3 - 9 £■ - ^ 1 ^ 

• <d,L&L>4i IpOy v—>Oy-k>4l 1 j y./? LLo 


"Tidaklah termasuk golongan kami (i/aitu) orang yang mennmpar 
pipi dan merobekkerah pakaian serta meratap dengan ratapan jahiliyah.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, 
dan Ibnu Majah. 


3534^ - 16: Shahih 

Dari Abu Burdah 4b dia berkata, 

, ' ' ' 9 'a 

cd-hSli c<s_lisl A_bljj 4s%> ^_yjl 

jl IjI '.(Jli (_jl4 Ibli llbLi l^ip ijl J»d3 C. *0 

4dl>Jlj 4 _ 5 JLd 2 _)l ^5 <U )1 (J js-uj (jj 4)1 (Jydjj <c^« is y 

. iSLiJly 


"Abu Musa al-Asy'ari 4fe sakiA scmentara kepala beliait dalam pelu- 
kan salah scorang zvanita dari kalangan kelnarganya. Maka dia menangga- 
pinya dengan menangis dan berteriak-teriak. Abu Musa tidak bisa mela- 


' artmya menangis dan berteriak. 

2 Saya berkata, Muslim telah meriwayatkannya, tanpa perkataannya, ^-idJii. Demikian pula Ahmad meri- 
wayatkannya, 1/39. 

3 Menderita sakit yang berat sampai beliau tidak sadarkan diri, sebagaimana ditunjukkan oleh teks hadits, 
bahkan dalam rivvayat Imam an-Masa'i berikutnya: Abu Musa al-Asy'ari tidak sadarkan diri. 

ra_or 

:302] 

St- & 


kampungsunnah. org 











dKitab ‘Senazah & vftpayanq efcrjadi Srbdum kKcmatian 


rangnya sedikit pun. Ketika tersadar, beliau 4k mengatakan, 'Aku berlepas 
din dan orang yang mam Rasulullah W, berlepas diri darinya. Sesung- 
guhnya Rasulullah Sfg berlepas diri dari orang mcratap, orang yang memo- 
tongi rambutnya serta orang yang merobek bajunya (karem terkena musi- 
bah, pent)'." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan an- 
Nasa'i, hanya saja beliau mengatakan, 

^3 lijr*" Nj jg ll* :*§§ iil Jj.d.3 Isy. ^ 


"Aku berlepas diri terhadap kalian sebagaimana Rasulullah its ber¬ 
lepas diri, 'Tidaklah termasuk golongan kami (yaitu) orang yang mencukur 
rambut, merobek (pakaiannya) serta orang yang mcratap (saat terkena 
musibah)’ 


Orang yang mengeraskan ratapannya. : OJLjdl 

J „ a- 

Orang yang mencukur rambutnya saat tertim- : iSJUJl 

pa musibah. 

J• 5» U < 

Orang yang merobek bajunya. : SSOJl 


3535f - 17: Shahih 

Dari Asid bin Abu Asid at-Tabi'i dari seorang wanita yang 
pernah berbai'at, wanita ini mengatakan, 

y d\ Uk I ^jJl Jt ill Jj ygj lldi- JlAI Ul5 o\S 

■ ygLi yj jlj N j Ny tl 


"Di antara janji yang diharuskan oleh Rasulullah atas kami dalam 
hal rna’ruf yang diwajibkan kepada kami (agar kami tidak mendurhakai- 
nya), (yaitu) tidak mencakar wajah, tidak mendoakan cclaka, tidak mero¬ 
bek kerah pakaian dan tidak mcngacak-acak rambut." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

j 


3536# - 18: Shahih 


Dari Abu Umamah ■ 


Ai£-ljJlj t iSLiJlj J aDI (JOl 


303 


xampunqsunnah. ora 








0Citab Qenazah &. @ipa yanq Qerjadi Scbehim kKemarian 


"Bahwasanya Rasulullah 3H melaknat ivanita yang mencakar wajah- 
nya, yang merobek pakaiannya, dan yang mendoakan celaka dan kebina- 
saan." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam 
Shahihnya. 




kampangsannah. org 









QCitab GJmazah <&. Q-’Ipayanq tferjadi Scbdum tXi/mrian 



RNCmm BRGI SCORING WAN IT A VRNG BCRKRBUNG 
RTRS K6MRTIRN S€LRIN SURMINVR 
L€BIH DRRI TIGR HRRI 

'jlllllSlf 


3537^ - 1: Shahih 

Dari Zainab binti Abu Salamah, dia mengatakan, 

-- J 

jllLi jil tlijjl < 44^“ ft ^ 

p i4jjL>- <C>5 d-A&Jii tojlP jl <13 j 

jJjjl ^iP 7p V_z!aJL ^ L« nUMj idJls p <.LgJL/?jL*J iO-X^o 

^p- "i/l ^yS\j aWL (V’p ^ ( _5^ jC " cJjjb tJj—"j 

9 Of. I' f J, ' ■*' ^ r r *■- s ' & f ° I 

Ay^iS-J jj ^Lf- 'i l Jld tObLj (J}p v«I^a .^J-P A>*-> ijl 

iU}>-l gip ^ ,j~M- 4~i3 p :vlwj oils 

a^-L>- jp __dz!Li La Lai :oJLS p <0 c~LL«j i^-Jdaj o-p3i 

s ' j. "" 9 % , __ ^ **’ «* 

Jpjj olji^ Jfpd ^ •^?rpl J-C- Jj^d 5 ^ *Ul Jj-dj C^Jp-d JjI J^jP 
•ixjjl frjj (_5^ i ti —cd3^ (^jip tjl p>-*yi ^^dlj ^)Lj 

^ O Of- 

.ljJdi>j _pAil 

"A/ci/ mengunjungi llmmu Habibah, istri Nabi if; sflflf ditinggal 
mati oleh bapaknya yaitu Abu Sufyan bin Harb. Lain Ummu Habibah 
meminta wewangian yang di dalamm/a terdapat warna kilning khaltiq 1 


1 Kata jjiki' yaitu minyak wangi campuran yang sudah terkenal, yang berkomposisi dan dibuat dari cam- 
puran za'faran dan minyak wangi lainnya. Warna merah dan kuning domman padanya. ( Nihayah , 2/71). 

3051 

~mmpungsunnah. ore 











v Kitab kfmazah & kApayimq Qerjadi Sdvluni QKeinaticm 


atau yang lainnya lain din memakaiknn minyak zvangi itu pada budaknya 
kemudian mengnsapkcin minyak zvangi itu pada kedua 'aridldmja. Kemu- 
dian belian mengatakan, 'Demi Allah! Sayn tidak butuh sama sckali 
terhadap minyak zvangi, hanya saja aku pernah mendengar Rnsulullah -r: : , 
bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang zvanita yang beriman 
kepada Allah dan Hari Akhir untuk bcrkabung atas seorang mayit lebih 
dari tiga malam, kccuali karena kematian snami, maka boleh sampai empat 
bulan sepuluh hari'." 

Zainab mengatakan, "Kemudian aku masuk mendatangi Zainab bind 
Jahsy kctika saudaranya meninggal, lain din meminta wewangian 
dan mengtisapkan sebagianm/a. Kemudian dm mengatakan, 'Demi Allah! 
(Scbcnarnya) sayn tidak butuh minyak zvangi, hanya saja saya pernah 
mendengar Rasulullah #?, bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi se¬ 
orang zvanita yang beriman kepada Allah dan Han Akhir untuk berkabung 
karena kematian seorang mayit lebih dari tiga malam, kecuali karena ke¬ 
matian snami, maka boleh sampai empat bulan sepuluh hari'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta selain mereka. 



1 Kata jlJ^I artinya pipi manusia ( Nihayah , 3/212). 



kampunqsunnah. org 











dKirab Qemzah 6a Q-Ipatmnq <-7i erjadi &ehebnn dKemamn 



fiNCfiMflN MCMflKRN HflRTfi RNRK VflTIM TRNPR 
(RlfiSRN) VRNG B€NRR 


3538 f - 1: Shahih 

Dari Abu Dzar dfr, bahwasanya N'abi bersabda kepadanya, 

^ 9 f ^ 

N d^-l La diJ i.bo6*-s^ dlljl Cji bl Ij 

•g-5 D^J 5 ^3 Dr 5 ' lM 


"Walmi Abu Dzar, sesungguhm/a aku mcmandang kamu itu lernah, 
dan sesimggulmya aku mem/ukai untukmu sesuntu yang aku sukai unhik 
dirikit, janganlah engkau mcmimpin duct ornng, dan janganlah engkau 
mengurus harta anak yatim." 


Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. 


3539f - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah <4a, dari Nabi -Sfe, beliau bersabda, 

4i)L .iljyiJl : Jli Laj 4l)l <Jy,dij b d^Jli .c~>bLyDJl 1 

Jbi Jslj tJ^Jb Si l &)l gg)\ lJ ^J' 

o>bD2^»idjl i_jjj j jJl ^ j5 ^jgS\j tbyil 


"Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang bisa membinasakan!" Mereka 
(para sahabat) bertanya, "Wahai Rasiilullah, apa saja yang tujuh itu?" 
Rasulullah Sfi menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa 


1 Dengan membuang salah satu huruf ta'. Asal katanya adalah j y'Js If begitu ]uga dengan kalimat glg 
asal katanya adalah giji. Kalimat asli yang tertulis dalam kitaD ini yaitu agg dan gg dan diikuti oleh 
i jU s.. Lalu aku koreksi berdasarkan riwayat Muslim no. 1826. 


307 


n 

Kampunqsunnah. ora 











dKitab kdmazah & &lpayam Qerjadi &dvhnn vKematian 


yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hay, memakan 
hartn anak yatim, riba, lari dan medan pertempuran dan melontarkan 
tuduhan keji terhadap para ivanita yang terjaga (dari perbnatan zina) dan 
lalai serta Mukminah." 

Diriwavatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Abu Dawud dan 

j ' 

an-Nasa'i. [Terdapat di depan pada Kitab Jual Beli, bab. 19). 


<^3540^> - 3: Hasan Lighairihi 

Al-Bazzar meriwayatkannya dan lafazhnya, Rasulullah ber- 
sabda. 


JS'lj ‘•^4^’ Jdd 


"Dosa-dosa bcsar itu ada tiijuli, pertama-tama yaitu menyekutukan 
Allah, membunuh jixva (yang diharamkan oleh Allah) tanpa alasan yang 
haq, memakan riba dan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran 
saat perang berkccamuk, melontarkan tuduhan kcji terhadap para wanita 
yang terjaga (dari zina) dan pindah ke (pemukiman) orang-orang Badiii 
setelah hijrahnya ," 1 

[Telah dibawakan di depan pada jilid 2/12 - Kitab Jihad, bab. 

11 ]. 

Yang bisa membinasakan. : 


354l^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapak- 
nva, dari kakeknva, 

4J0I dip jjLSdl yS\ jlj v_jliSb JJU sliS - lit j^lJl d'i 

0 9 0 ^ h > 9 ° ' ° 

^2 jlyillj jL *.j Jjdij caWLi kjkt 


1 Aku mengatakan, An-Maji memberikan catatan (222/1-2) bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam 
Ahmad. Namun saya khawatir hanya praduga salah saja karena sudah mencarinya dengan katalog yang 
sudah mdruf, tapi saya tidak menemukannya dalam kitab al-Musnad. Wallahu A lam. 


v- a 

kampungsannah. org 











vfCirab Gfemzah & kApayanq Gfcrjadi $dvkim kKematian 



i ju js\j <yi jsij 


"Balnvci Nabi ft menulis surat ke penduduk Yaman, di dalamm/a 
tertulis, 'Sesungguhnya tennasuk dosa-dosa besar di sisi Allah pada Hari 
Kiamat yaitu menyekutukan Allah, inembunuh jiiva Mnkmin tempo alasan 
yang haq, lari dari jalan Allah saat terjadi pertempuran, durliaka kepada 
kedua orang tua, melontarkan tuduhan keji kepada ivanitci yang terjaga 
(dari zina), mempelajari sihir, memakan harta riba dan harta anak yatini'." 

Ini adalah surat yang panjang sekali, di dalamnya terdapat 
keterangan tentang zakat, diynt dan lain sebagainya. 1 Ibnu Hibban 
meriwayatkannya dalam Shnhihnya. [Telah berlalu pada juz 2, Ki- 
tab Jihad, bab. 11]. 



1 Saya mengatakan, Perlu dilihat ulang tentang keabsahan sanadnya, dan di sim bukan tempatnya (yang 
pas) untuk membahasnya. Saya hanya menshahihkan yang ini saja karena adanya beberapa syahid. Maka 
janganlah bingung jika aku memandang dha'if bagian lain dari hadits ini dalam kitab adh-Dhdif karena itu 
memang aslinya, dan yang dilemahkan ini termasuk yang belum kami ketahui syahidnyz. 



kampungsunnah. org 











-:\iub 'i'enazah A. 'rHpayany •dirjadi St’hium dKemaricm 



20 


rnjurrn bcrzirrrh kubur rrgi lrki-lrki drn 

LRRRNGRN BCRZIRRRH DRN MCNGIRINGI 
JCNRZRH RRGI UJRNITR 


- 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4y dia mengatakan, 

<r a - f 

jl C~olidl :Jlii t a}^>- j j __ s Sc3 <41 'ji 

1 O-^ jjjl ol pJ3 tL^-J jjiAxJol 

.ojJl L^U 3J4JI 


"Nab/ pernah menziarahi kuburcm ibumya, lain belian SS menangis 
sehingga rnembmt orang-orang di sekitarnya (ikut) menangis. Beliau ber- 
sabda, 'Aku minta izin kepada Rabbku iintnk mcmohonkan ampun iintuk- 
nya (ibit beliaii), namiin Dia tidak mcmberikan izin. Dan aku meminta 
izin untiik menziarahi kuburnya, maka Allah mcmberikan izin kepadakn. 
Maka hendaklnh kalian menziarahi kubiir, karena ziarah kubur itu akan 
mengingatkan kematian'." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. 


2: Hasan Shahih 


Dari Abu Sa'id al-Khudri 44 dia mengatakan, Rasulullah -M 
bersabda. 


oj'gj gJ) 


"Sesunggiilinya aku pernah melarang kalian dari ziarah kulnir, maka 
(sekarang) ziarahilali ia, karena di dalamnya terdapat pelajamn." 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para perawinya adalah 
orang yang bisa dijadikan liujjah dalam hadits ash-Shahih. 


-V 

310 t 

- 


kampangsannah. org 











vn i mb Qcnazah & @Lpamihj kTcrjadi Srtvlum <3u ematbn 


&$544$> - 3: Shahih 

Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda. 



"Sungguh aku ditlu melarang kalian dari ziarah kubur, maka sung- 
guh Muhammad tel ah diizinkan menziarahi kubur ibunya , maka ziarahi- 
lah kubur, karma sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhirat." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Hadits 
hasan shahih." 

Al-Hafizh mengatakan, "Dahulu Nabi 44. melarang ziarah kubur 
dengan larangan yang bersifat umum (menyeluruh) bagi kaum 
pria dan wanita, kemudian Rasulullah 3&S mengizinkan kaum pria 
untuk menziarahinya, sementara larangan tetap berlaku bagi kaum 
wanita. Ada yang mengatakan, 'Dispensasi (keringanan) ini bersifat 
umum 1 .' Tentang ini terdapat pembiearaan yang panjang lebar, aku 
sebutkan di kitab lain'." WalJahii a'lam. 

<^3545^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah 



"Bahwasam/a Rasulullah sg melaknat para wanita yang string mcn¬ 
ziarahi kubur."' 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di 
dalam Shahihnya; semuanya dari jalur periwayatan Umar bin Abi 
Salamah -padanya terdapat perbincangan- dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah 4&. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan shahih." 



1 Saya mengatakan, Imlah pendapat yang benar menurut kami karena empat alasan yang aku sebutkan di 
dalam kitab Ahkam al-Jana '/z, hal. 229-235, akan tetapi mi dengan syarat, kaum wanita tidak terlalu serlng 
ziarah kubur, berdasarkan hadits: 


jpiJI 


yang akan datang berikutnya, sebagaimana akan dijelaskan di Sana. 


kampungsunnah. org 











iSCitab ddcnazah & sffipapang Qerjadi Sebehtm dKematian 



RNCRMRN M61CUIRTI KUBURRN, P6RKRMPUNGRN 
DRN TCMPRT RCRKUMPULNVR ORRNG-ORRNG ZHRUM 
TRNPR MCNGINGRT RZRR VRNG MCNIMPR M€R€KR 
DRN SCBRGIRN HRDITS VRNG MCNJ6LRSKRN 
RZRR DRN NIKMRT KURUR S6RTR PCRTRNVRRN 
MRLRIKRT MUNKRR DRN NRKIR 

jililiiif 




- 1: Shahih 

Dari Ibnu Umar 

jlj.i j>xJ>z}\ IIXl ^-XJ- <5_iL>w? Jli Aii! (J(1)1 

d)li ijylSU I (1)1 S/l .jj-iJXiJl e-')j jjt> 


"Bahwasanya Rasuhillah bersabda kcpada para sahabatmja -ketika 
mereka sampai al-Hijr daerah kaum tsamud-, 'Janganlah kalian memasuki 
daerah orang-orang yang diazab ini, kecuali dalam keadaan menangis, 
jika kalian tidak menangis, maka janganlah kalian memasiikinya ; maka 
azab yang menimpa mereka tidak akan menimpa kalian'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Dalam riwayat lain, beliau mengatakan 1 . 


1 -g. b, e j I IjXUs jjjS LdJ> ^ : Jli ^X>JL> jd> lx! 

yJddt\ <udj ^03 d)l (.^_gjLd?l ko dj\ 

jU-l 


1 Saya mengatakan, Riwayat Ini adalah riwayat a!-Bukhari, no. 4419, bukan Muslim. 



kampangsannah. org 












kKirab kdenazah &. GRpayang tferjsdi St’btium <3CemaTian 


"Ketika Nabi 4H melezmti al-Hijr, beliau 3§| bersabda, 'Janganlah 
kalian memasuki mmeih orang-orang yang telah menzhalimi diri mereka 
sendiri karena khaivatir kalian tertimpa azab yang menimpa mereka, 
kecuali jika kalian dalam keadaan menangis.' Kemudian beliau meng- 
angkat kepalam/a dan mempercepat langkahm/n sampni melewati lembah 
itu." 


FASAL 


3547$> - 2: Shahih 

Dari Aisyah sSs, 

iJOl iiSlid :l$J cJUS t Jdk Jl Oli-c- oyS’ii Igiih dl 

: Jlii S Jx ll ASs- x\?:< 4)1 cJLli p cJlS .^di3l 

4)1 (JjJLj c_Jij Li-S ijp- 

. 1 1 Af- .3 ^ 1 


"Bahzvasanya ada searang zvanita Yahudi masuk mendatanginya 
lain zvaziita tersebut menyebutkan azab kubur lain mengatakan, 'Semoga 
Allah melindungimu dari azab kubur.' Aisyah #s mengatakan, 'Kemudian 
aku bertanya kepada Rasulullah Hi tentang azab kubur?' Beliau #5 ber¬ 
sabda, ’Ya, azab kubur itu haq (benar).' Aisyah berkata, 'Kemudian aku 
tidak permit meliliat Rasulullah #§ melakukan shalat setelah itu, kecuali 
beliau me-mohon perlindungan dari azab kubur'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


35484 - 3: Hasan Shahih 


Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi beliau bersabda. 


"Sesimgguhnya orang-orang yang mati itu diazab di dalam kuburan 
mereka, hingga binatang-binatang itu sungguh mendengar suara mereka." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam al-Mu'jam al-Kabir 


kampungsannah. org 










kkGtab <3mazah &l kdlpa yam * 3 Terjadi Sdvhmt GKetnaticm 


dengan sanad hasan. 1 


3549fs> - 4: Shahih 

Dari Anas 4tk>, bahwasanya Rasulullah bersabda, 

.^4iJl iji ii)l 1'y iji 


"Kalaulah bukan karma (kekhaimtiran) kalian tidak sating mengu- 
bur, pasti aku sudah mernohon kepada Allah agar Dia memperdengarkan 
kcpada kalian azab kubur." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


3550# - 5: Hasan 

Dari Hani' budak Utsman bin Affan dia mengatakan, 

^5JJ :45 tdykJ JJj lil jUii- jliT 

J. ■ JUi V IAa 

ijlj t4JUs o_L*j Li3 L>sj i_)ll Jjl 

idulj \J> '.(Jljij MiAi 4i)l iJijAij dovt!<Jlj . J_4 oJj*j Li3 


"Dahulu jika Utsman berdiri di kuburan, maka belian menangis 
sampai jenggotnya basah oleh air mata. Lain ada yang mengatakan kepa- 
danya, 'Engkan menyebutkan snrga dan neraka, namun engkau tidak 
menangis, dan engkan menangis karena ini?' Belian 4ft mengatakan, ’Se- 
snngguhnyn akn pernah mendengar Rasulullah Hf bersabda, 'Kuburan 
merupakan tempat akhirat yang pertnma, jika seseorang selamat darinya, 
maka sesuatu yang setelahnya itu lebih ringan daripada azab kubur. Jika 
dia tidak selamat dari azab kubur, maka azab yang setelah kubur past 1 
lebih berat .' Belian 4ft juga mengatakan, 'Aku pernah mendengar Rasim 


1 Di kebanyakan naskah disebutkan "Shahih Hasan" sebagaimana dalam kitab al-Ujalah, dan dikatakan, "Pada 
sebagiannya (Hasan) saja, dan ini yang lebih mirip." Terkadang memang benar seperti itu, namun tidak 
diragukan lagi bahwa hadits ini Shahih Lighainhi, karena dia memiliki beberapa syahid." Hadits ini, aku 
bawakan dalam Si/sf/ah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 1377. 

2 Teks aslinya yaitu JhSi 4-D- Koreksian ini berasai dari riwayat at-Tirmidzi hadits 3309. 

3 Pada teks aslinya, di sini terdapat kalimat g J pi. Koreksian ini berasai dari riwayat at-Tirmidzi. 



kompungsunnoh. on 











CKitab Cfenazah & k^payaiuj tTerjadi Sdvlum Canarian 


lullah M, bersabda, 'Saya tidak pernah melihat suatu pemandangan pun, 
melainkan kuburan jauh lebih menakutkan daripadanya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 1 


3551y - 6: Shahih 

Dari Ibnu Umar egfe;, bahwasanya Rasulullah M bersabda, 

.J.&I jl5 ijj j ildkJU ajlIp ^yc>j£- Ul i_)l 

ld_A jbJl Jj&i dr° ulS" ojj 

. ^ jj 4i)i tdSdkJJ liwXUiLo 


"Sesungguhm/a jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka 
dia akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan slang hari. Jika dia ter- 
masuk penghuni surga, maka (tempat yang diperlihatkan kepadanya ada- 
lah tempat) penghuni surga; sedangkan jika dia termasuk penghuni neraka, 
maka (tempat yang diperlihatkan kepadanya adalah tempat) penghuni 
neraka. Lain dikatakan kepadanya, 'Jnilah tempatmu sampai Allah mem - 
bangkitkanmu pada Hari Kiamat'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, 
dan Abu Dawud tanpa ada kalimat JUd sampai akhir. 


<^3552^> - 7: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4&, dari Rasulullah 3§1, 


1 Pada teks aslinya, di sini terdapat perkataan, Razin menambahkan dalam hadits tersebut yang mana aku 
(al-Mundziri) belum pernah melihatnya sedikit pun dalam naskah at-Tirmidzi, "Hani' berkata, 'Saya men- 
dengar Utsman melantunkan syair di atas kuburan, 

.Lb~U Tblkl V pg ^lj tt gs i_)tj 

]ika kamu se/amat dari (azab) yang besar, (maka apalagi azab yang keck) 

Dan bi/a tidak (selamat), maka sungguh saya tidak menduga dia dalam keadaan seiamat. 

Saya mengatakan, An-Maji mengatakan, 222/2, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sedangkan 
tambahan pada akhirnya, tidak terdapat pada riwayat keduanya, bahkan juga tidak ada pada riwayat Razin. 
Penyusun kitab hanya mengikuti penyusun kitab Jami ai-Ushui dalam penisbatan riwayat ini kepada at- 
Tirmidzi, sebagai praduga. Saya tidak tahu kenapa? 

Saya mengatakan, Oleh karena itu, saya menghapusnya. Dan masalah ini samar bagi orang yang men tahqiq 
al-Jaml, baik mereka men»/?<?/!? cetakan Mesir atau Syam. Hadits ini terdapat dalam kitab itu no. 8690. ini 
menunjukkan bahwa dalam tahqiq mereka, mereka ini tidak kembali kepada referensi pokok. Demikianlah, 
an-Naji sendiri lupa tidak mengingatkan bahwa naskah hadits ini berbeda dengan naskah hadits yang ter¬ 
dapat dalam riwayat at-Tirmidzi, sebagaimana pembahasan di atas dariku. 


Uni 

tkampungsunnah. org 










<3urai> Qenazah & (plpaytmg <-Terjadi Sdvhint YKemarian 


L/l ^ ‘M’dJ *jrA <J>- ^i^ 5 ' 

yS s S' S. ^ . 3 ■'' 3(- s* 3 3 S , / ^ ^ 3 ^ / 

>aJ oj^^ Aj^'l oJ la oJ^jI j^jwXjl .jjjJl aJ_l! jjwdlfT aJ tLpljj 

i ' , t, , , : „, *>'f 'tii / .s ^ j' i' ' 

A-H*_»JI Lo (JjjwXjI ~lu^“ 02*"^ 4-»_L-Ji3l bsJL-^ 

^JJlj co^S ^ JLsdl : JlS .^1 iJpjj ill :ljil5 ?dlLlJl 

I * ' . ^ i Uw) ^bu I t kv^J i_J -J Q A^t. «...._ ' !...■> A-l^ I* Oi-i^*U gg*-V^-l 

9 ■'' * } g y- 9 f >H f * 

. A-ildiJl ^ y Jl AijDjjAyj Ajji^dJj j jyJJJ A^JjxJ lAki- 


" Sesungguhnya seorang Mukrnin di dalam kuburnya benar-benar 
bcradci di kubur nan hijau, dilmskan kuburannya imnjadi tnjuh puliih 
hasta, dan diberi penerangan laksana buian di malam purnama. Tahukah 
kalian tentang apa ayat ini diturunkan, 'maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpnnkannya 
pada Hari Kiamat dalam keadaan bnta' (Thaha: 124), beliau •*§, her- 
sabda, 'Tahukah kalian, apakah kehidupan yang sempit itu?' Mereka men- 
jawab, 'Allah dan RasulNi/a lelhh mengetahui.’ Beliau ife, bersabda, 'Yaitu 
azabnya orang kafir di dalam kuburnya. Demi Dzat yang jiwaku berada 
di TanganNya, sesungguhnya dikuasakan kepadanya sembilan puluh 
sembilan tinnin. Tahukah kalian, apa itn tinnin? Yaitu sembilan puluh 
ekor ular, masing-masing ular memiliki tujuh kepala. Ular-ular ini menye- 
ngat dan mencakarnya sampai Hari Kiamat tiba'." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 
nya, dan lafazh ini miliknya. Keduanya berasal dari Darraj, dari 
Ibnu Hujairah 2 , dari Abu Hurairah. 


43553^ - 8: Hasan 

Dari Abdullah bin Arnru 


1 Teks aslinya yaitu byb— begitu juga dalam kitab Mawarid azh-Zham 'an Ila Zawa 'idi Shahih Ibni Hibbard, 
no. 782. Koreksian ini berasal dari Majmd az-Zawa 'id, 3/55, dengan riwayat Abu Ya'la dan dari Tafsir Ibnu 
Katsir dengan riwayat Ibnu Abi Hatim dan dari al-Mapid dengan riwayat al-Bazzar yang lain. Dan orang- 
orang yang tidak tahu itu lalai dari hal ini sebagaimana kebiasaan mereka. 

2 Karena suatu sebab, menjadi nampak jelas bagiku bahwa riwayat Darraj dari Ibnu Hujairah itu lurus, seba¬ 
gaimana dikatakan oleh Abu Dawud. Oleh karenanya, saya menghasankan haditsnya Ini. Berbeda dengan 
riwayatnya dari Abu al-Haitsam, maka itu dhaif sebagaimana telah saya koreksi pada Si/si/ah al-Ahadits 
ash-Shahihah pada hadits, no. 3350. 



kampungsunnah. org 











kKiriib dfenaznh & &lpamn(j 'Terjadi Sd’elum dJ\eiuam>i 



"Baltwasanya Rasiilullah $§; menyebutkan fitnah-fitnah kitbur, lain 
Umar mengatakan, 'Apakalt kesadaran kita dikembalikan kepada kita, wahai 
Rasiilullah? 1 Rasulullah menjawab, 'Ya, sebagaimana keadaan kalian 
hari ini.' Umar mengatakan, 'Di mulutnya ada batu (nntnk menyumbat)'." 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Lahi'ah dan ath- 
Thabrani dengan sanad jayyid . 1 

^3554^> - 9: Shahih Lighairihi 

Dari Aisyah 'fes f>, dia mengatakan. 




"Aku mengatakan, 'Wahai Rasiilullah, umat ini akan diuji di dalam 
kuburnya, lain bagaimana dengan aku padahal aku seorang wanita yang 
lemah?' Rasulullah bersabda, Allah meneguhkan (iman) orang-orang 
yang beriman dengan ucapan yang tegnh itu dalam kehidupan di 
dunia dan di akhirat.' (Ibrahim: 27)." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah orang- 
orang tsiqah. 

^3555^ - 10: Shahih 

Dari Anas J&t, bahwasanya Rasulullah Sfe, bersabda. 



1 Saya mengatakan, Dia melewatkan Ibnu Hibban, hadits no. 778, padahal sanadnya lebih shahih dibandingkan 
dengan sanad Imam Ahmad, begitu juga dengan riwayat ath-Thabrani, 13/44, no. 106. Hadits ini dalam 
riwayat keduanya berasal dari Ibnu Wahb sebagai mutabdah pada Ibnu Lahi'ah. 



Mampungsannah. org 










mrtab 0enazah & Wpayamj M Terjadi St'bdum kKemariati 


JdJi (JlS t-LbLj! gy \MxJLa <Sj aA)! idUdjI jiljl gy °^2j\ !aJ 

■ Uilyi ~‘M 

i4ii (Jj-Sj Jjil cm£ ^ jislIiJl j! ^ilSCJl U>lj 

AjLol Ajf^jP JjJjs- a aJ^1x«-> k J g^Js .J p_) id-JiLi (dd ).J I (_3 l_Sis 

. I 1 Alii ^j-^ 5 Lg-*_i-dJ ApMgo gzMMi 


"Sesungguhm/a jika seorang hamba siidali diletakkcm dalam kiibur- 
nya dan para pengantarm/a sudah beranjak pulang, sungguh hamba tadi 
bisa mendengar snara sandal-sandal mereka (para pengantarm/a) saat 
mereka kembali; maka dia akan didatangi oleh dna malaikat. Lain keduam/a 
tnendudukkan hamba itn lain mereka mengatakan kepadanya , ’Apa yang 
pernah engkau katakan tentang orang ini yaitu Muhammad?' Maka jika 
dia seorang Mnkmin, dia akan mengatakan, 'Aku bersaksi bahwa dia itu 
hamba Allah dan RasulNya.' Lain akan dikatakan kepadanya, 'Lihatlah 
tempatmn dari neraka, Allah telah menggantinya untiikmu dengan ternpat 
dari surga.' Nabi $f, bersabda, 'Hamba ini bisa melihat kedua ternpat itu.' 

Adapun orang kafir dan mnnafik, maka dia akan mengatakan , ’Aku 
tidak tahu, daludn aku mengatakan perkataan yang diucapkan manusia 
tentangnya.' Lain akan dikatakan kepadanya, 'Engkau tidak tahu dan 
tidak mengikuti (orang yang tahu),’ kemudian dia dipukul sekali pukulan 
antara dun kupingnya dengan godarn yang terbuat dari besi, sehingga ia 
pun berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh yang di dekatnya, 
kecuali manusia dan jin'.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan ini lafazhnya, dan Muslim, 1 

Dalam riwayat lain, bahwa Rasulullah sfe bersabda. 


aASS jli S dJ 'S Li ! aJ (J jJlM dJ-Li 0 Ij 1 0 jl3 g-y/P J D1 ij| 

S s’ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 

sZAS Li *4J ij ’cfizi tAi)l JJLpI MLS !(Jll olJ-& 
kjLi" tdid ‘' " L& yS (JL^j Li 3 . aJ aA)I MS' y& 


1 Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Jannah, no. 2870, namun tanpa kalimat JiLAJIji gM lit j seandainya 
riwayat ini dinisbatkan kepada Abu Dawud, no. 4752, dan an-Nasa'i dalam al-Jana'iz, maka itu lebih baik. 
Karena kedua ulama ini membawakannya dengan sempurna. Begitu juga al-Bukhari. Hadits ini dibawakan 
dalam Silsilah at-Ahadits ash-Shahihah, no. 1344; dan dalam kitab Mukhtashar at-Bukhari, no. 641. 



kampangsannah. org 











dKirab Qenazah &. dApa yam] <Terjadi Sebelum dKemaxim 


tiiwip SJOI ^SLJj tjllll JjU jlS [ii^] IJJ& :ij JUiS jt!]l iJ 

- ; , ' , 

yi.;U v_Joi : Jjii ol^i lij <u dDjuli 

• 5^i :<J jui 

(Jj-i3 o^-^x^s iliLo olil OjJa A_«3j (Jili-Ul jl j[j '<jl5 

.ulJi; Nj vLjjS N :[’J] JL& \' : Jjii vjjjo- iJ5 U :ij 

jjij U jjj\ : jjii lii JjJL" diS U :iJ Jlii 

./? '-3 A-Loi [ Mi M>- gy* ! (_3 \ 4j jMd 

V - ,/ , > \ \ 

.^jlLaill jfs- ,jLiJI 


"Sesiinggiihnya jika scorang Mukmin stidah diletakkan di dalam kubur- 
nya, dia didatangi oleh malaikat, lain menanyakan, ’Apa yang dahnlu 
engkau sembah?' Maka jika Allah memberikan hidayah kepadanya, dia 
mengatakan, 'Dahulu, aku menycmbah Allah.' Malaikat bcrkata kepa¬ 
danya, 'Apa yang engkau katakan tcntang orang ini?' Dia akan menga¬ 
takan, 'Dia hamba Allah dan utusanNya.' Setelah itu, dia tidak ditanya 
tentang yang lain. Kcnnidian dia dibawa menuju sebuah rwnab untuknya 
di neraka, dikatakan kepadanya, 'Ini adalah lrumahmit] dnlu di ncraka, 
akan tetapi Allah menyelamatkanmu, lain Allah menukarnya dengan 
sebuah ntmah di surga? Hamba ini melihat rumah itu lain mengatakan, 
'Lepaskanlah aku, sehingga aku bisa pergi dan memberitahukan kabar 
gembira ini kepada kcluargaku!' Dikatakan kepadanya, 'Tmggallah kamu.’ 

Rasuhdlah Hg bersabda, 'Sesiinggiihnya, orang kafir atau munafik 
ketika sudah diletakkan di dalam kubumya, malaikat mendatanginya, dia 
membentaknya dan mengatakan, 'Apa yang dahulu engkau sembah?' 
Dia menjawab, 'Aku tidah taint? Dikatakan kepadanya, 'Engkau tidak tabu 
dan tidak mengikuti (orang yang tabu).' Dikatakan kepadanya, 'Apa yang 
engkau katakan tentang orang ini?' Dia mengatakan, 'Aku mengatakan 


1 Alat untuk memukul. 

2 Saya berkata, Beliau tidak menisbatkan rivvayat ini kepada siapa pun. Zahir perkataan beliau, "Dalam riwayat 
lain Mengesankan bahwa hadits ini rivvayat al-Bukhari dan Muslim. Ini keliru. Riwayat ini adalah riwayat 
Abu Davvud, no. 4751, dengan sedikit perbedaan pada sebagian kalimat, serta tambahan-tambahan berasal 
dari dia. Dan di antara bentuk pengaburan takhrij para pemberi tihq yang tiga ini, mereka mengembalikan 
hadits ini kepada Abu Davvud, no. 3231, padahal hadits yang panjang ini tidak terdapat pada nomor mi 
meskipun hanya satu huruf. 


kampungsunnah. org 












LKhab <3emzah & pant] Cferjadi Stbthmt <3Cmatian 


apa yang dikatakan mamisia tcntangnya!' Lain malaikat itu memukul 
antara dua kupingm/a dengan godam dari besi, sehingga dia bertcriak 
dengan teriakan yang bisa didengar oleh ntakhluk, kecuali manusia dan 
jin'." 

Dan hadits semisal diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan 
an-Nasa'i dengan ringkas. 


43556$ - 11: Shahih 


Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari hadits 
Abu Sa'id al-Khudri dengan semisal riwayat yang pertama, dan 
beliau menambahkan di akhirnya. 


,_jh_lia oJj idliLa AtSS' ^jdj La (_]L ■ J-Hjl 

n cJ3\ ii J>ij Jiil c'j J* 


"Sebagian para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak ada sconcing 
manusia pun yang didatangi oleh satu malaikat dengan membawa godam 
di tangannya, melainkan mamisia itu akan kehilangan kesadaran.' Rasu¬ 
lullah bcrsabda, 'Allah meneguhkan (intern) orang-orang yang beriman 
dengan ucapan yang teguh itu (Ibrahim: 27)'.” 


43557$ - 12: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, 

ibl p-Oli! .’cJljil jjb OAA-laXdl 4 j 5j-£j 

ab>~ ( ~gs— L^JL^I <Jjl j*-bs 'dJLi t»_ ASs* ‘(JLL-jJl 413 

iaj !{Jli j^d l od_A i_j gMj La tiUl (J j-2jj L IvUdjjj 4i)l (J 

- , ,3 - _ 4 ^ i > ' ! ' f ° i 

. jAs]\ v_j|j_p 4_X3 tJU-Jul 413 gyi ^luI pioLhi : Jjda :cJi 

. Jld-Ajl 413 4l)b -UjcLL dLLa <jdj ^3^3 ^ ^*LSl !4 _LjLp 

gyp 4j L iJIJ-jJl 4.13 Lai : JlJ p_) . jjgs}\ v_j|j_p 413 ( j JiJ 



kampangsannah. org 


Kehilangan akal (tidak sadarkan diri). 











&Cimb kdcnazah &. Wpa pang tferjadi Sebeliun @Cnmrkn 


J ^ f ' 

4_jJ !4JLo| CjJ^xj aJ [o^_ ]_aLS\j jS~VS}j <.AJLa\ [Js_i] 

~2, £ j a " 9 'f, s' t> t 

. ^jA^A J5 OJjj&j casts' AlllP jyb Cj^pL AMI ^ 3 ^ 

j *p > ^ f s ji -' ✓° -*__ s^' 

^cJLs^aJl ij^S” tali t j jJL~j YfA" 3 <-Cijp3jii <.jiJjJi <C3 Loli 

L ' * , /, s) ; * „ , ■' . - ' m i 

{ J> Jjii Vvij5 j^s :aj JUi Mj ^js yli> i_5? ,j~~H 

(Jj-ij (1)15 ( Jj>-^JI 

* ' l " 3 s 0 £ " 1 9 s i 

j\o°.'. 0 : tjlUl ( J C3> a] colii jk^ai Aiil jcp \p> oliidL \jAA- tAiil 

a] ^ef/4. r*-’ iilSj U ^Jl ^zj\ :a 3 (Jlls ilJiAj L^ygJLi pJa>nj l£l5| 

, ^ s /- t * * y s * a ' Z> ° ' & } 

ijj-kJLa ljj*i ! aJ (Jliis ll^l3 \Aj Jl jlo‘. -3 lAii»>JI Ai>-^3 

i s 2 y ) ' ^ ^ ^ 3 ji a -* ^ 0 

• 4i)l t-Li <jl All S'j <• Cj 3 AlLpj tOslS* jyLrfllJl lS^ ’<J^d3 t ^^ w4 

J J> 

SszJS ^ :aJ Jlili lIjjLU> 13^ J4 v^ 315* lijj 

Jl i>“^5 4-5 ^ 33 ^ ^LlS" 03 ^ JA> ^ojllll ! (J^Jl3 

s Ji - % 2* ' * s s ' > s s * 

liiilp ill I t-Jj-J? U Jl jlijl :aj Jllis tl^ls Uj Igj 3 iaI^JI 

■ j aJ] (Jllj tLl*j L^a*j j»la>cj L^l'J tjlljl aJ ^3^ j»-> 

t4i)l f-ll il)| AilPj tC^ Ailpj cO^iS" vlLJl 

S’ > 

. (_1j j^J i_) 


"Seorang ivanita Yahitdi datang meminta makan di pmtuku, dia 
mengatakan, 'Berilah aku makan, semoga Allah melindungimu dari fitnah 
Dajjal dan dari fitnah azab kuburi' Aisyah mengatakan, 'Aku masih me- 
nahan orang itu sampai Rasulullah Sfei datang. 1 Aku mengatakan,' Wahai 
Rasulullah, apa (hakikat) yang diucapkan oleh ivanita Yahudi ini?' Rasu¬ 
lullah bertanya, 'Apia yang dia katakan?' 

Aku mengatakan, 'Dia mengatakan, 'Semoga Allah melindungimu 
dari fitnah Dajjal dan fitnah azab kubitr.' Aisyah mengatakan, 'Lain Rasu¬ 
lullah sl| berdiri lain beliau menengadahkan kedua tangannya memohon 
perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dan dari azab kubiir.' Kemu- 
dian beliau bersabda, 'Tentang fitnah Dajjal, maka sesunggulmya tidak 
ada seorang nabi pun, melainkan dia sudah memperingatkan umatnya 








'LKitab Qcnazah & LApayam] tfirjadi Stl’fhun Alematian 


tentangnya. Dan saya akan mengatakan kepada kalian sebnah perkataan 
yang belum pemah ada seorang nabi pun yang memperingatkan umatnya 
dcngannya; (yaitn) sesunggithnya Dajjal itu buta scbclah semcntara Allah 
tidaklah buta sebelah, tertulis di antara dua matanya kafir, dan bisa dibaca 
olch setiap Mukmin. Sedangkan mcngenai fitnah kitbur, maka kalian akan 
diuji dengan aku, dan kalian akan ditanya tentang aku. Apabila scseorang 
yang shalih didudukkan di kuburnya, dia tidak gcntar dan takut, kemudian 
dikatakan kepadanya, 'Dahulu kamu bcipedoman pada apa?' Dia akan 
menjawab, 'Pada Islam.' Ditanyakan lagi kepadanya, 'Siapakah orang ini 
yang ada di antara kalian?' Dia menjawab, 'Muhammad Rasuhtllah, dia 
datang kepada kami membawa kcterangan-ketcrangan dari Allah, maka 
kami mempercayainya.' Lain dibuatkan untuknya lubang ke arah neraka, 
kemudian dia bisa melihatnya, apinya saling menjilat. Dikatakan kepada 
orang ini, 'Lihatlah ke arah azab yang Allah telah memeliharamu darinya!' 
Kemudian dia dibuatkan lubang ke arah surga, sehingga dia bisa melihat 
bunganya dan semua isinya. Lain dikatakan kepada orang ini, 'Inilah tem- 
patmu.' Dan dikatakan kepadanya, 'Dahulu kamu berada pada keyakinan 
itu, lain kamu mati di atas keyakinan itu, dan engkau akan dibangkitkan 
di atas itu juga insya Allah.' 

(Sebaliknya), jika orang itu jelek, dia didudukkan di dalam kubur 
dalam keadaan gentar dan sangat ketakutan. Dikatakan kepadanya, 'Dahulu 
kamu betpedaman pada apa?' Dia menjawab, 'Dahulu aku pemah mende- 
ngar orang mengitcapkan sebnah perkataan, maka aku pun mengucapkan- 
nya sebagaimana mereka mengucapkannya.' Lain dibuatkan untuknya 
lubang ke arah surga, sehingga dia bisa melihat bunga dan isinya, kemu¬ 
dian dikatakan kepadanya, 'Lihatlah kenikmatan yang Allah palingkan 
darimu!' Kemudian dibuatkan lubang ke arah neraka, sehingga dia bisa 
melihat aphnya saling menjilat, dan dikatakan kepadanya, 'Ini tempatmu, 
dahulu engkau berada dalam keragu-raguan, engkau mati berpedoman 
piada keragu-raguan itu, dan pada keraguan itu pula engkau akan dibang¬ 
kitkan insya Allah, kemudian akan diazab'." 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad shahih. 

Sabda Rasulullah: yy dengan menggunakan huruf syin 

kemudian 'ain dan akhirnya huruf fa', para ahli bahasa mengata¬ 
kan, itu adalah ketakutan sampai menghilangkan kesadaran. 



kampungsannah. org 










tfCitab Qenazah & &lpa pant] Qlrjadi Sibdwn QKematian 


355Sf - 13 - a: Shahih 

Dari al-Bara' bin 'Azib AA, dia mengatakan, 

i tjLvhj e\ I j r a J J>-J SjlL>- 4iil (Jj-dij \ls>-y>- 

IL^j jlj Lwld LlJiLs-'J dJd Jj-dj UJj 

J ^ ^ ' O j tit 

IJjjjcLil :Jl2i <Sj\j oys t ^ aj oJ>Uj ijp oJJ 

^ ' (■ ' ' ° *• -# i 

.(15^ 3^ 3 4UL 


"Kami keluar bersama Rasulullah M mengiringi jenazah salah 
seorang Iclaki Anshar. Kami berhenti di kuburan. Setelah jenazah itu 
dimakamkan, makn Rasulullah £g dndtik, dan kami pun duduk di sekitar 
beliau, seakan-akan di atas kepala-kepala kami ada burling (diam tidak 
bergerak sama sekali) semcntara di tangan Rasulullah Sl| ada kayu yang 
dipiikul-pukidkan ke tanah. Kcmudian beliau #§ mengangkat kepalanya 
dan bersabda, 'Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur 
(dua atau tiga kali)'." 


13 - b: Shahih 


Di dalam riwayat 1 lain ada tambahan, beliau 5§t; bersabda, 
djjj> b iaJ cJbjj L gpji'k* ljij 31 3 a>~ 

Vdili yej Uj 


"Sesunggithnya si mayit itu bisa mendcngar suara sandal mereka 
kctika mereka hcndak kembali pidang, kctika dia ditanya, 'Wahai orang 
ini, siapakah Rabbniu? Apa agamanm? Dan siapakah nabimu?'" 


13 - c: Shahih 

Dalam riwayat lain 2 . 


d i jjiis -4iil gg>j • (J jisi ‘<d d *)i jjds t^jbvdj^ds d^-LL* 4JL>b 


! 9 


1 Saya mengatakan, Maksudnya yaitu Jarir, seorang rawi dari al-A'masy. Sedangkan asal riwayat ini berasal 
dari Mu'awiyah, dari al-Bara'. Hafalkanlah ini, maka engkau akan mudah memahami taliq yang akan datang 
yaitu an-Naji memberi keterangan pada perkataan penyusun kitab ini pada pembahasan ini dan hadits 
yang akan datang dengan perkataannya -dia bertinoak bagus-, ’Mestinya dia mengatakan, ’Dalam lafazh 
yang lain Karena hadits itu satu. 

2 Lebih baik dia mengatakan, "Dan dalam riwayat yang pertama, maksudnya riwayat Abu Mu'awiyah yang 
dijadikan sebagai pembuka oleh penyusun kitab ini." 


V-ot 

]323[ 

Icampungsunnah. org 











yfotttfi <3amah &. <?Ipayanq Cferjadi Sebelwn CfCematian 


tJjJl lii U ^ *33 Uj 3 

* „ f ^ ^ ^ j ^ i -* fi t ' j 1 

Ojlyi Lij .aJ tdll (Jj-ij 'fit- djJii9 S’^Ssls 

• vOSJUa’J Aj ooilj cdil OliS" 


"Dan din didatangi oleh dm malaikat. Lain keduanya mendnduk- 
kan si mayit dan bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjaioab, 'Rabbkn 
adalah Allah.' Mereka bcrdua bertanya, 'Apia agamamit?' Dia menjaioab, 
'Agamaku Islam.' Mereka bcrdua bertanya, 'Siapakah lelaki ini yang diutus 
di tengah kalian?' Dia menjaioab, 'Dia adalah Rasulullah.' Mereka berdua 
bertanya, 'Apa yang membuatmu tabu?' Dia menjaioab, 'Aku membaca 
kitab Allah, aku mcngirnani dan membcnarkannya'" 


13 - d: Shahih 

Dalam riwayat lain 1 ditambahkan, 

QA\ vpi j 0,13 Jjft iyX Suf 31" # ^ dll jd iJJii 
oj3(jJui? JtS jl >U_dJl _ya illi 

f. ' ^ 3 ■' a ^ 3 ^ p ^ 3 

.0 ) J^3 0 ^3 C J 

9 ^ O' 

(jlSLLo t oMdA- ^3 Au>-jj iL*->3 —: t_3 Li Ajjpo yijj - o|3 

:j *)jjj£3 ^ tol* ‘oLa ^ :fijj j'yjjbi toLliidi 

J;jJl lH La :l 1 gWjJbi toUs teLi -'iLoi U 

p " ^ ^ ^ *. 

.(_5jSl col* cola : Jjjbi vi3 

0 p £ /apx ' , s ^ s (. ^ -- 

ojJLJIj tjUl ijjA Jti jl if-Li-dJl jy# ,ju_a 

^j-a AjoL'i .jlll ^Jl \j\j aJ IjjsOsij tjlll 


1 Saya mengatakan, Maksudnya yaitu Jarir, seorang rawi dari al-A'masy. Sedangkan asal riwayat ini berasal 
dari Mu'awiyah, dari al-Bara'. Hafalkanlah ini, maka engkau akan mudah memahami to'/^yang akan datang 
yaitu an-Naji memberi keterangan pada perkataan penyusun kitab ini pada pembahasan ini dan hadits yang 
akan datang dengan perkataannya -dia bertindak bagus-, 'Mestinya dia mengatakan, 'Dalam lafazh yang 
lain ....' Karena hadits itu satu. 


kampungsannah. org 











dKitab kdenazah & GFkpapang tferjadi Sdvlwn FKematian 


f * " 3 ' 9 »* 


"Itulah Firman Allah, 'Allah meneguhkan (itnan) orang-orang 
yang beriman dengan ncapan yang tegnh itu dalam kehidnpan di 
dunia dan akhirat.' (Ibrahim: 27). Lain penyern dari langit menyeru, 
'HambaKu bcnar, maka hamparkanlah untuknyn pennadani dari surga, 
berilah dia pakaian dan surga dan bukakanlah pintu baginya menujn 
surga, sehingga ban dan wangim/a surga sampai kepadanya, dan kubur- 
nya diluaskan sehtas mata memandang.' 

Sedangkan orang kafir -lain discbutkan kisah kematiannya - beliau 
mengatakan, 'Lain ruhnya dikcmbalikan kc jasadnya, dan dia didatangi 
oleh dita malaikat, lain keduam/a mendudukkannya. Kedua malaikat itu 
mengatakan, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjaivab, Ah..ah 1 akit tidak tabu.' 
Keduam/a mengatakan kepadanya, 'Apa agamamit?' Dia menjaivab, 'All... 
ah... aku tidak tabu.' Keduam/a mengatakan, 'Siapakah lelaki ini yang 
dibangkitkan di tengah kalian?' Dia menjaivab, 'Ah... ah... aku tidak tabu.' 

Lain penyern dari langit menyeru, 'Dia dusta, maka hamparkanlah 
untuknya permadani dari api neraka, berilah pakaian dari neraka dan 
bukakanlah untuknya pintu kc arah neraka sehingga dia dapat mcrasakan 
panasnya, dan kobaran angin panas, dan kuburnya dipersempit sehingga 
tulang-tidang rusiiknya saling bertumpukan di dalam kuburnya (karena 
saking sempitnya)' 

Ditambahkan dalam sebuah riwayat 2 . 


- s 3 ° a a == s * f 

'yj v_ >'crS. Lo [fj 




"Kemitdian ditugaskan untuk (mem/iksanya) satu malaikat yang 
tuli dan bitta, dia membalm mirzabah 3 terbuat dari besi. Seandainya 


1 Ini adalah kalimat ancaman. Kata ini juga menjelaskan tentang tertawa dan ratapan sebagaimana terdapat 
dalam kitab al-Lisan. Di akhir hadits ini ada kata yang semisal. 

2 Saya mengatakan, Maksudnya yaitu Jarir, seorang rawi dari al-A'masy. Sedangkan asal riwayat ini berasal 
dari Mu'awiyan, dari al-Bara'. Hafalkanlah inf, maka engkau akan mudah memahami tdtiq yang akan datang 
yaitu an-Naji memberi keterangan pada perkataan penyusun kitab ini pada pembahasan ini dan hadits yang 
akan datang dengan perkataannya -dia bertindak bagus-, ’Mestinya dia mengatakan, 'dalam lafazh yang 
lam Karena hadits itu satu. 

3 Godam, sebagaimana baru saja lewat pada hadits ke-8. 


325 


5 

Kampunqsunnah. ora 











QKitab kkenazah & Qkq>a yang GTerjadi St'belum Canarian 


mirzabah itu digunakan unhik memakul ginning, niscaya ginning itn 
menjadi debit. Kemndian mirzabah itu digunakan iintnk memakul mayit 
dengan satu pukulan yang bisa didengar oleh senma makhluk antara timur 
dan barat kecuali manusia dan jin, sehingga si mayit itu menjadi debit 
kemndian rnhnya dikembalikan." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 


13 - e: Shahih 

Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sanad yang mana 
para perawinya dijadikan hujjah dalam "ash-Shahih" yang lebih pan- 
jang dari ini, naskah haditsnya, al-Bara' mengatakan, 

IjjjULU : JUii .*339 ’Jli J. i-a gSjj IU- y>- 

ijlif lij Al*Jl ! Jli yl \jL >»_d.AP eg* 

)L ^ s s'' ' — 3 a J ; "a 

fjy&j c-J-Ul Jys odbJ Jjj fijr*- ^ (Jhilj bjjJl ggi ^--IUijI 

ijLaSI eg) g-tr*ds (.JlS 

“■>' * * i o ' c. * > 

tJAyUl iALLs t Ak> 4jw* IjJUo t<Cp»Jl JbjA>- 

^Ji\ tJJUl IJU ! JjJki ‘Uulj jap 

^ r^a Ci jhA) \ JjL^j JjL*3 ( i Jli) jj 4\)l ® jA-*-* 

U)A>-1j ( JjS- ^js- A3^Is oJj ^js Liji-Ju LaJj-l li^ tf-lldJl 

o„ 9 'e> o 1°^! - „ = „ i •* 

l^Lo ^3^*13 dl)j tJyiSJl d33j ^j9 U&jlipA® 

, ” , , ' < i * ' ' ; > ' 

tJjJU *>li iLgj jjAi-d23 (: Jli) jl 4y~J j^i-P CpJp>-j JL.Lly 

iJjJjiis VJ.aUI ^ 33^1 U& Lo iljJLi *b/J ^Jlp [l^j (U*-; I 

tUjJl L^j ‘uJJLAj Jl5 ,_^Jl 4 jUw<I tjv'ii Jyl J*>Ai 

( *ys 4Udd3 c[p_j^J J aUIas tbjjJl f-U-jJl IJj Ij^Aj 

,UUJ 1 Jj ^ ,> j^l ,UUJ 1 J[ Ujiyii J5 

''/C- ^ j 1 ^ ^ ^ 

^]| c^<-L^pl^ ^wllp ^ >\sS I ^ypS I AMI 


rp- c\ 

3267 

&-a 

kampanasannah. ora 











‘dKitab Gfemzah & sRpa yanq tfeijadi St'bdwn kKematian 


f > % ^ ^ s 

^ . 

Yvilj ^y> Iij'j j-4® tAjLlA>4b jlSbta Allli toJ_~4>- _J? [*U-jjj 
La -lJj-2-i ^'-LLj. 5 la tiill (_yj ‘ *-JJ-4- 3 

Uj :a 3 bWjJils t4)| JjJ^j j-i ijjii ?p-S45 cS-^1 Ji-^Jl 

^ .iUi ■ A3JwSj tAj CUiU 4)1 Oli5 Ol^S :Jj£i ? t-b^Ui- 

t[Aji-cJl ^jA O^JLjljJ tAlicJ! ^yA oj-a tJjJIp (_jJLs2? j| :f-La_JLll 

-' ^ 3 £ „» '"a ^ 2 a - O 

aJ ^t_s)43jj tLg—Lb^ L^p>-^j 4jli — ’t_315 tAi^cJI IjLj aJ ! 

a S ^ 3 a 

tv_jliJI \yd~s>~ tA^-^Jl Jj>- j Aijbjj - r<_JIS— to *‘j2j ia oj& ^j} 

:J.J-p^j cl 45” (_5-L3^ <ila^3 Lb& tii^wj ^jJL t^oj^Jl 

I(J3^’'® vi-LLi-C- LI t^jj>cJl a^y>cJ A_>-jJ| V^lgj>-^i ?vJlol JyJ 

.^Uj glil ^ £-rji <J>- tA^-UJl pi! tOi 

cJjj Sjp'-'yi JbJlj tLjjJl ~jA ^LLjDl ^2 jtS jilSUl JJbd! LMj 

AAa t^jabSJl p-^-*-" 0 ■®3^*’ A ^ > '^~ a [f-Lo-bJl ^ja] 4lJl 

^ > a C'-'O , 3 ^ a Ji O ^ 

IfJ ■ i^J w^v-P" ^ ^_Uw4 P- ^ c ^ >eJ ^-J 4 ^p«s^ 2 -«vJ 1 

^ (3_3^® [ : <J^] uJij 4)1 iaiw Jl tALLiJl ^^JLLjl 

’ , / , ; , * / . # 3,i - 3. - 

lila tLiJj>-Li tJjlliJl t-ij-,lbJl jys toJ4i- 

t^j^LiJl tiiL ^S>- Ai^ 3 ®4 j Li pj Liwb»-1 

Lgj (l)jj-*_^2l2 t^/?jVl '4 J -)a>-J AjJI^- Jylili L^.4 -7pJy>zJJ 

1 lj-* La -IjJli aSLj^LqJI ( j^a *>La ( _ ? if' L^j t Jjy^t 
^z>- tLjjJl L^j vjli ^^^1 Ajli_i! ^oisL t j*>\i vj^jls ;oj-5 

4)1 tJj-ij I 35 pi iaJ ^oi! *)i t, aJ tlijJl aLiiJl aj (_j4~4 


Asalnya adalah AJ^jX U dan koreksian ini berasai dari kitab al-Musnad. 



kampungsunnah. org 












s :Kmb *3tenazah & &lpapang Qeijadi Srbelum Gkematian 


A w'\ \ ' ■ Wf " i' u < *' A' > 'A. ~/\ > c '.\ A X 

tSft JpL-iL-' gj>- OyiOo^} £t!Jo N & 

Ap-jj ^ AdcS I^i51 '-t0v iiil 

J}\ ^A-Ul <iJuaj>xl3 ^LUl L-jfevi 4Lr^ <>L? ■ 1^5 ji-J t 

d)l5sLa 4Jjb^ itJ^gpp- 4>-jj iliXJ g#; l i,''V!' gg^^u ol^Ca <_j Aj t^yl^J 

L) ^jj£3 : Jli t^jil *V teLi coLi i ijyij Yi_Ll)j j^a !aJ cAjLw~L>sjLs 

( J^~yJl I-La la !aJ i jJLj '(JlS toLft toLi 'iJyJi.3 Lo :aJ 

:^UJJI ^ ilij t^jSl ‘oli ‘oli ^jL> 43 C~*J ^JJl 

L&^>- jys 4jubi tjlDl ^1 UIj i3 ljj>«3lj ;jlUl tui5" jl 

O " s ' ' 

^ ^ p ^ ''aft ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Jjj-j aIjLj iAjc-^L^I All i^_aJdpxj 0^3 aiLp tL^-aj^-aj 

-* f. " * t ' a Ml a' ® 

I 'aJ i^JyJl /y^-a tv_.>LCJI ^jls cA?~yjl ^-~~ s 

f-^y>zj a >-yJl (Ci^j>-yl gy* ’.(Jijjcs lJs- <y <zaS ^JJl viXa “eg Iaa 

x } ' ^ t ' f ^ 3 -- * s f. * fi y *> 

.a^-L-JI ^_5j 'y LL>j '(J jJas vilLiP Ul ! J jjAb cy^iJL 

"Kami kelnar bersama Nabi Zv, -beliau memjebutkan hadits yang 
semisalm/a sampai perkataan - lain Rasnlullah S&, mengarigkat kepalanya 
dan mengatakan, 'Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kidmr 
(dua atau tiga kali).' Kcmudian beliau Sfe mengatakan, 


'Sesttngguhm/a seorang hamba yang Mukmin saat berpisah dengan 
dunia menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya, wajahnya 
putih bersih, wajah-ivajah mereka bak matahari, mercka mcmbawa kafan 
dari kafan-kafan surga dan weivangian dari surga, sampai para malaikat 
itu diiduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kcmudian malaikat maut 
datang, dia duduk di dekat kepalanya dan mengatakan, 'Wahai jiwa 
yang baik, keluarlah menuju ampunnn dan kcridhaan Allah'." (Rasnlullah 
3§ bersabda), 'Maka nyawa itu keluar, mengalir scbagaimana air mengalir 
dari bibir tempat minumnn, lain diambil oleh malaikat maut. Apabila 
malaikat maut telah berhasil memegangnya, maka para malaikat (yang 
banyak, pent.) itu tidak membiarkannya (nyawa itu) berada di tangan 
malaikat maut meskipim hanya sekejap, hingga mercka bisa mengambil- 
nya dan meletakkannya pada kafan dan wewangian itu. Lain muncul 



kampangsannah. org 










FKitab Qenazah & 'Sftpayang Ocrjadi Sehdum Qzematian 


darinya aroma minyak kasturi yang ditemnkan paling wangi di dunia.' 
(Rasulullah it, bersabda), 'Lain para malaikat itu mernbawanya naik. Maka 
tidaklah melezvati (maksudm/a sambil membazva mayit ini) sekelompok 
malaikat melainkan mereka akan mengatakan, 'Ruh siapakah gerangan 
yang baik ini?' Mereka menjazvab, 'Fulan bin fulan,' dengan menyebut- 
kan nama terbaik yang menjadi panggilannya di dunia. Sampai akhirnya, 
mereka tiba di langit dunia, mereka meminta agar dibukakan untuk mayit 
ini, lain mereka pun dibukakan. Kemudian para penghuni tiap langit 
mengiringi dan mengantarkannya sampai ke pintu langit berikutnya, 
sampai berakhir di langit ketujuh. Allah berfirman, 'Tuliskanlah Ca¬ 
talan hambaKu di 'Illiyyin dan kembalikanlah din ke bitmi, [karena Aku 
menciptakan mereka dari bnmi dan Aku akan mengembalikan mereka ke 
asalnya, dan dari asalnya Aku akan bangkitkan mereka lagi, lain ruhnya 
dikembalikan] ke jasadnya.' Kemudian dua orang malaikat mendatangi- 
nya dan mendudukkannya. Mereka berdua mengatakan, 'Siapakah Rabb- 
mu?' Dia menjazvab, 'Rabbku adalah Allah.' Keduanya mengatakan, 'Apa 
agamamu?' Dia menjazvab, 'Agamaku Islam? Keduanya mengatakan, 
’Siapakah lelaki ini yang diutus di tengah kalian?' Dia menjazvab, 'Dia 
adalah Rasulullah? Keduanya bertanya, 'Apa amalanmu?' Dia menjazvab, 
'Aku membaca kitab Allah, lain aku mengimaninya dan membenarkannya? 

Lain ada Penyeru dari atas langit, 'HambaKu benar, maka hampar- 
kanlah untuknya permadani dari surga [dan berilali pakaian dari surga] 
dan bukakanlah untuknya pintu menujit surga, -Rasulullah bersabda- 
'Sehingga bait dan zvanginya surga sampai kepadanya, serta dilebarkan 
untuknya di kuburnya scjauh mata memandang? -Rasulullah bersabda- 
'Lalu dia didatapgi oleh scseorang yang berivajah tampan, berpakaian 
bagits, wangi aromam/a. Orang ini mengatakan, 'Bergembiralah dengan 
sesuatu yang membuatmu bahagia, inilah harimu yang dijanjikan dahuln? 
Si Mayit berkata, 'Siapakah engkau? Wajahmu adalah ivajah orang yang 
datang membawa kebaikan? Dia menjazvab, 'Saya ini amal shalihmu? Si 
mayit mengatakan, ’Wahai Rabbku, bangkitkanlah Hari Kiamat sehingga 
aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku!' 

Dan sesungguhnya hamba yang kafir, ketika hendak berpisah dengan 
dunia menuju akhirat, para malaikat turun kepadanya [dari langit], zvajah 
mereka hitam kelam, mereka membazva kain kafan yang kasar. Mereka 
duduk darinya sejauh mata memandang, kemudian malaikat maul datang 
hingga duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, 'Wahai jizva yang 
jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah! [Rasulullah 5H bersabda],'Maka 


rji- 

329 

Kampungsunnah. org 










kKirab Qenazah & teftpamm] M Tcrjadi Sebelum w Konatian 


ruh itu pun bercerai berai di dalam jasadnya lain malaikat maut menca- 
butnya seperti mencabut besi bercabang dari zvol yang basah. Malaikat 
maut mencabutnya. Apabila dia sudah memegangnya, maka para malaikat 
itu tidak membiarkannya di tangan malaikat maut tneski hanya sekejap, 
hingga mereka meletakkannya di atas kafan yang kasar itu. Kemudian 
menebar darinya ban busuk seperti bangkai yang paling busuk di muka 
burnt. Para malaikat itu membawanya naik. Mereka tidaklah melezvati 
sekelompok malaikat, melainkan pasti mereka mengatakan, 'Ruh siapakah 
yang jelek ini?' Mereka (para malaikat pembaiva mayit) menjawab, 'Fulan 
binfulandengan menggunakan namanya yang paling buruk di dunia. 
Sampai kemudian mereka tiba di langit dunia, maka dimintalah agar di- 
bukakan untuknya, namun tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah 
membacakan ay at, 

'Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, 
dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta bisa masnk ke 
lubang jarum.' (Al A'raf: 40).' 

Lain Allah :iu| berfirman, 'Tuliskanlah catatan armlnya di Sijjin 
pada lapisan bumi yang paling bawah? Lain ruhni/a dicampakkan. Kemu¬ 
dian Rasulullah % membacakan ayat, 

'Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka 
seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh butting, atau 
diterbangkan angin ke ternpat yang jauh.' (Al-Hajj: 31). 

Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, dan dia didatangi oleh 
dua malaikat lalu mereka tnendudukkannya. Keduanya mengatakan, 'Siapa¬ 
kah Rabbmu?' Dia menjawab, 'Ah... ah... akn tidak tahu.' Rasulullah % 
bersabda, 'Kedua malaikat itu berkata kepadam/a (mayit), 'Apa agamamu?' 
Dia menjawab, 'Ah., ah., aku tidak tahu.' 

Rasulullah bersabda, 'Kedua malaikat itu berkata kepadanya (mayit), 
'Siapakah lelaki ini yang diutus di tengah kalian?' Dia menjawab, 'Ah., 
ah., aku tidak tahu? 

Lalu ada penyeru dari langit, 'Dia berdusta, maka hamparkanlah 
ternpat tidur dari neraka, dan bukakanlah untuknya pintu ke arah neraka 
sehingga panasmja dan angin panasnya sampai kepadanya. Kuburnya 
dipersempit, sampai tulang-tulang rusuknya bertumpukan. Kemudian 
dia didatangi oleh seseorang yang berwajah buruk, berpakaian jelek dan 
berbau busuk. Dia (pendatang bant) mengatakan kepadanya, 'Bergembira- 
lah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu! Inilah harimu yang 



kampangsannah. org 









<3Kitab kJcnazah &. Aftpavam Cferjadi Sebehnn dKemarian 


dijanjikan dahulu!' Din (si mayit) mengatakan, 'Siapakah engkau? Tam- 
pangmu adalah tnmpang orang yang datang membawa keburukan.' Din 
menjawab, 'Aku adalah amalanmu yang buruk.' Dia (mayit) mengatakan, 
'Wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan Hari Kiamat'." 

13 - f: Shahih 

Dalam riwayatnya yang lain, yaitu riwayat dengan makna, 
dia menambahkan. 



"Lain dia didatangi oleh seseorang yang barn datang yang benvajah 
buruk, berpakaian jelek, dan berbait busuk, Mu din mengatakan, 'Bergem- 
biralalt dengan penghinaan dari Allah dan azab yang kekal!' Dia (mayit) 
mengatakan, 'Dan kamu, semoga Allah memberikan kabar buruk kepadamu, 
siapakah kamu?' Dia menjawab, 'Aku adalah amalanmu yang buruk. 
Dahulu engkau lambat dalam berbuat taat kepada Allah dan cepat sekali 
berbuat maksiat, sehingga Allah memberikan balasan keburukan kepadamu.' 
Kemudian ditugaskan padanya seorang malaikat yang buta dan tuli, dia 
membawa mirzabah (godam), seandainya godam itu dipukulkan ke ginning 
niscaya gunung itu akan hancur menjadi debit. Kemudian godam dipukul¬ 
kan kepadanya (mayit) sekali pukul, lain dia menjadi debu. Kemudian 
Allah mengembalikannya sebagaimana semula, lain malaikat memukul- 
nya lagi. Dia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh segala 
sesuatu kecuali jin dan manusia.' 

'Al-Bara' mengatakan, 'Kemudian dibukakan buatnya pintu dari 
neraka dan dihamparkan baginya permadani dari neraka'.” 

Al-Hafizh mengatakan, "Hadits ini adalah hadits hasan, para 



ampangsannah. org 









kfZitab Qcnazah & ymuj tflrjadi Sdvlum ematian 


perawinya adalah orang-orang yang dijadikan hujjah dalam "ash- 
Shahih " sebagaimana keterangan di depan. Hadits ini masyhur de- 
ngan Minhal bin Amr, dari Zadzan, dari ai-Bara\ Demikian juga 
dikatakan oleh Abu Musa ai-Ashbahani hh?-. Minhal ini, haditsnya 
diriwayatkan oleh al-Bukhari sebanyak satu hadits. Ibnu Ma'in 
mengatakan, "Al-Minhal itu tsiqah." 

Ahmad al-Ijli mengatakan, "Dia ihi kiifi (orang kufah) tsiqah." 

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Syu’bah sengaja mening- 
galkannya." Abdurrahman bin Abu Hatim mengatakan, "Karena dia 
diper-dengarkan dari rumahnya suara bacaan dengan musik." 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Aku mende- 
ngar bapakku berkata, 'Abu Bisyr lebih aku sukai ketimbang al- 
Minhal. Dan Zadzan itu tsiqah masyhur, sebagian ulama mengang- 
gapnya layyin (lemah). Muslim membawakan dua haditsnya dalam 
Shahihnyn' 

Sabda Rasulullah, <.SU, kata-kata ini adalah kata yang diucap- 
kan ketika tertawa atau mengancam. Dan terkadang diucapkan 
karena kesakitan (mengerang kesakitan). Makna yang terakhir ini 
lebih pas dengan makna hadits di atas. Wallahu a'lam. 


3559f - 14: Shahih 

Dari Abu Hurairah «4fe, dari Nabi beliau bersabda, 

0 > , > > - , > „ J* r * ' s » S 

1 -d)tf-Lrfi Li Byj j>*j a5\j*>\»o oi lal ol 

4 g • <sjl »di. JL-oJI j v S tAUl ^)1 

a > & _ s > > , ' ' - tt t ' t * ' 

A^daJl ^Jyjl &jjt> Li itjjJjj-Sis dhU aj OjjIj iajjJ>_A3 

aj jjjb IjJlS V} f-Lk-i jJJlj ^j ( j-f o^U- 

U v_jliJl L >-jS d-M 

JjjllS tldJUi p_P ijl^” Ajli l 0 -(j >4ll) 

ASbi cjil53l l^lj .Ajjl^Jl aJSI aj C-jo ^p-S'bl l«l oU Ji 

taJOI ■Ua5sj*^L« 


Ki-a 

; 3327 

Si- 


kampungsunnah. ora 











dkitab Cfmazah & FApavamj Airjadi Sebrtum AKematian 


"Sesiingguhnya apabila seorang Mukmin akan dicabut ruhnya, dia 
didatangi oleh malaikat rahmah membawa kain sutra yang putih (bersih), 
para malaikat mengatakan, 'Keluarlah menuju rahmat Allah.' Maka ruh 
itu pun keluar bagaikan mim/ak kasturi yang paling zvangi hingga seba- 
gian dari rnerckn saling memberikan kepada yang lain (untuk memperoleh 
wanginya), lain rnercka menciumnya, sehingga mereka tiba di pintu langit. 
Merekn (penghuni langit) mengatakan, 'Aroma apakah yang baik ini yang 
datang dari bumi?' Mereka (pembazva ruh) tidaklah sampai ke satu langit 
pun, melainkan pasti penghuninya mengucapkan kalimat seperti itu, 
sampai akhirnya mereka tiba di ternpat ruh-ruhnya kaum Mukminin. 
Lain merasakan kegembiraan yang lebih mendalam dibandingkan dengan 
kegcmbiraan orang yang bam bertemu setelali berpisah. Mereka menga¬ 
takan, 'Apa yang dilakukan oleh (teman kita) Fulan?' Mereka (malaikat 
pembazoa ruh) mengatakan, 'Biarkanlah dia istirahat, sesiingguhnya dia 
berada dalam kesusahan dunia.' Dia menjazoab, 'Dia sudah meninggal, 
apakah dia tidak datang kepada kalian?’ Mereka menjazoab, 'Dia dibazoa 
ke ncraka Hazoiyah.' Adapun orang kafir, maka dia didatangi oleh malaikat 
azab dengan mcmbazva kain kafan yang kasar, lain mengatakan, 'Keluar¬ 
lah menuju kemurkaan Allah.' Lain mil itu keluar sebagai ban bangkai 
yang paling busuk, lain dibazoa menuju pintu bumi." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih nya. Hadits ini 
juga ada dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahih. 


3560^> - 15: Hasan 

Dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah bersabda, 

(Jl5j iijlijj! <jDjdjl tjlisb 5 eUl -ivJli j\~ c^uJl DI 

tl)l_j tAill *y I aJI 'y jl L<d>yAjj bJs- jjts ;(JoID Lo 

aJ tljjh ijjJL dlLI l Is J3 . aJ j-A jj oJJS- 

‘ti jJAi :aj (JI-2j (A ‘Als aJ jjA ^2 lc-1 AjAlA «jls 

Aiis^j y 'j (_jjJl kkjiS ’.aSijAa ^LaI (_^1 £^"jl 

■ gyO 4^1 A AJj tA^Jl aX&I dLe>-l 'yi 


ei—--<55 

333 

fKampangsannah. org 










kKitab Gmazah & Q%papang Qirjadi Sdvlum kKamtian 


Cjjjj.il 'y ^aJcU C-JL12 Vji :ju Lijlii jl 5 jlj 

cdc- «.«-£jJS Jjij JLbi pJi*j llS Jl5 '.o'^yps 

1 ^ J x x s ^ ^ s s ^ 

<Lt)l 4t*Jo ( _ 5 ^>- L|jjS cjljj l4P*}L4l t‘dp pjid 

^ . ’ s 


"Jika mayit (atau beliciu mengatakan, salah seorang di antara kalian) 
sudah dikubur, maka dia akan didatangi oleh dita malaikat yang hitam 
bermata bint. Salah seorang di antara mereka bernama munkar dan lain- 
nya bernama Nakir. Keduanya mengatakan, 'Apa yang kamu ncapkan 
dahulu tentang orang ini?' Maka dia mengucapkan perkataan yang pernah 
dia ucapkan dahulu, 'Dia itu hamba Allah dan RasulNya. Aku bersaksi 
bahioa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muham¬ 
mad itu hamba dan utusanNya.' Kcdua malaikat itu mengatakan, ’Kami 
sudah mengetahui balnea engkau mengatakan perkataan ini.' Kemudian 
kuburnya diluaskan menjadi tujuh piduh kali tujiih puluh hasta, kemudian 
diberi penercmgan kemudian dikatakan kepadam/a, 'Tidurlah!' Dia (si mayit) 
mengatakan, '(Apakah) saya boleh kembali ke keluargaku untuk mcngabari 
mereka?' Keduanya mengatakan, 'Tidurlah sebagaimana tidurnya pengan- 
tin yang tidak dibangunkan kecuali oleh istrinya yang paling dia cintai, 
sampai Allah metnbangkitkannya dari tidurnya itu.' 

Jika dia orang munafik, maka dia menjawab, ’Aku pernah mendengar 
manusia mengucapkan suatu perkataan lain aku pun mengucapkan kalimat 
yang sama, saya tidak tahu.' Kedua malaikat itu mengatakan, 'Kami sudah 
mengetahui bahwa engkau akan mengatakan ucapan itu.' Lain dikatakan 
kepada bumi, 'Jepit dial' Maka bumi pun menjepitnya, sehingga tulang- 
tidang rusuknya bertumpukan. Dia akan terns diazab di kuburnya sampai 
Allah membangkitkannya dari tempat berbaringnya itu.” 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia mengatakan, "Hadits hasan 
gharib," dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 

Pengantin yang mencakup laki-laki dan perem- : jy*Jl 

puan selama mereka berada dalam perkawinan 

mereka. 


<^3561^> - 16 - a: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4b juga dari Nabi sig, beliau bersabda. 


kampungsunnah. org 










yJvtfirf 1 tfemzah &. ^Hpa yam] tftrjadi &ebelum <3Cematian 


u lf.y^ tj~r rf“— JA*- yyb A u? 'A A 

o 

OJISJ tAAAiO */? )l i}\S J LA^jIj JJsP 0 ]l iLoJpO (1)^ 

o*>L/ijlj A3wLj2_)l J-*3 O^Sj tAjLw> ^jP olSjJl 

9 ^ } S *" __, o 

.ll iJ^JLi 4 _Aj i^yr' Cx° ^y^ ' ,£ '-~W'j AS' ^aLji ^Jl L)L-L?-Vlj 

t >■ , ? } > 

La :»L^ 2 JI (JjjjLs ^yL- A ^y~> ^ 

AAj JA Lr? Lyji ^ :o^_P' ojUl J>£ 

' 3 o - ^ ^ ^ ^ ^ 

jL^-)/l J a_3jji(^Jlj 8*1>L^2 J!j ^jA ol^xpxjl (Jj-L“® 

4J cAl<J «Jl 5 j j^L>s-^ t.jLij>-l (JlAs VJji-Ju La l^alljl 
(J jjij La t^AA olS ^LJl iJ^s Jidljl ;aJ (JLLls tv ! cx_oS jJ>_j 

^ ^ ^ * * ' •» e, s, * t ' " jj o 

t^J_*jC~a v_iljj ! l) qJ LL^2 . ^-^L - -^ jJgJ L^-5 ■ (J ji3 V zClLp A^_XXj I^La_j t^xi 
ijjii I^La ; ^^Ss3 L)L> (_£jJl JP^ 1 >L* i-LLjIjI !4ip AULjL ULp Lj ^~>-1 

i "* if. Jt J p ^ )! / •''-' <" jjO^'' 

aA )1 (J j-*-**j 4ji J^_Jul twL^j>^3 !(J^Ji3 '(Jl^ SalLp taLoj) tAJLS 

dJJS ^Ipj JlSi ^ 5 ^ JL^ t4Ul jIp <jI j 

<Cj>Jl C_ ^1 OU aJ f-Li OJ 

j, \ ^ ^ y f 

tl Aia-!p (. L^3 viU Aiil Apl cLg_La tSAj*JLa ! aJ (Jl^i3 

eiiJ Ai)l Jpl \j^& !aJ jbJl c_ ;!^yi cIjLj aJ 

^ ✓ *■ St *' t S 3 ' s 

clplj^ ^3 aJ ^^vJ 2 j aLiIP cAXw 2 P 

c ._«< 11 1 ^ ^ A^s,^_^^o tA a^ ^ ^ w^-j UJ 1 cA^»3 aJ j^ 

i^Xal*. ^jQji <JiI otkiJ sj>" : 4 ]ji tiiJji to>J! j>w i jyo jjiiJ jll» y&j 

4 -C-bf^j Q& 4 *0 &\ 


1 Dalam tulisan an-Naji, yioa berasa! dan kata [JiUl ] dan dia mengatakan, "Inilah yang benar, tidak diragu- 
kan lagi. Dan dalam naskah ini [ddii] berasal dari kata [jix^'l] ini merupakan kesalahan tulis yang nyata." 

Saya mengatakan, Yang benar adalah lafazh yang ada di dalam al-Mustadrak, 1/379. 


kampungsannah. org 










kKitab Qenazah & &Ipapang uTerjadi St’belum C fCmmTian 


✓ f } S * j 

{ ji' ^>\ 1J W 3?^^ l)Ij 

**" V ** ' - w **/ * * 

5~^-j Jt? jr? Jh"' p ‘■‘■Jr 1, A>-jj *>U 5^U-i jy- gjl p dly ai-jj 
lLLjIjI ijlii tLaSLi- Uj^-^o t^jlJ^>-l :aJ iJLSii tf-^a Jj-jj *)ta 

cjj '.djia ?alLp J-gJJ liUj J^Ju liU jlS” ^JJl 
zMMi-di ^ tJ^j>sJi :aJ (Jlil3 tAo-j^ ^Jph ^j 

tCl>- JliS ^J-p :aJ Jliii 1 Jli UiT auLia c'y^a IjJli ^tlM 
jllj! »_ul^ j! ^y> Oli aJ fffr^ p- 5 ijl iZ—x-Zj <dpj iC~« aiLpj 

Oj^-vP*- iL^IS djj <ii)l JS-\ Lo^ CjlLl gy }}iJTkjla ijjSs ^a! (JlilS 

3_p 1 L«j$ tL^_a. ,ila_*JLo I jus. ; a} (JLiis t<cjJl c__jI y\ gy> c__jIj aJ 
y?- &y aAp (j^*^ p-> <■ 13 J-P'j Qy~?~ (.Ajilsi jJ L^i5 dJJ dol 


/y / jl'' ' ✓ ; ^ r ■“ ^ ^ J J , 3 , S , ^ a f 'ay 

AjLAjui ) 4 ] 0^9 y Hill JlS ^Jl A$U,%A 2 j| AJUpcdl vJLLIxj tAP^j-ud A ^3 v_aJj>cj 


W 




Ja^sT 


’ >> -J •j’ ''" f '/ s 

%tS y i tSO-^P? 


"Scsungguhnya jika mm/it sudah diletakkan dalam kidmrnya, maka 
dia bisa mendeugar suara sandal para pengantarnya saat mereka kembali 
pulnng. Jika dia seorang Mukmin, maka shalat ada di dekat kepalanya, 
pnasa di sebelah kanannya, zakat di sebela.li kirinya, perbuatan-perbuatan 
baik lain berupa sedekah, shalat (simnah), amal ma'ruf, perbuatan baik 
kepada mamisia berada di dekat kedna kakinya. Lain (saat) dia didatangi 
dari arah kepala, maka shalat mengatakan, 'Tidak ada jalan masuk dari 
arahku.' Lain (saat) dia didatangi dari arah kanan, maka pitasa mengata¬ 
kan, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' Lain (saat) dia didatangi dari 
arah kiri, maka zakat mengatakan, 'Tidak ada jalan masuk dari arahku.' 
Lain (saat) dia didatangi dari arah kedua kakinya, maka perbitatan-per- 
buatan baik lain berupa sedekah, shalat (simnah), amal ma'ruf, perbuatan 
baik kepada mamisia mengatakan, ’Tidak ada jalan masuk dari arahku.' 
Lalu dikatakan kepadanya, 'Duduklah!' Maka dia pun duduk dalam ke- 
adaan ditampakkan kepadanya sesuatu yang serupa dengan matahari yang 
hampir tenggelam, lalu dikatakan kepadanya (mayyit), ’Bagaimana pen- 
dapatmu tentang yang ada di depart kalian, apa pendapatmu tentangnya 



kampangsannah. org 









3? tab tfmazah & 31.pa yang tferjadi c?ebdum BKonarian 


dan apa yang akan kamu persaksikan atasnya?' Maka ia pun mengatakan, 
'Biarkanlah aku hingga aku shalat!' Mereka mengatakan, ’Engkau akan 
melakukan itu, beritahukanlali kami (jawabanmu) tentang apa yang kami 
tanyakan kepadamu, bagaimana pendapatmu tentang lelaki yang ada di 
hadapanmu? Apa yang engkau katakan tentangnya? Apa yang engkau 
persaksikan tentangnya?' Rasulullah -Sg bcrsabda, 'Maka orang itu men- 
jazvab, 'Muhammad, aku bersaksi bahwa dia itu utusan Allah. Dia datang 
membawa kebenaran dari Allah? Maka dikatakan kcpadanya, 'Engkau 
hidup di atas keyakinan itu, rnati di atas keyakinan itu, dan di atas kcya- 
kinan itu insya Allah engkau akan dibangkitkan? Kemudian dibukakan 
buatnya salah satu pintu surga, lain dikatakan kepadanya, 'Inilah tempatmu 
dan sesuatu yang Allah siapkan untukmu di dalamm/a? Sehingga dia 
bertambah ghibthah* dan senang. Kemudian dibukakan buatnya salah 
satu pintu-pintu neraka, lain dikatakan kepadanya, 'Inilah tempatmu dan 
siksa yang Allah siapkan untukmu di dalamnya jika engkau mendnrha- 
kaiNya? Sehingga dia bertambah ghibthah dan senang. Kemudian kubur- 
nya diperluas tujuh puluh hasta, diberi penerangan di dalamnya, kemudian 
jasad tersebut dikembalikan sebagaimana sediakala. Ruhnya ditaruh pada 
Nasami ath-Thayyib yaitu burung yang makan dari pohon surga. ltulah 
Firman Allah, 'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 
detigan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhi- 
rat? (Ibrahim: 27). 

Dan sesungguhm/a orang kafir, jika didatangi dari arah kepala, 
maka tidak didapatkan sesuatu pun (yang menghalanginya), kemudian 
didatangi dari sebelah kanan, maka tidak didapatkan sesuatu pun (yang 
menghalanginya). Kemudian didatangi dari sebelah kiri, maka tidak di¬ 
dapatkan sesuatu pun (yang menghalanginya). Kemudian didatangi dari 
arah kedita kakimya, maka tidak didapatkan sesuatu pun (yang menghala¬ 
nginya). Lain dikatakan kepadanya, ' Duduklah!', maka dia pun duduk 
dalam keadaan sangat ketakutan. Dia ditanya, 'Bagaimana pendapatmu 
tentang lelaki yang berada di antara kalian? Apa pendapatmu tentangnya? 
Apa yang engkau persaksikan atasnya?' Dia menjazuab, 'Lelaki yang maria?' 
Dia tidak mengerti namanya. Lain dikatakan kepadanya, 'Yaitu Muham¬ 
mad? Dia mengatakan, ’Saya tidak taint, aku pernah mendengar orang 
mengucapkan sebuah perkataan, maka aku pun mcngucapkanuya sebagai- 


Menginginkan sesuatu yang dianugerahkan kepada orang lain tanpa mengharapkan mkmat tersebut hilang 
darinya. 


ssn 

Kampangsannah. ora 











y Kimb kdmazah & Qipa yam] kTcrjadi Sebilum dKmamn 


mam mereka.' Lain dikatakan kepadanya, 'Engkau hidup di atas ini, dan 
engkau mati juga di atas ini serta di atas ini juga insya Allah engkau akan 
dibangkitkan.' 

Kemudian dibukakan untnknya salah satu pintu di antara pintu- 
pintu neraka dan dikatakan kepadanya, 'Inilah neraka tempatmu dan siksa 
yang dipersiapkan buatrnu.' Sehingga dia semakin merasa merugi dan 
celaka. Kemudian dibukakan untuknya salah satu pintu di antara pintu- 
pintn surga, lain dikatakan kepadanya, ’Inilah tempatmu dan kenikmatan 
yang Allah siapkan untukmu jika engkau menaatiNya.’ Dia pun semakin 
merasa merugi dan celaka. Kemudian kuburnya dipersempit sainpai tulang- 
tulang rusitknya bertumpukan. Itulah kehidupan yang sernpit yang difir- 
mankan olch Allah, 'Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang 
sempit, dan Kami akan menghimpnnkannya pada Hari Kiamat 
dalam keadaan buta.' (Thaha: 124)." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Ausath, 
Ibnu Hibban dalam Shahilmya, dan lafazh ini adalah lafazhnya. 
Ath-Thabrani menambahkan, Abu Umar yaitu adh-Dharir menga¬ 
takan, "Aku mengatakan kepada Hammad bin Salamah, 'Apakah 
orang ini dahulu termasuk orang Islam?' Beliau menjawab, 'Ya.' 
Abu Umar mengatakan, Dulu dia pernah bersyahadat dengan 
syahadat ini tapi tidak disertai keyakinan dalam hatinya, dia men- 
dengar orang mengueapkannya, maka dia pun mengikutinya'." 


16 - b: Hasan 

Dalam riwayat lain milik ath-Thabrani, 

. s * 

® Jl ^ X f. •'*' ' z' g 

(ilj cj! jjlll 41*33 4~dj ffcy ^ laLs to jls I Jy 

* ** „ ' l 

^Jl UU 4*33 4lL>-j ^Jj3 Sy* gy i Ulj k43j*J'2jl 41*33 4 jJJ Jj3 gy g^i\ 

a 

.... 


"Seorang laki-laki didatangi dalam kuburnya, jika didatangi dari 
arah kepala, dia akan ditolak oleh bacaan al-Qur'an, jika didatangi dari 
arah depan, dia akan ditolak oleh sedekahnya, jika didatangi dari arah kaki- 
nya, dia akan ditolak oleh langkahnya mennju masjid-masjid ...." (Al- 
Hadits). 

Dibaca dengan memfathahkan huruf min dan : 
sin, yaitu ruh. 


»-C 

mu 

kampunqsunnah. ora 










0Cirab Qenazah & LApa yamj <Ttrjadi Sebelum dkematim 


f „ 

Dibaca dengan mendhammahkan huruf lam yaitu : jJJJ 

makan. 


Al-Hafizh mengatakan, "Kami telah mendiktekan dalam bab 
at-Tarhib min Ishabab al-Bauli ats-Tsanba (ancaman kencing menge- 
nai baju) dan dalam bab an-Namimah beberapa hadits yang mene- 
rangkan bahwa azab kubur itu dikarenakan kencing dan an-Nami- 
mah (memfitnah), kami tidak mengulangi satu pun dari hadits- 
hadits itu. Dan hadits-hadits tentang azab kubur dan pertanyaan 
dua malaikat banyak sekali, dan hadits-hadits yang telah kami 
sebutkan itu sudah cukup. Wallahul MuiVaffiq. La Rabba Ghairuhn.” 

435C»2f - 17: Hasan Lighairihi 

Dari Ibnu Amr 1 dari Nabi beliau bersabda. 



"Tidak ada seornng Muslim pun yang mcninggal pada hari atau 
malam Jum'at, melainkan Allah akan memeliharam/a darifitnah kubur." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya. At-Tirmidzi ber- 
kata, "Hadits gharib, sanadnya tidak bersambung." 2 



1 Aslinya dan dalam cetakan Imarah: Ibnu Umar. Itu sebuah kesalahan. 

2 Saya mengatakan, Akan tetapi hadits ini memiliki Jalur lain dan memiliki syaivehid dalam riwayat Imam 
Ahmad dan yang lainnya, sebagaimana terdapat dalam kitab al-Misykat dan Ahkam al-Jana 'iz. Dan dibawa- 
kan adh-Dhiya' dalam al-Mukhtarah. 


339 r 

tb- fit 


kampungsunnah. org 











kKirab 0enazah &. \Flpaimtj kferjadi $eMum vKmarian 



RNCflMnN DUDUK Dl ATAS KUBURAN DON M€M€CAH 
TULANG-TUIANG MflVIT 



^3563$> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah *4&, dia mengatakan, Rasulullah § ber- 
sabda. 



"Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bam api lain 
membakar bajunya hingga mencapai kulit itu lebih baik baginya danpada 
duduk di atas kuburnn." 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu 
Majah. 

^3564^ - 2: Shahih 

Dari Uqbah bin Amir ap, dia mengatakan, Rasulullah #5 ber- 
sabda. 



"Sungguh akn berjalan di atas barn api atau pedang, atau aku mengi- 
katkan sandal dengan kakiku (sehingga membuatku capek) lebih aku sukai 
daripada aku berjalan di atas kuburnn." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid. 



kampangsannah. ora 











Qdkah kkenazah & vRpayamj tfirjadi Sebelum dkematian 


3565 f - 3: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud *%, dia mengatakan, 

■ plJLi js Js> iLl 61 ^Jl lS-\ I'jkir J* H.T 6V 


"Sungguh aku berjnlan di atas barn api lebih aku sukai daripada aku 
berjalan di atas kitbumn seorang Muslim." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir de- 
ngan sanad hasan, dan bdak ada yang memarfu'karmya sama sekali. 


<^3566^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari 'Imarah bin Hazm 4«, dia mengatakan, 

^jip Jjjl <■ jiiil ' _Ij : JUi LdJL>- “Seif a 1)1 Jj-dj 

"Rnsiilullah sfe permit melilmtku sedang duduk di atas kuburan. 
Beliau -Si; bersabda, 'Wahai penghuni kuburan (orang yang duduk di atas 
kuburan), turunlah dari atas kuburan, janganlah kamu menynkiti peng¬ 
huni kuburan, niscaya dia juga tidak menyakitimu '." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam nl-Mu'jam al-Kabir dari 
riwayat Ibnu Lahi'ah. 2 


<^3567^ - 5: Shahih 

Dari Aisyah dia mengatakan, Rasulullah #; bersabda. 


1 Demikianlah dalam teks ash yaitu tetap menuliskan huruf illafmys (yaitu huruf ya ), begitu juga dalam 
Jam / al-Masamd, karya Ibnu Katsir, 9/315, no. 6832 dan dalam kitab Athraf al-Musnad, karya Ibnu Hajar, 
5/13, no. 6521. hadits ini tidak ada dalam cetakan at-Mdjam al-Kabir Thabram. Huruf lam di sini adalah 
huruf La Nafryah (yang artinya peniadaan), namun maknanya larangan, dan huruf ini tidak disebutkan dalam 
sebagian riwayat-riwayat yang shahih. 

2 An-Naji mengatakan, 1/224, "Makna hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadits Amr bin Hazm." 
Saya mengatakan, Saya menemukannya dalam Musnad Imam Ahmad, dan Haitsami tidak menisbatkan 
hadits ini kepada Imam Ahmad, 3/61. Hadits ini hanya riwayat ath-Thabrani dan dibawakan juga oleh Ath- 
Thahawi dalam kitab Syarh al-Mdanijuga dari Ibnu Lahi'ah. Al-Baghawi mengisyaratkan dalam kitab Syarh 
as-Sunnah, 5/410 akan kedha'ifan hadits ini. Untuk lebih jelas, lihatlah td/iqS u atas al-Mtskyat, 1/541, yang 
diambil faidahnya oleh para pen tdhq kitab Syarh tanpa memberikan peringatan, sebagaimana kebiasaan 
mereka. Saya menemukan muttabt yang kuat bagi riwayat Ibnu Lahi'ah ini dan jalur lain yang di dalamnya 
terdapat ungkapan, dJdlg y j yang semestinya disebut shahih. Alhamdulillah. Hadits ini dibawakan dalam 
kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 2960. 


Kampungsunnah. org 











CKitab tfenazah & kRpayanq CJirjadi SeMum emamii 


"Mematahkan tulang mayit (dosanya) sama dengan mematahkan 
tulangnya saat dia masih hidup." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban 
di dalam Shahilm ya. 



kampunqsunnah. org 











1 


1 

J 

4 

M 


<Xf?) 

M 

I 


£ fflt-GTarghib rva at-GTarhib (? 


^Kjtab 


AL-BA'TS (KEBANGKITAN) 

& 

KENGERIAN HARIKIAMAT 



kampangsannah. org 









OKitiib r? (^Kebanqlikan) & tfionjcrian cHari t 3Ciamar 



Stfl-Haf izb menyatabaiy "Kit ab ini secara keseluruljannya 
ti dab ada kejelasavi dal am anjuran dan ancavmn, mmun fieri,si 
Igibayat peristiiva yang dalysyat yang aban membawa orang- 
orang baljagia bepada kmikmatavi, dan orang-orang celaba bepada 
neraba, dan isinya ada yang gamblang atari seper ti gamblarig f 
maba saya cukupkan dengan memaparban rmgbasan dannya 
yang dengan memabaminya dapat mengetaljui selurup mabna 
(l;adits-badits) yang menjelaskannya secara global, dan tidal? 
keluar darinya kecuali tambalgan redabsional bad its yang syad z 
dal am badits lemab atari numbar. Karena seandainya bami 
cantumban besemnanya secara menyelurub sebagaimana bami 
labiik an pada bab-bab selainnya fimi bitab ini, maba tentu masa- 
ld) yang satu ini a ban mendebati betebalan bitab ini dari an>al f 
dan tentu aban beluar dari tujuan penulisary menuju bitab yang 
terlalu panjang dan membosanbarg -wallabul must a’an- dan ini 
bami bagi menjadi pasal-pasab 



1 Aku nyatakan, Berdasarkan hal ini, kami memandang perlu memberlakukan pasal-pasal ini seperti kami 
memberlakukan pada bab-bab terdahulu dari pemberian ncmor setiap pasal dan nomcr urut haditsnya. 


345 


5 

Tcampangsannah. org 



















0Cirab 'rs ikJCebaftqkhan} & QZmqerian AHavi OKiamat 



PASfil T6NTRNG P6NIUPRN SRNGKRKRIR DftN 
TCfURDiNVR HRRI KIRMRT 


3568|> - 1: Shahih 

Dari Abdullah bin Amru bin al- ’Ash dia berkata, 

. Ai jyi :Jli U :jUi ife 


"Seorang Arab Badui datang kepada Nabi lain berkata,'Apa itu 
ash-Shur?' Bcliau menjawab, 'Sangkakala yang ditiup’." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan beliau meng- 
hasankannya serta Ibnu Hibban di dalam Shahilmya. 


3569 f - 2: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa’id 4A dia berkata, Rasulullah sfe telah bersabda, 

„ j ^ ; .' P - , 

J ‘Oyij! OjSJl ~iij p-kji v_iiS 

JjuJj i_idks ! I Jjlii 4 jL>c,^>I (_cD- JJL dij3 ijl5\3 k 

IHS^j 4\)l iijli j\ imASI ij jAij Ij 

.4\)1 lJ Xs> Ills 'y : Jli Uljj- 


"Bagnimana aku bersenang-senang sedangkan pemegang sangka¬ 
kala telah memasukkan sangkakalanya di mulntnyn dan telah memiring- 
kan dahinya serta menyiapkan pendengamnnya menunggn diperintahkan 
(iintuk meniupnya) hingga ia meniupnya?" Hal ini tampaknya membuat 
berat para sahabat beliau, lain mereka berkata,"Apa yang mesti kami ker- 
jakan wahai Rasulullah atau kami ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkan- 
lah, 'Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sehaik-baik Pelindung, 



kampungsunnah. org 










si Kirab QAl-^Biits (Xebanqkitan) & Xcnyerian CHari Xiamat 


dan hanya kepada Allah kami bertaxvakal. Dan tampaknya beliau 
berkata, 'Kami bertawakal kepada Allah'.” 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ini lafazh beliau. Beliau 
menyatakan, "Hadits hasan." Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu 
Hibban dalam Shahilmya. 


^3570^ - 3: Shahih Lighairihi 

Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari hadits 
Zaid bin Arqam. 

^3571^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari hadits Ibnu Abbas juga. 


<^3572^> - 5: Shahih Lighairihi 

Dari 'Uqbah bin 'Amir 4*, dia berkata, Rasulullah 3§S telah 
bersabda. 


Olj c4jOjiJl toJii (4-iJi ji ... 

<C3lj v_Jj>o ^AjI lujj <C>3 'cp~ jJA_J 

* f- ,, = 

. I wtj I Aa 


"Demi Dznt yang jiwaku di TanganNya, sesungguhnya (Hari 
Kiamat akan terjadi), sedangkan dm orang laki-laki se.dang membuka ba- 
junya lain tidak dapat melipatnya, dan seorang laki-laki menembok pagar 
kolam airnya lain tidak dapat memimim sedikit pun selama-lamanya serta 
seorang laki-laki memeras susu untanya lain tidak mampu meminumnya 
selama-lamanya.” 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad jayyid. Para 
perawinya tsiqah dan terkenal. 1 


1 Demikian beliau nyatakan 1 Dan seperti itu disampaikan al-Haitsaml: ... para perawinya adalah perawi ash- 
Shahih, kecuali Muhammad bin Abdillah Maula al-Mughirah, dan la tsiqah. 

Aku nyatakan, Belum ada seorang pun yang menfs/ga/Tkannya, bahkan sejumlah ulama menghukuminya 
sebagai perawi majhui, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Silsi/ah al-Ahadits adh-Dhdifah, no. 5009. 
Adapun crang-crang jahil tersebut, maka mereka malah menghasankan hadits ini! Aku tidak tahu mengapa 
mereka tidak menshahihkannya dan yang semisalnyal? Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu! Ngawur 
sekali! Ya mungkin udzur mereka adalah mereka menemukan adanya hadits penguat dari hadits Abu Hurairah 


kampungsunnah. org 











kKirab @ll-6Ba'r$ {${ebmtijkitmt) & &bengericm <£Hari ^Kiamat 


Bermakna menembok kolam agar air tidak me- : iJ J>y~d\ jJJ> 

rembes darinya. 


#3573}s> - 6: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Sfi telah ber- 
sabda. 


- f % " J ' " , J > " 

Ssj LdJl cAjLi jjaj J AjliuLdj Li. g > ji j 4£-LdJi 

' /• ^ f f f -# 9 -■ a*' ^ ' o 

iAJoLJLi Js>j_L 4_£-LdJl jj-J-k 1 _ 

. L^jdaj ^51 4lSo3J LLisj <pLdJl 


"Sungguh Hari Kiamnt akan terjadi dnlam keadaan pakaian kedua- 
mja ada di hadapnnm/a, lain keduam/a tidak dapat berjual beli dan mcli- 
patnya. Sungguh Hari Kiamat akan terjadi dalam keadan seorang pulang 
membaim siisu perasan untanya, namun tidak dapat memimnnnya, dan 
sungguh Hari Kiamat akan terjadi dalam keadaan seorang menembok 
telaganya, namun dia tidak dapat meminumnya serta pasti Hari Kiamat 
terjadi dalam keadaan seorang mengangkat suapannya ke mulutnya, na- 
mun dia tidak dapat memakannya." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shahih- 

nya d 

Dengan huruf tha bermakna menemboknya de- : aLN 

ngan tanah. 2 


<^3574}s> - 7 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah <*, dia her kata, Rasulullah Sl| telah ber- 
sabda. 


MjilJ jji JU Li 

l g )- 6 (Jj Ki .OJjjl twAll '(JL5 ,3 


yang akan datang, namun ini pun udzur yang tidak bisa diterima, karena hadits penguat itu adalah syahid 
qashirl pendek), tidak ada yang bisa menjadi syahid baginya. Mereka banyak melakukan hal-hal seperti ini. 

1 Aku nyatakan, Dan redaksicnalnya milik Ibnu Hibban. Al-Bukhari, no. 6506 juga meriwayatkannya dalam 
hadits semakna dengannya dan Muslim, 8/210 juga tanpa kalimat terakhir. 

2 Kata ’JuJl adalah tanah yang lengket kuat. 



kampungsunnah. org 











'ZKitab 6?;~®ii'rs (dlQbanqkkan) & i dCmqtrian AHari ^Kiamat 


^j- 0 cJJLJl s^i—b. Lkii i-Li 

a^3 ci_ ujji i_*>tp cj^»-ij pja^- *yj 


"Jarak antara dua tiupan sangkakala itu empat puluh. Ada yang 
bcrtanya, 'Empat puluh hari?' Abu Hurairah menjawab, 'Aku enggan 
(menjawabnya).' Lain mercka bertanya, 'Empat puluh bulan?' Beliau 
menjawab, 'Aku enggan (menjawabnya).' Mereka bertanya lagi, 'Empat 
puluh tahun?' Beliau menjawab, 'Aku enggan (menjawabnya).' Kemudian 
turunlah hujan dari langit lain mereka tumbuh sepcrti tumbuhnya sayu- 
ran. Semua bagian manusin akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang 
ckor. Darinya manusia disusun kembali pada Hari Kiamat." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


Dalam riwayat Muslim berbunyi, 

• iilliil j»jj y djul )j djjip ob-vo'^l ^2 

■ <—*j jjl (Jj-Jjj Lj p.la.P (Jjl djjli 


"Sesunggulmya pada manusia ada satu tulang yang tidak dim akan 
tanah selamanya, padanya manusia disusun kembali pada Hari Kiamat. 
Mereka bertanya, 'Tulang apa itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 
'Tulang ckor'.” 


7 - b: Shahih 

Malik dan Abu Dawud meriwayatkannya, sedangkan an-Nasa'i 
meriwayatkan hadits ini dengan ringkas berbunyi, 

.>L££ jii. Jy}i i ast p J5 

"Setiap Bani Adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor, darinya 
(manusia) diciptakan dan padanya disusun.” 

Tulang ekor, yaitu tulang keras yang ada di ba- : v_JaJl AMT 

wah tulang belakang. Dan asal dari hewan 
berkaki empat. 


<^3575^> - 8: Shahih 

Dari beliau [yaitu Abu Sa’id al-Khudri 4®], 


Tiompangsunnah. ora 










kd\itab ARl-v&a'ts (tfCebangkitan) & $Centjrrian cHari Gfcianmt 



"Bahmasanya ketika menjelang kematian beliau, beliau minta dicim- 
bilkan pakaian barn , lain mengcnakanm/a, kemudian beliau berkata, 'Aku 
telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Mayit akan dibangkitkan ma¬ 
nga i a kan pakaian yang dia kenakan ketika mati'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam 
Shahilmya ; dalam sanadnya ada Yahya bin Avyub al-Ghafiqi al- 
Mishri. Al-Bukhari dan Muslim serta sciainnya ber luijjah dengannya. 
Yamun dia memiliki hadits-hadits munkar. Abu Hatim berkata, 
Tidak bisa menjadi hujjah". Imam Ahmad berkata'"Jelek hafalan- 
nva." Sedangkan an-Nasa'i menyatakan, "Tidak kuat." 

Semua ulama ahli Bahasa Arab yang aku ketahui menyatakan 
bahwa makna hadits, Jki j^jl ji adalah bahvva dia dibang¬ 
kitkan sesuai dengan amalannya, Al-Harawi menyatakan, "Ini sama 
dengan hadits yang berbunyi oU L» jodl Beliau menya¬ 
takan, "Pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah kain kafan 
tidak memiliki dasar sama sekali, karena mayit itu dikafani setelah 
meninggal dunia." 

Al-Hafizh menyatakan, "Perbuatan Abu Sa’id, perawi hadits 
ini menunjukkan bahwa beliau memahaminya secara zahir, dan 
bahwa mayit dibangkitkan mengenakan pakaian yang dia kenakan 
ketika mati. Dalam kitab-kitab shahih dan selainnya bahwa manusia 
dibangkitkan dalam keadaan telanjang; sebagaimana akan datang 
pada pasal setelah ini insya Allah , Allah AA A'lamd 



1 Aku nyatakan, Lihat sisi lain aan kompromi hadits-hadits iri dalam al-Fath, 11/383 



kampungsunnah. org 











<3 Kitab <Ml-GBa'rs (kifCt’bmgkimn) & dKengerian <£ACari l 3f iamar 



PflSflL K€T€RflNGflN TCNTfiNG fil-HfiSVfl DAN 
SCLRINNVA 


<^3576^ - 1 - a: Shahih 

Dari Ibnu Abbas s$5, dia berkata. 


' ]i %■ s f £> * $. ^ "* -■ 

cl^j-P !(Jj-ij j_wiJl ^,_Lp 




"Aku telah mendengar Nnbi Sfei bcrkhutbah di atas mimbar rnein/a- 
takan, 'Sungguh kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak me- 
ngenakan sandal (pelindnng kaki), telanjang dan masih kulup (bclum di- 
khitan)'." 

Ada tambahan dalam suatu riwavat, 

j ' 

,oLjlo 


"Berjalan kaki." 


1 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain berbunyi, 

L^jI b ijlis <U “£03 (J j b-l3 

tjjy 00^- JLAju N °S* cl "S' cbL>- dlil 


(.« \vi)/ 


' v jl Cl0s~0 pJLftlyd [‘dsbJjJl J5*>UJl Jjl iLMj 

b t(Jbi_vXJl dd.5 p- 4 .i (Jy° f-bfdU*i <dj 

(Jli LiS <J^Sli bo v y <JLbl icJ 


jji-qj 

351 


Kampangsannah. org 










'Stihib vHl-vBa'ts ffiebangkitan) & tfxemjerian (fHari QKiamat 


j) ^ Xl-XA 3 l -X^-i i^-^ZJx. j^^tjUaJl 

~ ; y^\-£** u>L? XL& ^ U (fp-i** J ?t~* fls“ ^ 

^ (_5^ sjdXj^ p-6^1 : tjJ d^r 1 


"Rasulullah berdiri di antara kami memberikan nasihat, lain her- 
kata, 'Wahai sekalian manusia, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam 
keadaan tidak mengcnakan sandal (pelindung kaki), telaujang dan masih 
kulup (bclum dikhitan), 'Sebagaimana Kami telah memulai pencip- 
taan pertama, bcgitulah Kami akan mengulanginya. Itnlah janji 
i/ang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kami-lah yang akan melak- 
sanakannya.' (Al-Anbiya': 104). 


Ketahuilah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali dibcri pnkaian 
■ Pada Hari Kiamat) adnlali Ibrahim i§~&, ketahuilah bahwa didatangkan 
beberapa orang dari umatku, lain ditarik ke kiri, maka aku berkata, 'Wahai 
Rnbbku! Mereka adalah sahabatku.' Lain Allah berfirman, 'Sungguh kamu 
tidak tabu apa yang mereka nda-adakan setelahmu.' Maka aku mem/ata - 
kan sebagaimana pernyataan hamba yang shahh (i/aitu Isa ' Dan 

aku menjadi saksi tcrhadap mereka sclama aku berada pada mereka. 
Maka setclah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang 
mcngaivasi mereka. Dan Engkan adalah Malta Menyaksikan atas 
scgala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya 
mereka adalah hamba-hambaMu, dan jika Engkau mengampuni 
mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Mahapcrkasa lagi Maha- 
bijaksana.' (Al-Ma'idah: 117-118). 

Beliau bersabda, "Lain dikatakan kepadaku, 'Mereka terns menjadi 
murtad sejakkamu meninggalkan mereka'."' 1 


^ 3577 ^ - 2: Shahih 

Ada tambahan dalam suatu riwayat. 


.iLXi liXJL :JjiU 


Aku nyatakan, Riwayat ini redaksinya milik Muslim, 8/157; sedangkan al-Bukhari, no. 6526, seperti itu. 

Lafazh pertama milik al-Bukhari, no. 6525 dan tambahan ada padanya dalam riwayat sebelum ini, no. 6524, 
dan di dalamnya terdapat isi lafazh riwayat pertama. Im juga sama pada Muslim, 8/156. Oleh karena itu, 
ucapan beliau, il_Ls ■y\, J j ilj tidak ada faidah yang berarti. 

ra-iji 

1 352 [ 

_ kafnpangsannah.org 












0Citab&U-dBa'ts {efcebangkitmi) & 0Cmgerian£Hari6Kinmat 


"Lain aku katakan, ’Jauhlah, jauhlah ! 1 '" 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan at-Tir- 
midzi dan an-Nasa'i meriwayatkan semakna dengan hadits ini. 

> , O' 

Dengan didhammahkan huruf ghain dan di sukun- : Jy*Jl 

kan huruf ra'nya adalah bentuk plural dari kata 
(Jypl) bermakna kulup (belum dikhitan). 


<^3578^ - 3: Shahih 

Dari Aisyah An, dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah 
US bersabda. 


le-LjbJ \j JU-yJl '.‘UiJstp cJIS el^P oli>- 

.viUi jl .j-f -Dii : Jli Sj ^J)\_ g,.„a ? 


'Manusici digiring (di Alam Mahsyar) dalam keadaan tidak menge- 
nakan sandal (pelindnng kaki), telanjang dan masih kulup (belum di¬ 
khitan). Lain Aisyah berkata, 'Aku bertanya, 'Laki-laki dan perempuan 
scrnuam/a? Sebagian mercka melihat sebagian lainm/a?’ Lain beliau men- 
jawab, 'Kendaamn/a lebih mengerikan daripada mereka berkepentingan 
(untiik berpikir) demikian." 


Dalam riwayat lainnya. 


< % * 0 o f. 

If) 


"(Lebih penting) daripada sebagianm/a melihat kcpada sebagian lain¬ 
nya. " 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu 
Majah. 


1 Aku belum mendapatkan tambahan ini dalam ash-Shahlhaln dari Ibnu Abbas. Al-Hafizh Ibnu Hajar pun tidak 
menyebutnya dalam syarah hadits ini daiam kitab Fath al-Bari, 11/385, sebagaimana kebiasaan beliau dalam 
penelitian riwayat tambahan. Aku telah menambahnya dalam upaya penelitian dalam kitabku Mukhtashar 
Shahih al-Bukhan dalam setiap hadits shahih darinya, dan ini termasuk di dalamnya, dan di dalamnya tidak 
ada tambahan, 2/210/1427. Tarnpaknya penulis mengambilnya dari sebagian hadits-hadits lainnya, dan itu 
adalah hadits Haudh dan penolakan beberapa kaum darinya, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri pada riwayat 
al-Bukhari, no. 6584; dan Muslim, no. 7/96. Al-Bukhari mengomentarinya dengan pernyataan, "Ibnu Abbas 
menyatakan, (Ud^d) bermakna jauhlah (ceiaka), dikatakan (J^*_d) bermakna jauh dan (ii^diber¬ 
makna menjauhkannya." 


l‘353j 

kampongsunnah. org 











sRird > (AU-dBa'rs ('^CelmcjkitanJ & dKaujerian chart dKiamar 


<^3579^> - 4: Hasan Lighairihi 

Dari Saudah bintu Zam'ah #■', dia berkata, Rasulullah #5 ber- 
sabda. 


• £-Lj ^k4-i->Jl Ji <■')! ft Slyp ebb*- 

oV-i jw*y ( y ~^ A y 1 -uL^i ^ Ua xj ’. dJoi3 


r -v°% »> 

r '(,rv V 


"Manusia dibangkitkan dalam kcadaan tidak mengenakan sandal 
(pel indung kaki), telanjang dan masih knlup (belum dikhitan), dan keringat- 
i nja telah mengendalikanm/a dan sampai pada dmtn tel ingam/a." Lain akit 
bertanya,"Apakah sebagian kita melihnt kepada (aurat) sbbagian lainm/a?" 
Belian menjawab, "Manusia telah sibuk (sendiri-sendiri, Allah berfirman), 
'Sctiap orang dari mereka pada hari itn memptmyai tirusan yang 
cukup menyibukkannya.' (Abasa: 37).” 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya tsiqald. 


3580|> - 5 - a: Shahih 

Dari Sahl bin Sa’ad 4», dia berkata, Rasulullah ste; telah ber- 
sabda, 

L^i3 f-lycp pbio jl ^Lp “r^bbL!! ftid>d> 


"Manusia pada Hari Kiamat dikurnpndkan pada tanah yang putih, 
tidak mengkilap seperti tepung ynng bersih, di dalamnya tidak ada tanda- 
tanda ternpat untuk didiami (berupa ginning, tebing, dan scbagaiiiya) un~ 
tuk siapa pun (maksudnya tanahnya datar, cd.).'' 


5 - b: Shahih 

Dan dalam riwayat lainnya, Sahl atau yang lainnya berkata, 

p-U-i 'ftj> ftjJ 

"Tidak ada tanda (ternpat untuk didiami berupa glinting, dan 


1 Aku nyatakan, Dalam sanadnya terdapat perawi yang hanya dif»i?a/>kan Ibnu Hibban. Walaupun demikian 
Ibnu Katsir menghukumi sanadnya dengan jayy/d dan ia memiliki hadits lain yang menguatkannya yaitu 
tiadits Aisyah. Aku telah mentakhrrpya dalam Sllsilah al-Ahadda ash-Shahihah, no. 3469. 



kampungsunnah. org 











kkirab @U~SBa'ts (kfcebonqkimn) & QKmqtrian cSHari dKiamat 


sebagainyci) bagi seorang pun." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim , 1 
Bermakna putih yang putihnya tidak mengkilat. 
Bermakna tepung roti yang putih. 

Bermakna sesuatu yang dijadikan tanda dan ram- 
bu jalan dan batas (wilayah). Ada yang menya- 
takan, "(jJjuJI) adalah bekas." Dan maknanya di 
sini adalah tanah tersebut belum pernah dipijak 
sebelumnya sehingga memiliki bekas atau tanda 
milik seseorang. 



! 


#3581 b - 6: Shahih 

Dari Anas 


:■&' Jli JJ-ij b :Jli %>-j o' 
( _ 5 i p atii JjiJl i jSjJ 1 <ti)l Jj-ij Jli jpliJl ^ 

:4kJu jjg>- cilii Jli aiAAj Jl l}^li Ijx'l 

•^D '(jAd iJ^r 1 


"Bahwascmya seorang laki-Iaki berkata kepada Rasulullah #>, 'Wahai 
Rasulullah! Allah berfirman, ' Orang-orang yang dihimpnnkan ke 
Ncraka Jahanam dengan discrct di atas mukanya,' (Al-Furqan: 34). 
Apakah orang kdfir digiring di atas wajahnya?' Rasulullah fit menjmvab, 
'Bukankah Dzat yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya 
di dunia mampu iintuk membuatnya berjalan di atas wajahnya?' 

Qatadah berkata ketika hadits ini sampai kepadanya, " Benar, demi 
kemuliaan Allah." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


<^3582^> - 7: Hasan 

Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya ■>' 4 ®, dia 


1 Aku nyatakan, Riwayat pertama milik Muslim, 8/127; sedangkan kedua pada ai-Bukhari, no. 6521. kata 
(pxJi) dan (prJl) sama maknanya. 


Kampangsannah. org 












\:\itab y^f-nBa'rs (dKebaiyhitan) & AKaujcrian cSHari kKiamat 


telah berkata, Aku telah mendengar Rasulullah ill bersabda, 
■ j ijjy>uj djbS"jj NU-j 


"Sesiingguhnya kalian akan digiring (di Alam Mahsyar) dalam ke- 
adaan berjalan dan berkendamcm serf a diseret di at as ivajah-uvijah kalian." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits 
hasan." 


3583# - 8: Hasan 


Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah bersabda, 

H ^„ s - , ' , , 

<JjJl jy^ 1 ijlbd iibvSJl yc-pM 

JUj ^j> jjry tj\ ojiL-4 JS 

.(jLlixJl Allis’ IjllJl Jjbl ojLvh-C- jys tjJJLH jLj 

" Orcing-omng sombong digiring (di Alam Mahsyar) pada Hari Kia- 
rnat seperti knmpulan sennit hitarn kecil dalam bentuk orang-orang yang 
dipennhi kehinaan dari segala tempat, mereka digiring ke penjara di Neraka 
Jahanam yang disebut Bulas. Api al-Anyar menenggelamkan mereka, me¬ 
reka diberi minnm pcrasan (nanah dan kotoran) penghuni neraka yaitu 
Thinatul Khabal." 


Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, dan dia berka¬ 
ta, "Hadits hasan." Telah berlalu kata-kata asingnya dalam bab 
ancaman sikap sombong [Kitab Adab, bab. 22]. 


<^3584<^> - 9: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SS telah ber¬ 
sabda. 


i ydA. S^'i 4^ 



1 Aku nyacakan, Di sini dalam kitac ash ada tambahan kata (Hari Kiamat) dan ini tidak ada asalnya dalam 
ash-Shahihain dan tidak pula selainnya dari kalangan para imam yang meriwayatkannya. Mereka sekitar 
sepuluh ulama hadits, kecuali an-Hasa'i. Beliau bersendirian dalam meriwayatkannya sehingga tambahan 
riwayat ini adalah syadz, baik secara riwayat dan dirayat, sebagaimana telah aku tahqlq dalam Silsilah at- 
Ahadits ash-Shahihah, no. 3395. Oleh karena itu, an-Naji, 2/224 menyatakan, "Sejumlah ulama memasuk- 
kan hadits ini dalam Bab al-Hasyr al-Ukhrawi, di antaranya al-Bukhari, Muslim dan al-Baihaqi dalam al- 
Bdts wa an-Nusyur, tanpa lafazh (Hari Kiamat) pada mereka tanpa ada perselisiban lagi. Riwayat ini ada 

^356 

s*- 


kampangsunnah. org 











< 5 kitab k?ll-dBa 'rs (GKebimqkitan) & kkmgerian HHari ktKiamat 


J. ‘'■fly ' 1* p ^ Hz' 

jr^-3 (_5^ 44 jc^ <_5^ 

tlJjU dM->- p-4^ O-LJj 4 ^^ s —■~r > ~ J'sA’ 4 J^ 



(H*-° qjrr-^J 



"Mamisia digiring pada tiga keadaan; (pertamn) dalam kondisi ber- 
harap dan takut, (kedua) dun orang di atas seekor unta, tiga orang di atas 
seekor unta, dan empat orang di atas seekor unta, serta sepuliih orang di 
atas seekor unta, dan (ketiga) sisanya digiring api. Api tersebut tidin' siang 
bersama mereka di maria pun mereka tidur siang, dan tidur malam ber- 
sama mereka di mam pun mereka tidur malam, berpagi hari bersama me¬ 
reka di maria mereka berpagi hari dan bersore hari bersama mereka di maria 
mereka bersore hari." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
Bentuk plural dari (is J?) bermakna keadaan. 



^3585b - 10: Shahih 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah #5 telah ber- 
sabda. 


tlplji yp ybjS 1 

yS- 


"Mamisia ditenggclamkan oleh keringatm/a pada Hari Kiamat hingga 
keringat mereka <s mcngalir di tanah (setinggi) tujiih puluh hasta dan me- 
nenggelamkan mereka hingga mencapai telinga-telinga mereka." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


pada an-Nasa'i dalam Bab ai-Bdts di akhir kitab al-Jana’iz saja, lalu beliau membawakan setelah hadits 
ini hadits Abu Dzar yang ada dalam kitab asli yaitu sebelum hadits Amru bin Syu'aib yang lalu. Hadits ini 
ada dalam al-Misykah-Tahqiq kedua, no. 5548, beliau mengisyaratkan kesyadzan tambahan kata (Hari 
Kiamat) sedangkan ia bebas darinya, karena hadits tersebut diriwayatkan sejumlah perawi tsiqat pada 
ash-Shahihain tanpa tambahan kata tersebut, berbeda dengan riwayat an-Nasa'i, walaupun para pera- 
winya tsiqah, namun salah seorang dari mereka teiah bersendirian meriwayatkan tambahan kata ini yang 
menyelisihi para perawi tsiqat yang telah disebutkan dalam ash-Shahihain. Aku tambah dengan keterangan 
bahwa tambahan kata ini menentang sisa lafazh hadits yang menunjukkan pahwa hal Ini terjadi sebelum 
Hari Kiamat, sebagaimana dijelaskan al-Asqalani dan selainnya. Walaupun beliau tidak mengetahui kebe- 
radaan tambahan kata ini dalam an-Nasa'i! Hal Ini juga tidak diketahui oleh tiga orang bodoh itu sehingga 
menetapkan tambahan kata ini dan menyandarkannya kepada ash-Shahihain dengan mencantumkan nomor 
haditsnya. 


kampungsunnah. org 











kiKitab kAl-kBa 'rs (kKebangkitan) & ‘SCengerian <£Hari kKiamat 


<^3586^> - 11: Shahih 

Dari Ibnu Umar vs&, dad Nabi tentang Firman Allah, 




.<co! 


"(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta 
alum" (Al-Muthaffifin: 6). Beliciu bersabda, "Salnh seorang mereka tcgak 
berdiri pada keringatnya hingga mencapai pertengahan tclinganya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafazh be- 
liau. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara marfu' dan mauquf 1 
dan beliau menshahihkan yang marfu'. 


<^3587Js> - 12: Shahih 

Dari al-Miqdad 4k, dia berkata, Aku telah mendengar Rasu- 
lullah 3§, bersabda. 


ioldjjl 


r* 


y 


JJ 


tjjj-jl ^ 

J j s $\ AiLdM L® iSj~^ ’.yds- jy jbJ-i <_3bs — 

jjjs icJli — Jjiojl 

LA ~^J lJ\ o* Cf* ‘< 3 ^' lJ- 

jLilj -UUJl bUyJ j Oj3o 

, » Ji 

■ <Ui Jt ol, M <0)1 J 


of-' 

I C-^J \ 


"Matahari pada Hari Kiamat akau mendekat dciri makhluk (manusia) 
hingga berjarak seperti ukuran satu mil dari mereka." -Sulaim 2 bin 'Amir 
berkata, "Demi Allah! Aku tidak mengerti yang dimaksud dengan satu 
mil tersebut, apakah ukuran dunia atau mi! yang digunakw’i sebagai alat 
celak mata?"- Beliau bersabda, "Sehingga manusia berada sesuai dengan 
ukuran ainalannya dalam keringatnya. Maka di antara mereka ada yang 
keringatnya sampai ke kedna mata kakinya, ada yang sampai kedua lutut- 
mya dan ada yang sampai pinggangnya serta ada yang keringatnya me- 


1 Pernyataan (li^Syj) perlu dikaji kembali sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab at-TdHq ar-Raghib. 

2 Dengan dhammah huruf awainya sebagaimana daiam kitab al-Khulashah dan selainnya, sedangkan fathah- 
nya adalah salah sebagaimana ada dalam cetakan 'Immarah dan cetakan tiga orang pengekornya. 


kampangsunnah. org 











dKitab kRU-dBa 'ts (^Cebanqltimn) & ^Kciujerian cdHari ^Kiamar 


nenggelamkannya." Dan Rasulullah HI memberikan isyamt dengan Lwg.vt- 
nya ke mulut belian." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3588^> - 13: Shahih 

Dari 'Uqbah bin ’Amir dia berkata, Aku telah mendengar 
Rasulullah bersabda. 


yj L ^r^J cJi lr° p4~?J ‘ciLd-jl fvaj [^Jp ly> 

y > , , » ; > °Ji J 

CS> UJl £-hj /ji ‘j4^dl £-^d ,j-° 

/ s ^ ^^ ^ ^ * 1 * \ \ ' 0 ' / 3 ^ ^ ^ ^ f s ^ 

Oolj 4ol3 L^->rJl3 oj-o j Li IJ — 4X5 JO .JjJ *JJj ^Jj0 t4j2lp cJ ' 4 

jf , f ^ 0 i 

0 jLil Owi»o 3 — 'IJJxjk 4A)I 

^ * 3 , 3 '•' 

^ y. p dp ^ p ^ ^ ^ f- ^ 

LjLo_j t^d^Jl *—ol ^JtP 2 '--dj y-® c ~b 3 -°^ 


"Matahari mcndckat dari bumi, lain mcmusia berkcringat. Maka di 
antara manusia ada yang keringatnya mencapai tumitnya, ada yang men - 
capai setengah betisnya, ada yang mencapai kedua lututnya, ada yang 
mencapai pantatnya, ada yang mencapai lambungnya, ada jnga yang 
mencapai kedua bahunya, ada yang mencapai lehernya dan ada yang 
mencapai tengah mulutnyad -Belian mengisyaratkan dengan tangannya 
lain meletakkan tangannya pada mulutnya (sebagai isyamt tempat pengen- 
dalian), aku melihat Rasulullah Sg mengisyaratkan demikian-, serta ada 
di antara mereka yang keringatnya mcnenggelamkannya dan belian memu- 
kul dengan tangannya sebagai isyarat dan meletakkan tangannya di atas 
kepalam/a tanpa menyentuh kepala. Belian memutar telapak tangannya 
ke kanan dan ke kiri." 


Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban 
dalam Shahilmya serta al-Hakim, dan beliau berkata, "Shahih sanad- 
nya." 2 


1 Lihat tdliq berikutnya. 

2 Aku nyatakan, Adz-Dzahaoi menyepakatinya dalam kitab at-Talkhish, dan ini lafazh al-Hakim. Sebenarnya 
pada kitab asli ada beberapa kesalahan, dan telah aku ralat dari kitab al-Mustadrak. 


»-« 

32U 

kampungsurmah. ora 










kKirab kAl-^Ba Vs (kKcbanykkan) & EKenyeritm cHari <3\kimat 


#3589^' - 14: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4fe, dari Nabi ftg, beliau bersabda tentang 
Firman Allah, 


C< V fljI y^Jks>- & JJ V... S ,,iS i tlAdloJl 1 _)J j»_jj 8$ 

oi LJ ^JcS JyyiJi dJJi (jyyi 


"(Yaitu) hari (ketika) niannsia berdiri menghadap Rabb se¬ 
mes ta alam (Al-Muthaffifin: 6). Seukuran setengah hard dari lima puluh 
ribu tahiin, lain hal ini nnidah bagi orang Mukmin seperti matahari men- 
jelang terbenam sampai terbenarn." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad shahih, dan Ibnu 
Hibban dalam Shahihn ya. 


- 15: Hasan 

Dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi beliau bersabda, 
Ojyjyii ^j aJoS/I odjfc s-l y is ^jj| <j y^Ss>^j 

odjj cliIdiidl £3 VpiLi^ ISU JUi3 

£i 0 * f a ' * * 0 s ^ J, * f ^ ° 

{ Jls Al>*3l : JlS Aiil <JJJLj (jllaldJij 

/ ^ ^ O p., V / ^ O p ^ ✓ ✓ C5 ^ ir 

OjJJijdJI -IjJIS Jl>^l cs^" ' J L—j=» 0 S oJ wJj 

|*-£~Lp ‘jy O r? 

9 * ** 9 ^ ° ^ ' 

■ jL^-i /y 3 4^-Lju ^y ^ s_s^' jA~- '* yd 1 dJJi 


"Kalian akan berkumpul di Hari Kiamat, lain ditanya, ’Di mam 
orang fakir dan miskin umat ini?' Lain mereka bangkil, lain ditanya ke- 
pada mereka, 'Apakah yang telah kalian amalkan?' Lain mereka menjawab, 
'Wahai Rabb katni! Kami diberi ujian dan kami sabar, dan Engkau telah 
memberikan harta dan kekuasaan kepada selain kami.' Lain Allah bkA ber- 
firman, 'Kalian telah benar.' Beliau bercerita, 'Lain mereka masuk surga 
sebelum yang lainnya, sedangkan dahsyatnya hisab tersisa bagi pemilik 
harta dan kekuasaan.' Mereka bertanya, 'Di mana kaum Mukminin ketika 
itu?' Beliau menjawab, 'Mereka diberi knrsi-kursi dari cahaya dan dinaungi 


1 Demikian dalam hadits ini. Demikian juga ada dalam sebagian atsar dicantumkan dalam kitab ad-Dur ah 
Mantsur, 6/324; dan la telah di takhrij dalam Silsl/ah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 2817. 



kampangsannah. org 











kKitcib ykitan) &. <3(aigerim dHari Gfcianutt 


awan. Hari tersebut menjadi lebih pendek bagi kaum Mukminin daripada 
sesaat di siang hari'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam Sha- 
hihnya. [Telah berlalu dalam Kitab Taubat, bab. 5]. 

Al-Hafidz menyatakan, "Telah shahih bahwa para orang fakir 
masuk surga sebelum orang-orang kaya sejauh lima ratus tahun, 
dan hal itu telah berlalu dalam bab tentang al-Faqr." 


3591 f - 16: Shahih 

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Kabi %, beliau bersabda. 


ULS tpjJ-*- 0 p jj caLtuJ y^\j id 


C JI 

<Jli abb-bl O^jiab.) j vLiwJl ^Jlj p-AjLbul <w2-ALi 
Lgjj : p, ^J\ I jy ^UJdl -y jib y id 

ojjyj ol ^Sy\j Jxs jjj pbLlb*- JS-Lj bjd 

[jj oIjjb D 4-Sba ^j-aLl IS” jj o 1 buj o I jS''Jj 
J5 jjbiis dr° <blJS ( jldl <-Lb jl31 

o J "1:5 ' * ' * ' % ' * l ' ^ '9 > ' 

oLj>! jDbj C(jjJlilalli (Jli LjjJl OjJjHj? ijjAod IjjlS La 
s_5^i jjbji i/* p-iyj c (jr b-iJl J} lr° p-H-H t jjjdkj Ijlb U 
Jiijj :-Jl5- IJjlS" La oDjulj tOjbbj>iJl y> oby'^lj t 

ijLlaiLI (jib JL<»jy t^AlP ijib?.It Jd*j sj^S" 

c^yUj j b5jlb y—>Jl JiilO (J LS . <Ci y 5^^ JJL>^a t 
i_)l ? <_3 L5 Lib bji alia*. > b/ p_Sb La I ijjibjs p-gJulb 

L)1 "(j jJyilS (jl Ja . [jJb] olblj La L^JI UJ 

^bjbj-b-® V^a D ?<Jjhbi ?(JlS ililblj bl <ia*)Lf- <ciij Ibi 

j^a Jb y>^3 c oLi /jb- i,_ sdiSsj tdbb JCj*j • l<_3 LS J to La /ji- v_LA5vj 


1 Terdapat isyarat kepada Firman Allah: 


kampangsannah. org 













vKitab &ll-&Ba'rs (kKtikmqkitan) & sljamrian cHari KiKiamaT 


Oj-Ujj t, w y4ij 1 lJc>-Lw c o^S" 
jJU ^y^j? '■p^’jjj 'j-^jI. ; Jj^d y 

c f4d4?' 64 <_4-4 J4^' J4 ®3y c4 f44^ 


^lixJl JL. Jaij ji ^4^3 6r? J4~^' ®3y t J a ^i C4 p44i 

*!>Ij>-j ij j^~j i_^~ > ~ 6jJ.i s^a yx-J<z >I Jaj^j t4lLz4j 

[^Uij] ^Ji f-Uil bU iO^o Lilajj te^o <.AaJ3 ^Lp ®jjj 

s - , ' l - ,. , ~ 

J! 3-4 3-4 |*4^^1■^j'y v^'3 : iJb '3lj 

^Lp sjJj-^— 3 tljj^ -lJj-Su !(Jli [aJ^o ^yi>o] k_iLlJl Ju>t5 a^jl ^yZ3 

o ° ' 3 3 ' ' ' * o' 

^4yj '•c?^^ 44 I/ 3 p-fyi '•jc*^' uj 34 ^44 j-^ 

^4-^5 J c^l ^xjl ^^Lu2J2jIS ^4j ^_£_LoJ o 

c^jj>-^Jl wLjlS' y** y^ 

H^-j lM j~y. [pl$j|] ’ a jy li^Js >4 j^>- 


2 


< ^ -> *-f. >> ' S *' ,- 

iJ}. oy^ ?y° 4]*? y 




• tr — i T : JuJl rjj; :,> tr'P o_^ 4 * 

Di dalamnya berisi penjelasan bahwa betis yang ada dalam ayat tersebut adalah betis Allah 5|. Juga berisi 
bantahan tegas atas orang yang mentakwilnya dengan takwil yang tidak ditegaskan oleh hadits ini dan 
selatnnya dart hadits-hadits yang telah kami takhrj dalam SUslah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 583 dan 
584. Aku dahulu belum menemukan di Sana sanad hadits Ibnu Mas'ud mi kecuali mauquf. Di sim aku telah 
dapati secara marftl -alhamdulillah- pada ath-Thabrani dengan sanad snahih pada sebagian jalan pertwa- 
yatannya. Hadits ini dishahihkan al-Haitsami dan dihasankan Ibnul Qayyim. Dan 1 a telah 6\takhrij dalam 
Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 3129. 

Pada asalnya berbunyi: (»4k 1 ^lljj (SdJ>) dan raiatnya dari al-Mdjam al-Kabir, kar/a ath-Thapranl, 9/418; 
dan kitab at-Tauhid, kar/a Ibnu Khuzaimah, hal 155; dan al-Mustadrak, 4/590: dan makna kata (J/J4I) 
adalah tulang punggijng sebagaimana dijelaskan dalam an-N/hayah. Dan lafazhnya dalam kitab al-Majmd 
10/341: 013 ly IS /P4 bermakna melihat kepada Allah. 

Demikian dalam kitab asal yang ikut kepada referensinya yaitu al-MUjam al-Kabir dan ini tidak jelas; boleh 
jadi ada yang terlevvatkan, dan lafazh yang ada pada al-Mustadrak setelah kata: pi i -liij adalah 

tj \a ^ySa-s waldjl J a>dS kl/42Jlj -.bly-HzM ^s- Oj ykrs 


(Lain mereka meryeberangi ash-Shirath, dan ash-Shirath seperti tajamnya pedang, sangat hcin mengge/m- 
arkan). Tampaknya inilah yang benar. Tampaknya kesalahan ini sudah lama, karena demikian juga dalam 
kitab al-Majmd dan selainnya. Wallahu A lam. 


kampungsunnah. org 











t 3Citab&Zl~SBa't$ (@Ctfmmjkitan) & (OKengerian (tHariOCiamat 


< _ J^/2j j t-Jj jj t AiL>-jj AjJ^J 

' -.- - - : ' > , , * '•• i 

L^iLp k_isj liU kiiJJS Jljj *>Ls cJuJl <Cj\y- 

^1 _L*j L^-i> Ja*j Li ^jUapI AiJ JJL>Jl iJLfli 

ajJ| Sjys Al>Jl v_ jIj JiP ^j_Ip Aj jJJaliS ijll .l^olj 

'■ J yy u_;Ul J*}L>- y° AiLJl Li {S'j^ \j ajJ>JI ^J-a! 

?jll]| ^ kAkiiJ j ij a!>J| JLuI : [ijj iul JjJLi !a!>JI Oj 

' i ; - , , j * ■> i - 

:Jli !L^_ii~-^>- ^i-^i i LjL>i^>- L 5^* j ^J-*a>-I -J yes 

AlwiJlj AlS Li (jli >^-Lo j»lil Jji 0 a 3 _? (_5"Lj? lAl>Jl ^y-JSS 

*'■ « .> o \ 3 ,* « x- 


aSwLp! jj idli*i : [aJ] Jji-3 .JjliJl Jjj.5 ( _^ikp| :Jji3 c^JJ- aJ| 

?ai« J^lo viilLil 3 JiJjPj *y i(J^i 3 L‘ejip JLU 


J 1 ^ * 1 J > ^ ' s 

-pJ->- Alii A^JjJL Al3 Jjss Lo oLS” yj> dJLb j»Lil ‘•Aijii® ceUaiia 

o| illiJ :aJ ^LiJj lljLi £lI Jj-Sis cJjiiJl ijjj^ i_ 1 aj :JLS 

Jj-ii-i Jjii ^ylj [liliLii \'| JjjJpj 'y ;JjJii I'o^iP jLij AScllzi'l 
?jUi i Jti U :’o£i jf ii jjii *i ciijii SLkAii 

c»iixiA>ciJj| L j^>- «ikJL. 3i lJLj'j : J yes 
Jl L^xaL>- 3ii ]Jjjl jio v-Lblail jl :o 3 Si Ji- i)l 

- J> ^ , ' 

J 9 •'-J £» J , 9 P p ^ ' Ji ^ SP-«'-' j| _, 9 p 

^Li-c —i .isI ?ojj*jl <-lsj j y l 3 -§- J i -iJ y^s La3L^vs 1 <j yis-j ^ji 

.aj^s y 3 )% 

IJl& ya jLSLiJl IJla ^1j y> aW| wLiP -(Jli 

l_Lfi i^LL^o^j Ji lJJ je LjI Lj ;Ja>-j aJ (jLis ci_LL>x^? 

cui-<w) yA :(jLJi ?o^>c_ v a 5 jliUJl |jut c^iJj LiiS <.\j\y di_i>Jl 

lli (JlSoJl IJii ^ UJ5 IJl^ vLjj^Jl lli Jj3i^ ^ Ajol jp3 
*1 103 ^^ (Ji - '■— -’J-il (J y^ : Jli (.[a^3Ij3^?I 


363 


3 

Rampungsunnah. ora 











'Beirut ^H-dBa'ts (kfcdmtgkitcm) & dKenqerian cHari kKiamar 


.^llSL ,JXJ| 1 ^LJL : JjJLi .jili Jib s _ s Ip jISLj 

LOJ} ^y> y>j23 aJ *jj ^15J1 i \A Lb bl y>- tO>xJl y ^y°jt (j-Lla.«.»3 

/ ^ I » ^ J, ** 

ji cJij ‘Jj-flis ^JiJ Li iJlL^Ij ,*j )S : aJ JjJi3 <.|jj>-Lb 

us ^ , i) ^ > ^ 

*>L>-j 1 _5 ^-Lj Xj :Jli .tiiJjllX Ly Jjii y Lbl :jUb i-yj <jJ tS^y 

' ^ , y ' y " ' " f 

lAS\S'*)L<>Jl ya ibii-a iLi vjlolj "J yd lAja ! aJ JlijLS caJ Llgjjs 

• t^ ' cs ' ' a ^ ^ > 9 ■* * •* * t * 

^.. q )1 d-j >cj c^jw\_L-p /^o jjtS'j <.<±L\y^ ^y> 0j^>“ Ul L^jJ *cJ 

b->L aJ 11jL5 . A.LLp LI La [(J^ 5 ] i_5^" OLo ’yB 

cL^la L^_>sbljLa J L^3*^Lp|j Lgjl jjIj Lg-£jLL~a Ajjy^ y&j -(Jli 

® ^ J ^ - f ' J 

v_ jL Jjs (ILL L)j-»xXa L^xj) e-l JL>tj Alii^a <.f-lys/2A>- A_LjjL>Xj 

* ^ ^ : ^ ' £ y $ ' ' 

OjJ Jy lyhy- Jl u£ lyy- (aiLlX i.Ay2iA~ iy y- ^Jl 
JLlp l\jy- j^iLSl «.*—aSU?jj jjX Sy&j^ J5 ^ <-(£y^\ 

j / _s—■ % ' ' £ ^ 

oJ^Sj (.Aji^o LiJ^S tl_^J-L>- jV 4 L^Lwa yb ^y i.aJj^ L^jlLp 

cLlX UX lAXsi> lyy^ aUp oSlSjl XsA’I^pI^ L^Ip bl <-L^jT_y 

J ysjj jXJ ■ L^J (Jjjjxj i.iXb.5 

t»wi^ aJ (JLLb tLij^vs y* -xA! [aajIj] -aJ 

.liyhj ojJcj tj»Lp ajLj iXlSLia "aJ JL5b tv_s yils 

L ~IXP ^1 LoJXxj La ^X-JLi 'yi '■ ys* aJ (jL2i !(Jb 

olj ( ^Xp *y La yjjj\ ^XaS L : Jli i_X5b 'iyb a!>J| JXl 

.iji^j^jl yjl tcJwb b^l Xs ! j 


"Allah mengumpiilkan semua orang dari yang tcrdahulu satnpai 
yang akan datang pada batas zvaktu hari yang telah ditentukan dalam 
keadaan berdiri sclama empat puluh tahun, pandangan-pandangan mereka 
menatap (ke langit), menanti pengadilan Allah." -Beliau bersabda-, "Allah 


TJ»-Cl 

; 364 

&-rfj 


kampangsannah. org 










0Citdb [$Cebancjlzitan) & YKenyerian cHari kKuvnat 


Ms turiin dalam naungan azvan dari Arasy ke Kursi, kemudian ada pe- 
nyeru yang memanggil, 'Wahai sekalian mannsia! Apakah kalian tidak 
ridha kcpada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rizki 
dan memerintahkan kalian untuk menyembaliNya dan tidak berbuat 
kesyirikcm sehingga setiap orang dari kalian mengikuti apa yang dahulu 
telah [mereka ikuti] dan menyembalmya di dunia, Bukankah itu adalah 
keadilan dan Rabb kalian?' Mereka menjaivab, 'Benar.' Lain setiap kaum 
berangkat menuju sesuatu yang permit mereka sembah dan mereka ikuti 
di dunia. -Beliau bersabda-, 'Lain mereka bertolak (menyembali) dan di- 
bentuklah untuk mereka hal-hal yang serupa dengan yang pernah mereka 
sembah. Di antara mereka ada yang bertolak (menyembali) matahari, ada 
yang ke bulan dan berhala-berhala dari batu dan yang serupa dengan benda 
yang pernah mereka sembah.' -Beliau bersabda-, 'Dibentuklah pcrmisalan 
setan Isa bagi mereka yang menyembah Isa, dan dibentuklah pcrmisalan 
setan Uzair untuk mereka yang menyembah Uzair, dan tersisa Muhammad 
is. dan umatnya. -Beliau bersabda-, 'Lain Rabb Yang Mahasuci lagi Maha- 
tinggi merubah bentuk dan mendatangi mereka, lain berkata, 'Mengapa 
kalian tidak pergi sebagaimana orang-orang pergi?' Beliau bersabda, 'Mereka 
menjaivab, 'Sesungguhnya knmi memiliki sesembahnn yang kami lihat 
(nanti).' Lain Dia berkata, 'Apakah kalian mengenalNya apabila kalian 
melihatNya?' Mereka menjaivab, 'Sungguh antara kami denganNya ada 
tanda, apabila kami melihat tanda tersebut, maka kami mengenalNya.' 
Beliau bersabda, 'Lain Dia berkata, 'Apakah itu?' Lain mereka menjaivab, 
'la menyingkap betisNyaRasulullah bersabda, 'Lain ketika itu juga Allah 
menyingkapkan betisnya, maka mcm/ungkur sujudlah setiap orang yang 
punggungmja dapat ditekuk dan tersisa kaum yang punggungnya seperti 
tanduk sapi, mereka ingin sujud namini tidak kuasa, Firman Allah, 'Dan 
sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) disem untuk bersujud, dan 
mereka dalam keadaan scjahtcra.' (Al-Qaiam: 43). 

Kemudian Dia berkata, 'Angkatlah kcpala-kepala kalian,' lain mereka 
mengangkat kepala mereka. Lain Dia memberikan cahaya kcpada mereka 
sesuai amalan mereka. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar 
ginning yang besar, cahaynm/a bersinar di hadapannya, ada yang diberi 
cahaya lebih kecil darinya, ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma 
di sebelah kanannya, dan ada yang diberi cahaya lebih kecil dari itu, hingga 
orang terakhir mereka adalah seorang yang diberi cahaya sebesar ibu jari 
kakinya, kadang menyala dan kadang padam, apabila ibu jarinya menyala 
(bersinar), maka ia maju [dan berjalan] dan bila padam, maka dia tegak 


kampangsannah. org 










^Kitab <Ml~&Ba'ts (iKebanqkitan) & <3\entjmaii cHari <iKiamat 


berdiri. Beliau bersabda, 'Sedangkan Rabb Yang Mahasuci lagi Mahatinggi 
di hadapan mereka hingga mereka digiring ke neraka, dan tersisa bekas 
shirath seperti tajamnya pedang (sangat Hein membuat terpeleset)Beliau 
bersabda, ’Lain Allah berfirman, 'Seberangilah!' Kemudian mereka menye- 
beranginyn sesuai dengan terangnya cahaya mereka. Di antara mereka 
ada yang menyeberemginya seperti kecepatan kedipan mata, ada yang 
menyebernnginya seperti kecepatan cahaya (kilat), ada yang menyebera- 
nginya seperti kecepatan azuan (bergerak), ada yang menyebernnginya 
seperti jatuhnya bintang, ada yang mem/cbcranginya seperti angin, ada 
yang menyebernnginya seperti kecepatan kuda dan ada yang menyeberangi- 
nya seperti orang yang bertari hingga ada orang yang diberi cahaya di 
ujung ibu jari kakinya merayap dengan wajah, kedua tangan dan kedua 
kakinya, satu tangannya lepas dan satu yang lainnya memegang dan satu 
kakinya lepas dan yang lainnya menetnpel, sedangkan neraka mengenai 
(membakar) sisi-sisi (tubuh)nya. la terns demikian sampai selcsai, ketika 
selesai (menyebernnginya) la berdiri dan berkata, 'Segala puji bagi Allah 
yang telah menganugerahkan kepndaku sesuatu yang tidak diberikan ke- 
pada seorang pun, ketika menyelnmatkanku darinya setelah aku metihat- 
nya.' Beliau bersabda, 'Lain in dibawa ke sebuah telaga (kubangan air) di 
pintu surga, lain ia mandi dan semerbak wangi penduduk surga dan zvarna 
rupa mereka kembali (tercium) olelmya, lain dia melihat isi surga dari sela- 
sela pintu, maka ia berkata, 'Wahai Rabbku! Masukkanlah aku ke dalam 
surga!' Lain Allah berkata (kepadanya), 'Apakah kamu masih meminta 
surga padahal Aku telah mcnyclamatkan kamu dari neraka?' Maka in pun 
menjawab, '(Kalau begitu) zvalrni Rabbku! Jadikanlah antaraku dengannya 
(neraka) penghalang (liijab) sehingga aku tidak mendengar suara (mcngcri- 
kan dari) neraka.' Beliau bersabda, 'Lain ia masuk surga, dan melihat atau 
ditampakkan kepadanya satu rumah di depannya, seakan-akan rumah yang 
di dalam surga tersebut adalah mimpi baginya, maka ia berkata, 'Wahai 
Rabbku! Berikanlah aku rumah tersebut!' Lain Dia berkata (kepadanya), 
'Boleh jadi, bila Aku berikan itu kepadamu, maka kamu akan meminta 
yang lainnya?' Maka ia menjawab, 'Tidak, demi kemuliaanMu, aku tidak 
meminta selainnya, bagaimana mungkin ada rumah yang lebih indah dari¬ 
nya?' Lain diberikan kepadanya, dan ia menempatinya. Lain ia melihat 
satu rumah (lain) di depannya seakan-akan rumah yang di dalam surga 
tersebut adalah mimpi baginya, maka ia berkata, 'Wahai Rabbku! Berikan¬ 
lah aku rumah tersebut!' Lain Dia berkata kepadanya, 'Boleh jadi, bila Aku 
berikan itu kepadamu, maka kamu akan meminta yang lainnya?' Maka ia 


kampangsannah. org 










@iitab@U- < %k't$ ikJtehmgkitan) & Aaiqtrian dHari ^ddamat 


menjawab, 'Tidak, demi kemuliaanMu (aku tidak meminta), bagaimana 
mungkin ada rumah yang lebih indah darinya?' Lain diberikan kepadanya, 
dan ia menempatinya, kemudian in diam. Allah Yang NamaNya disebut- 
sebut dengan Agung berkata kepadanya, 'Ada apa denganmn, mengapa 
kamu tidak meminta lagi?' Maka ia menjawab, 'Wahai Rabbku! Aku telah 
meminta kepadaMu hingga aku main [dan aku bersumpah untukMu 
hingga aku main]." Lain Allah Yang NamaNya disebut-sebut dengan 
Agung berfirman, 'Tidakkah kamu ridha Aku berikan kepadamu seperti 
dunia ; scjak Aku menciptakannya sampai Hari (Kiamat) di mana Aku 
metnusnahkannya dan sepuluh kali lipatnya?' Maka ia menjawab, 'Apakah 
Engkau mengolok-olokku padahal Engkau adalah Rabbul lzzah?' [Maka 
Rabb (Allah) tertawa dengan pernyataannya].' 

Perawi berkata lagi, 'Aku melihat Abdullah bin Mas'ud bila sampai 
kepada bagian ini dari hadits ini. dia tertawa. Maka sescorang bertanya 
kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman! Aku telah mcndengar engkau 
menyampaikan hadits ini beberapa kali, mengapa sctiap engkau sampai di 
bagian ini engkau tertawa?' Dia menjawab, 'Sungguh aku telah mcndengar 
Rasulullah menyampaikan hadits ini beberapa kali dan sctiap beliau 
sampai pada bagian ini dari hadits ini beliau tertawa hingga tampak gigi 
gerahamnya]. 1 Beliau bersabda, 'Lain Allah Yang NamaNya disebut-sebut 
dengan Agung berfirman, 'Tidak, (Aku tidak mengolok-olokmu), namun 
Aku sangat mampu berbuat demikian.' Maka orang tersebut berkata, 
'Gabungkanlah aku dengan orang-orang tersebut!’ Maka Allah berkata, 
'Bergabunglah dengan orang-orang tersebut.' 

Lain ia pergi berlari ke dalam surga hingga ketika dia dekat dengan 
orang-orang tersebut, Allah tampakkan kepadanya istana dari mutiara; 
maka in pun tersungkur sujud. Lulu Allah berkata kepadanya, 'Bangun- 
lah! Ada apa denganmn?' Ia berkata (pada dirinya), 'Aku telah melihat 
Rabbku atau tampmk bagiku Rabbku,' lain dikatakan, 'Itu hnm/alah salah 
satu rumahmu (tempat tinggalmu).' Beliau berkata lagi, 'Kemudian ia 
menemukan seorang laki-laki lain bersiap-siap untuk sujud kepadanya. 
Maka dikatakan kepadanya, 'Jangani' Lain ia berkata, 'Aku menduga 
kamu adalah salah satu malaikat.' Maka ia menjawab, 'Aku hanyalah 
salah satu dari penjaga dan budak suruhanmu. Aku mcmbaivahi seribu 


1 Aku nyatakan, Potongan hadits ini seakan-akan sengaja dihilangkan dan sebagian penulis naskah kitab, 
karena tidak berbuat demikian kecuali orang yang ingin meringkas hadits dan tidak ada aiasan dalam hadits 
yang panjang seperti ini, apalagi hadits ini diulang akan datang dan penulis telah mengulangnya (Kitab 
Sifat a/-Jannah/pasa\ 2/1) dengan sempurna. 


-v 

3671 

i Ti 


kampongsunnah. org 











BKitab kAll-GBa'ts (QKebangkitim) &. Qtengerian (AHari TKiamat 


pelayan rumah tangga yang sama dengan keadaanku ini.' Belian berkata 
lagi, 'Lain ia berjalan di depan orang tersebut hingga membnkakan pintu 
istana untuknya.' 

Beliau bersabda, 'Istana tersebut (dibiiat) dari mutiara yang terjalin, 
atap, pintu, gembok dan kunci-kiindnya dari mutiara tersebut. Kamar- 
kamar (benvarna) hijau yang bagian dalamnya merah menghadapnya, 
(padanya ada tujuh puluh pintu, setiap pintu menggiring pada ruangan 
permata hijau yang terlapisi) 1 setiap ruangan menyampaikan kepada ru¬ 
angan Jainnya yang berbeda warm. Setiap ruangan ada ranjang-ranjang, 
istri-istri dan dayang-dayang, yang paling rendah adalah bidadari bermata 
jeli yang mmge.rn.kan tujuh puluh perhiasan, putih muhis betisnya tampak 
dari Inar perhiasan-perhiasannya, hatinya adalah certniij bagi pasangan- 
nya dan hati pasangannya adalah cerminnya. Bila pasangannya tersebut 
berpaling darim/a sekali saja, maka bertambahlah (kecantikannya) di mata 
pasangannya tersebut tujuh puluh kali dari yang ada scbclumnya. Lain 
ia (orang tersebut) berkata kepada bidadari tersebut, 'Demi Allah! Telah 
bertambah (kecantikanmu) di mataku tujuh puluh kali lipat.' Bidadari itu 
pun berkata kepadanya, 'Telah bertambah (ketampananmu demi Allah) di 
mataku tujuh puluh kali lipat.' Ada yang memanggil orang tersebut de¬ 
ngan perkataan, ' Mendekatlah! Mendekatlnh!' Lain ia mendekat. Lain 
dikatakan kepadanya, 'Kerajaanmu sejauh seratus tahun pcrjalanan, yang 
mana pandanganmu (dapat) menembusnya.' 

Pcrawi hadits berkata, 'Umar berkata kepadanya, 'Apakah kamu tidak 
mendengar yang disampaikan Ibnu Ummi Abd (Ibnu Mas'ud), wahai Ka'ab, 
tentang penduduk surga yang paling rendah derajatnya? Lain bagaimnna 
dengan yang paling tinggi?' Beliau mcnjawab, 'Wahai Amirul Mukminin! 
Sesuatii yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga.' Dan beliau 
menyampaikan haditsnya .' 1 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani dari 
beberapa sanad periwayatan, salah satunya shahih, dan ini lafazh 
ath-Thabrani. Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini, dan dia 
berkata, "Shahih sanadnya." 2 * * * & 


1 Diantara dua tarda kurung tidak ada dalarn kitab as-Sunnah karya Imam Ahmad dan tidak juga dalam al- 
Majmd, nampaknya ini tindakan terlalu memudah-mudahkan yang dilakukan oleh sebagian penyalin kitab. 

2 Aku nyatakan, Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini telah di takhrij dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash- 

Shahihah, no. 3129 dan tambahan redaksionalnya dari ath-Thabrani dan al-Majmd. Kesempurnaan haditsnya 
akan datang, di mana penulis mengulanginya lagi di Sh,fataWannah, no. 3704. 

ts- 

; 368 

&- 


kampangsunnah. org 











ki\itab mi-GBa'ts (kKcbanykitim) & kKmqcrian DHari kKuvnat 



PflSfll VflNG MCNJCLnSKflN TCNTflNG HJSflB DON 

sciniNNvn 


3592^ - 1: Hasan Shahih 

Dari Abu Barzah 4k, bahwa Rasulullah 3#. telah bersabda, 

^ ' '3f ' f- ^ ^ * 

D4 J ^Ajbljl t<C_ddSl Jyl 4 JL 0 Jjf-J 4j l-^La 4»_ip ( jjpy 

Ml ^ 


"Tidaklah kedua kaki seorang hambn melangkah pada Hari Kiamat 
(kccuali) pasti ditnnya tentang cmpat pcrkara; tentang unuirmja pada 
hal apa din menghabiskannya? Tentang ilmum/a, apa yang dia mimlkan 
dengannya? 1 Dan tentang hartam/a, dari mana dia mendapatkamn/a 
dan pada apa dia menafkahkannya? Serta tentang tubulmya , pada apa 
dia pergunakan?" 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits 
hasan shahih." 


<^3593)> - 2: Shahih Lighairihi 

Dari Mu'adz bin Jabal <#, dia telah berkata, Rasulullah %, te¬ 
lah bersabda, 

0 j-o-f - • (J Lsig >-■ *_ijl en "- 1 IjlSJ I AiP Li-iS <Jyyj 



1 Demikian adanya di sim, dan pada sebelumnya: ( Ui »-J gij) dan ini yang ada dalam Shahih at- 
Tirmidzi, 2/67, sedangkan di sini adalan lafazh Abu Ya'la dan al-Khathib, namun keduanya menyatakan, 
(*dj) sebagai ganti («j). Hadits ini telah A\takhnj bersama hadits yang setelahnya dalam Si/si/ah ai-Ahadits 
ash-Shahihah, no. 946. 


kampungsunnah. org 











'iKitab &ll~dBa‘ts (kKdhuiqkiran} & Au'nqrrhn cHai'ikKiamaT 


V<JL<jI yhs j *cAzS ! /.fjl ng> 4jUi XJts f&j delist 

V<ci J^-p 1SU g^-g ji-J 


"Tidaklah kedua kaki seorang hambn melnngknh (pergi), hingga dia 
ditanyn tcntang empnt perkara: tentcmg umurnya, pada hal apn dia habis- 
kan? Tcntang inasa mudam/a , pada hal apn dia habiskan? Dan tentcmg 
hartanya, daritnam dia mendapatkanm/a dan pada apn dia menafkahkan- 
m/a? Serta tcntang ilmnnya, apn yang din amalknn padanya?" 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan sanad 
shahih, dan ini lafazh ath-Thabrani. [Pembahasannya telah berlalu]. 


3594|i> - 3: Shahih 

Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah -Sfe bersabda, 

# \ di 4 ^J v J/ 

\ ' ^ ' ^ " ■" •* 

' Jr 2 , ^ „ 

. id-lL* | ^ JjS-I J i O dliJ.5 Lij| 


"Siapa yang diperiksn dalnm hisab, niscaya diazabALalu aku berta- 
nya, "Bukankah Allah telah berfirman, 'Adapun orang yang diberikan 
kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan 
pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya 
(yang sama-sama beriman) dengan getnbira. (Al-Insyiqaaq: 7-9).' 

Makn beliau menjaivab, 'Yang dimaksud itu adnlah al-'Ardh (pema- 
paran amal itu sendiri), tidnk adn seorang pun yang dihisab pada Hari 
Kiamat, melainknn in akan binasn." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan at- 
Tirmidzi. 


^3595^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Ibn az-Zubair dia berkata, Rasulullah ife telah ber¬ 
sabda, 

"Siapa yang diperiksn (dalnm) hisab, maka ia akan binasa." 



kampangsannah. org 










$Citab 6%l-nBa‘ts ( l dCebani]kmiO & kKmqirian cMari vfciamat 


Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jnm 
nl-Knbir dengan sanad shahih. 


^3596^> - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Utbah bin Abd 4fc, bahwasanya Rasulullah telab ber- 
sabda. 


j* J\ Aj pi lyt hAj j* A A 

. IboLJjJ' aIS' 


"Seandainya seorang laki-laki tersungkur di atas wajahnya (siijud) 
dari nmlai hnri kelahirannya snmpai hnri kematinnnya pada saat tna renta 
dalam ridha Allah, niscayn nmal tersebut menghinakannya pada Hnri 
Kiamat." 


Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya tsiqah 
kecuali Baqiyah. 1 


<^>3597^> - 6: Shahih 

Dari Muhammad bin L’mairah -beliau adalah seorang sa- 
habat Nabi 3§g, aku kira ia telah memnrfu'kannya kepada Nabi sfe 2 -, 
beliau bersabda. 


A’A A ^jAh pje Aj A- A JA r~ 'A-j o' A 

' gy SISjj UiS" bJJul A\ ■D *Aj ‘f tiJUi oyiLiJ ^ 

.«_j 


"Seandainya seorang laki-laki bersiijnd scmcnjnk hari kelahirannya 


1 Aku nyatakan, Beliau telah menegaskan dengan lafazh tahdits pada Ahmad, 4/185, mestinya lebih utama 
menyandarkan kepadanya. Ulama lam yang lebih tmggi thabaqatnya dari ath-Thabrani telah meriwayatkan 
hadits ini, dan hal ini telah dijelaskan pada kitab Silsitah al-Ahadits ash-Shahthah, no. 446. Di antara kejahilan 
tiga orang yang member! komentar kitab ini adalah mereka melemahkan hadits ini dengan Blat periwayatan 
'adanah, padaha! al-Haitsami telah menyatakan, 10/225: Ahmao telah meriwayatkannya, dan sanadnya 
baik. Uamun mereka tidak menemukannya! 

2 Kalimat ini tidak ada dalam at-Musnad, 4/185, dan yang ada hanya kata: (Jli) dan demikian juga dalam 
Athraf al-Musnad karya Ibnu Hajar, 4/287, no. 5915 dan hadits ini mauquf, namun memiliki hukum marfd 
dan sanadnya hilang dan kitab Jam! at-Masanid, 11/151, dan Doktor yang mengomentari kitab ini tidak 
sadar! Demikian juga tiga orang komentator tidak sadar pada kalimat tambanan atas al-Musnad walaupun 
mereka telah menyandarkan ke al-Musnad dengan juz dan halamannya. 



kampungsunnah. org 










kKitab (?ll-SBa't5 {dKcbamjkinm) & kKcnqcnan cHari Axitunar 


snmpai kematinmnjn pada saat tun renta dalam ketnntnn kcpada Allah ^, 
niscaya amal itu menghinaknnnyn pada hnri tcrsebnt, dan sungguh in 
berhnrap dikembalikan ke dunia agar dnpat menambah pahala dim bnlasan 
kebaikan." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah perawi 
ash-Shahih. 


<^3598^> - 7: Shahih 

Dari Aisyah #5, istri Nabi SS, dia dahulu berkata, Rasulullah 
telab bersabda. 


MjJli ■‘iSgS' a!>J1 \jS-\ ijli djjAJIj IjjjlSj I 



gzjJJAxSii ol V| bl j i<_JIS 'saDI iJijAj b 


"Berbuat bennrlah dan mendekatlah (kepada kesempurnaan) serta 
berilah kabar gembirn! Karena amalan seseormig tidak (dapat) memasuk- 
knnnya kc surgn." Mereka bertam/n, 'Tidak jugn engkau xvahai Rasulullah?' 
Beliau menjaivab, 'Tidak jugn aku, hanya saja Allah tel ah melimpahkan 
RahmatNya kepadaku'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan selain kedua- 

nya. 


<^3599^> - 8: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dia telah berkata, Rasulullah 
telab bersabda. 


:J13 VaUI J 


ij-Jjj Ij 'ij djJli .aA)I y> wt^-i aIptJI J^-Ju 
• 4_Mj j3 o-Lo ADI g^-jJgjCj ijl tUI J 


"Tidak adn sectrnng pun masuk surga kecunli dcngan rnlimnt Allah." 
Mereka bertam/a, 'Tidak jugn engkau wahai Rasulullah?' Beliau menja- 
zvab, 'Tidak jugn aku, hanya saja Allah telah melimpnhkan RahmatNya 
kepadaku.’ (Abu Sa'id berkata), 'Dan beliau mengisynratkan dengan 
tangannya di atas kepalnnya 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. 1 


Aku nyatakan, Dalam sanadnya ada 'Athiyah al-'Aufi, namun ia telah mengambil referensi terlalu jauh, karena 
Muslim dan selainnya telah meiwayatkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah, sebagaimana kamu lihat dalan. 


372] 

-rt 


kampangsannah. ora 











<3Citab ksttl-dBa ts (vkdwiqkitan) & <3wujerian cHari kkiamat 


#3600^ - 9: Shahih Lighairihi 

Al-Bazzar dan ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari 
had its Abu Musa. 


<^3601^> - 10: Shahih Lighairihi 

Dan ath-Thabrani juga dari hadits Usamah bin Syarik. 

<^3602^> - 11: Shahih Lighairihi 

Dan al-Bazzar juga dari hadits Syarik bin Thariq dengan sanad 
jnyyid} 


^3603^> - 12 - a: Shahih 

Dari Abu I Iurairah babwasanya Rasulullah 0. telah ber- 
sabda. 


Z 33 i . 9 p -- f _S * * & ' } 

eLiJl oLbJJ '•isliojl 


"Sungguh nknn ditunnikmi hak-hak kepcida ahlim/a padn Hari Kiamat 
hingga knmbing tak bertcuiduk membalas kcpnda kambing bertnnduk." 
Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. 


12 - b: Shahih 

Dan Ahfnad meriwayatkannya dengan lafazh, bahwasanya 
Rasulullah % telah bersabda, 

ojj-lj 1 


takhrij hadits ini dan selainnya dari hadits-hadits Dab yang tambahannya Dersatu dalam satu alur dalam 
kitab Si/silah al-Ahadits ash-Shah/hah, no. 2602 dan penjelasan bahwa hadits ini tidak menentang ayat- 
ayat yang menegaskan bahwa masuknya surga adalah dengan sebab amalan. Maka rujuklah karena ini 
penting. 

1 Aku nyatakan, Ini sebagaimana ia nyatakan, apabila Syarik bin Thariq benar sebagai sahabat. Karena dalam 
hal ini masih ada perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam al-Ishabah, dan darinya juga ath-Thabrani 
meriwayatkannya, 7/369-370. 

2 Kambing yang tidak bertanduk. 


3373] 

kompungsunnah. org 











Gfcitab GAl-Qia'ts (<3Cebiihjkiwi) & ffienqerum cHari kfcicimat 


"Sebagian makhluk akan membalas kejahatan mnkhluk lainm/a, 
hingga kambing yang tidak bertanduk membalas kepada kambing yang 
bertanduk, dan hingga sennit hitam kecil membalas kepada semut hitam 
kecil lainnya." 

Para perawinya perawi ash-Shahih. 

Hewan yang tidak bertanduk. : 

<^3604^> - 13: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah 4b dia telah berkata, Rasulullah 5^ telah 
bersabda. 



"Sunggnh schtruh makhluk akan bertengkar pada Hari Kiamat 
hingga dua kambing bertengkar pada masalah yang mana [tnenjadikan 
keduanya) saling mcnanduk.” 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. 

<t|3605^> - 14: Shahih Lighairihi 

Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya juga dari hadits Abu 

Sa'id. 

<^3606^> - 15: Shahih 

Dari Aisyah 4^, dia berkata. 




kampangsannah. org 









TKirab k7U-dBa Y; (dKt'banqkiran) & dKmqman cHari kKianuu 


Al)l UjAjj (JLa 3 •>—aX^jj aUI (J j-^j c5 , -^d bj^ 3 i_s^d 

1-r B a- 5 b4 *yj ^sliJ y?g'jA £r**i) dy ’aUI Oli5 Ij-aj L* ^ UJJ U 

^ \ tv -- <j)j 

-oJjLp ^JJ*j— e-k jJ*> e^A Jy 3 lji>- liUi J^-l U caUI <J jAj Ij ■ j 

•31^' f# r+i iiipi UP 


"Bahwasnnya seorang sahabat RasuluIInh W. duduk di depan beliau, 
Iain dia bertanya, 'IWnhni] RasuluIInh, sesungguhm/a aku memUiki budak- 
budak yang mendustakan (kabar) tentangku, mengkhianatiku (dalam men- 
jaga hartaku), dan mendurhnkaiku (dalam menjalankan perintah dan 
laranganku), dan aku memukul dan mencnci mereka, maka bngaimnna 
keadaanku (di sisi Allah) disebabkan merekn ini?' Maka RasuluIInh -S§ 
bersabda, 


’Akan dihisab tindakan merekn dalam mengkhianatimu, tnendurha- 
kaimu, dan mendustaknnmu, serta bukumanmu terhadap mereka (jiign 
dihisab). jika bukumanmu terhadap mereka (lebih kecij) di baivah dosa- 
dosa mereka, maka menjadi keutamaan bagimu latas mereka], dan jika 
bukumanmu terhadap mereka sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka, 
maka hal itu adalah setimpal, knmu tidak mendapatkan keutamaan dan 
dosa. Jika bukumanmu terhadap mereka lebih besar daripnda dosa-dosa 
mereka, maka diambUlah keutamaanmu yang tersisa di sisimu untuk me¬ 
reka.' 


Lain Inki-Inki tersebut mulai menangis di depan RasuluIInh dan 
mengadith. Maka RasuluIInh Sg bertanya, 'Apa yang terjadi denganmu? 
Apakah knmu tidak membaca Kitabullah, 'Kami akan memasang tini- 
bangan yang tepat pada Hari Kiarnat, maka seseorang tidaklah 
dirugikan sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 
sawi, pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami 
sebagaipembuatperhitungan? (al-Anbiya': 47)? 

Maka orang tersebut menjawab, 'Wahni Rasulullah, aku tidak men¬ 
dapatkan sesuatu yang lebih baik daripnda melepaskan mereka -mnksudnya 
budak-budaknya-. [Sesungguhnya aku] mempersaksikanmu bahwa mereka 
semuanya merdeka'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan at-Tirmidzi 


375 


jampongsanna/HM 









stKirah <Ml~dBa 'rs (k!Kelwiqkitan) &. kKenycrian <£Hari $Ciamat 


menyatakan, "Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari 
hadits Abdurrahman bin Ghazwan, dan Ahmad bin Hanbal meri- 
wayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Ghazwan." 

Al-Hafizh menyatakan, "Sanad Ahmad dan at-Tirmidzi ber- 
sambung, dan para perawinya seluruhnya tsiqalv, Abdurrahman 
ini memiliki kitnyah Abu Nuh, seorang tsiqah yang dipakai hujjah 
oleh al-Bukhari, dan sisa perawi Ahmad Isiqah, dipakai hujjah oleh 
al-Bukhari dan Muslim. [Telah lalu Kitab Peradilan, bab. 10]. 


<^3607<^> - 16: Hasan Shahih 

Dari Abu Ilurairah 4k, dia telah berkata, Rasulullah telah 
bersabda. 


. 4^3 




SAa 


uiii 


"Siapa yang memukul liamba salm/ntn/a satit cambukan secara zha- 
lim, maka akan dibalas disebnbkan tindaknnm/a tersebut pada Hari Kinmat." 


Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan sanad 
hasan. [Telah berlalu]. 


3608|> - 17 - a: Hasan Lighairihi 

Dari Abdullah bin Unais bahwasanya dia telah mendengar 
Nabi HI bersabda, 

rills :Jli -IA-^j yp olyp — ^j^IaSI r JlS jl — aHaJI ^y> ,>IaJI aJ)I yAA>tj 
LkS" A_*A_do CAjj-Aij jrd ^ : <-JJ ?U-gj Uj 

jl jlL)l ^kATj CvdlJUjI ill cjlllJl ill A_*AA*j 

^jC^j cAA^ A.Ja_sl ^s>- <.yb- AA>Jl La I A>-l AAP aJj jLJl 

^As- Jj-A- oJAP jlljl Jj&l Zpa AAsJI 1)1 AAAjI J_a| yps Al-V 

: JIJ VI_ i—*Jyp ely_p ^yll UaIj »_Ai5' rllli rjli . aaUJI caa« aJIsI 

M / 

a ^ jt 3 

. I ^ i l*wv^*J I 

"Allah membangkitkan para liamba pada Hari Kinmat -atau beliau 
menyatakan, manusia- dalam keadaan telanjang tidak dikhitan, dan huh- 


kampungsannah. org 










ijKitab Gffll-GBa'ts ikifcebanqkitan) & QCmjenmcdHari^Ciainat 


man (tidak membazva sesuatu)." 

Perazvi berkatn,"Kami bertnni/a, 'Apa itn Buhman?' Beliau menjazvab, 
'Mereka tidak membazva sesuatu, kemudian ada yang memanggil mereka 
dengan suara yang mam orang yang jauh mendengarnya sebagaimana 
orang yang dekat mendengarnya, 'Aku ad-Dayyan (pemberi bcilascm)! 
Aku al-Malik (penguasa)! Tidak patut bagi scorang pun dari penduduk 
neraka memnsuki neraka, sedangkan dia memiiiki hak yang ada pada pen¬ 
duduk surga sampai Aku memberikan balnsan untuknya, dan tidak patut 
scorang penduduk surga memnsuki surga dalam keadaan ada scorang 
penduduk neraka yang memiiiki hak padam/a hingga Aku memberikan 
balasan darinya (untuk penduduk neraka tersebut) hingga (hanya sebunh) 
pukidan.' 

Perazvi berkatn, 'Kami bertam/a, 'Bagaimana, padahnl kita datang 
dalam keadaan telanjang tidak dikhitan, dan tidak membazva apa-apn?' 
Beliau menjazvab, 'Dengan membawa kebaikan dan kejelekan' 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya hasan. 


17 - b: Shahih 


Telah lalu dalam al-Ghibah [Kitab Adab, bab. 19] dari hadits 
Abu I lurairah, dari Rasulullah ?k„ beliau bersabda, 

* of 

O 3 C- c- 9 a ' 

jS colSjj pLw?j AaLiSJ i O' 0 

d jjfc j dd_®! j Jlo JjiSj tl»L& cld-A 

(jl ijli j C4jlkkw>- gyA 

.jUJl j]a.S { jj- a Jb*-I c^kLp Li 




"Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di 
Hari Kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa dan zakat, namun 
juga (datang membazva dosa) mencaci maki orang, menuduh keji, memci- 
kan harta itu dan menumpahkcm darah orang serta memukul orang. Lalu 
yang (dizhalimi) ini diberi dari kebaikannya, dan itu diberi dari kebaikan - 
nya. Lain apabila kebaikannya telah habis sebelum melunasi dosam/a, maka 
diambil kesalahan mereka lain dilimpahkan kepadanya kemudian ia dilem- 
parkan ke dalam neraka." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. 


8*——« 

WU, 

ampangsannah. org 










eJKiral k/U-kBa'ts [tpCt'fwajfemiii, 1 «& GKeiwftrian cHavi vKiantat 


3609^> - 18: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, 

AjJJ ijjjbAj i<JbSi lbj pjjblj Ij ll £)Jb 

ijjjLvi) ( J^3 ’(Jli .*y MjJli o^blJ 0^1 gb)l 

• ijii .*y Mjjii jaJi jAjiJi <& jj 

4uJj 1_5? ibjjbbj *3/1 b5\jj iI jj ^ jjjbohj *)l !oJjj 

"> > 'k j - 

oLLj^ 51 -*JS !(J3) (_sS -iJ^5l3 “bj AiiJl i.Li-*A?-l 

i 4-’3 ^ i_5^ ^3^ •£jr ; j -^'3 ‘JiV'j Jr^' ^ 3^'3 
. { ysl~Z blii iSbUl jjU : Jjjbs .*3/ bJGl cJlIail : Jjjb3 

f 9 9 9 ' » 

34^3 ^>-3j'3 JiiJr! ^Ji !(ji> j! : Jji3 gJliil t _ 5 ^b p 

:JjJb-S >■<—jj b Jb !(Jjlils ^^jr 1 J ^jbbb J *3iJ 

. U5 ii Ido'S t'y itJjJlji Vj^2*}bo i_Lbl Olblajl 

t_Lbb5b_j vAL >nJoo| !bbj b cbi-ta (_jb^ aJ (J^Sxs inJbJl ^JlL ^*-j 

> % ' ' i 3 J, ~ 

, v Uai ■ 1 1 bo jI> 0 J ^loj iC-3JU2sj' j idb 1 J C-j3-b?J (.(blbh^jj 

13 Jo :<u~iJ J Jbibh .olblb bJo&bi cJ<Ij b'VI : JjjJb J -131 bj 

. JiLul [<tolihpj t<UiAJj] oJAoij Jbbj <.4l3 JjP J>*Ii ^xjf- A^-Il (j$3Jl 
cjsllbll viU3j ’j# jjjdJ ibiJij .oJA^j 4ooliipJ <tb>JJ oA>x3 

.4lip ii)l ia^bo ^JJl vili3j 

"Mercka bertnnya, 'Wahni RasuluUahl Apakali kami melihat Rabb 
kcimi pada Hari Kiamat?' Belinu menjaioab, 'Apakah kalian mcmbahayakan 
(sebagian kalian disebabkan berdesnk-desakan) dalam melihat matahari di 


1 Pada kitab asli (ljul_l) dan ralat dari Muslim. An-Naji, 2/225 menyatakan, "Demikian didapatkan dan yang 
benar adalah (UjjtLi)." Dan dalam kitab asli juga ada beberapa lafazh yang sedikit berbeda, dan tambahan- 
nya aku hapus, tidak perlu sekali aku jelaskan di slni. Adapun tiga komentator kitab, maka mereka tidak 
meralat sedikit pun seperti adat Kebiasaannya, dan mereka menambah -kacau- karena menyandarKannya 
kepada Muslim dengan no. 182 dan ini nomor hadits berikut, dan ia terletak pada kitab al-Iman. Yang benar 
nomor hadits ini adalah, no. 2968 dalam kitab az-ZuhA 



kampangsunnah. org 











0Citab 5?l-®ii’rs i'3\ebimqhitan} & <3%eiujeriani£Hari'dQamar 

slang fmri yang terang tempo, moan?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau 
pun berkata, 'Apaknh kalian membahayakan (sebagian yang lain disebab- 
kan berdesak-desakan) dalam melihat billon di malcnn pnrnama yang tidak 
ada awanm/a?' Mereka menjawab, 'Tidak? Lain beliau bersabda, 

'Demi Dzat yang jiwaku ada di TanganNya! Tidnklnh kalian mem- 
bahayakan (sebagian kalian disebabkan berdesak-desakan) dalam melihat 
Rabb kalian, melainkan sebagaitnana kalian tidak berdesak-desakan dalam 
melihat saloh satu dnri kedumn/a (maksudm/a, tidak ada keragnan sama 
sekah, ed.). Seorang hombn nkan menjumpai Rabbm/a, lain Rabbmja ber¬ 
kata, 'Wnhni Fulanf Bukankah Aku telah memuliakan kaimt, Aku jadikan 
kamu pemimpin dan Aku nikahkan kamu serta Aku tundukkan kitda dan 
unto untukmu, juga Aku biorkon kamu memimpin dan mengambil seper- 
empat liarta rampasan perang?' Maka ia menjawab,'Benar, ivahai Rabbku!', 

Iain Dia berkata lagi, 'Apokah duln kamu yakin akan menjumpaiKu?' 

Maka ia menjawab, 'Tidak? Maka Allah pun menyatakan, 'Sungguh Aku 
melupakanmu (untuk mendnpatkan rahmat) sebagaimana kamu melupa- 
kanKu? 

Kemudian hamba yang kedua menjitmpaiNyo, maka Allah berkata, 
'Wahoi Fulan! Bukankah Aku telah memuliakan kamu, Aku jadikan kamu 
pemimpin dan Aku nikahkan kamu serta Aku tundukkan kudo dan unto 
untukmu, juga Aku biorkon kamu memimpin dan mengambil seperempat 
harta rampasan perang?' Maka ia menjawab, 'Benar, wahoi Rabbku!', lain 
Dio berkata lagi, 'Apaknh dulu kamu yakin akan menjumpaiKu?' Maka 
ia menjawab, 'Tidak? Maka Allah pun menyatakan, 'Sungguh Aku melupa¬ 
kanmu (untuk mendnpatkan rahmat) sebagaimana kamu melupakanKii? 

Kemudian hamba yang ketiga menjumpaiNyn, lain Allah sampaikan 
seperti itu juga, lain ia menyatakan, 'Wahai Rabbku! Aku telah beriman 
kepadaMu, kitabMu, para RasulMu, don aku shalat, puasa, bersedekah 
serta memuji dengan sebaik yang aku mampu? Maka Allah berkata, 'Cukup 
berhenti di sini? Kemudian Allah berkata, 'Sekarang Kami panggil saksi 
Kami atasmu? Lain ia berpikir dalam jiwonya, 'Siapa yang menjadi saksi 
atasku?' Lain nnilutnya dikunci dan dikatakon kepada paham/a, [dagingnya 
dan tulangnya], 'Rerbicaralah!' Lain paha, daging dan tidangnya berbicara 
tentang amalnnnya. Dan hnl tersebut (dia ucnpknn) untuk dia jadikan se- 
bngai dalih bagi dirinya, dan itulah orang munnfik dan itulah orang yang 
Allah murkai ?' 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

rji-a 

] 379 [ 

_ kampangsannah.org 










kKitab &fl-6Ba‘ts (W Kduviqkitan} &. y ’Kenqerian oSHari 'SKiamat 


Menjadi pemimpin. 

Mengambil bagian yang diambil panglima pasu- 
kan untuk dirinya yaitu seperempat ghanunah 
(rampasan perang) dan dinamakan al-Mirha'. 


i_r"D 



3610|s> - 19: Shahih 

Dari Abu Hurairah juga, 

OjjLoj .Jli AdsD-H j 1 1*jj lS j 1 (_J^* I Aid Jb "IjJli ^-dJl ild 

: Jli lyiil jj-dj b t *j/ djJli i_j-kdl JJ 

: jli dJ)Jli ^ l lJjjJJ ,j-~JjJl JjjLkj 

«AJL*j JlJ ■ J^ybb lAibdjI ^Jjl y^Lp*zj . JlJJS Ajjy> 

£yd Jy® p-S-'dJ ‘■jAjjj! App yj ^DL^JI £-p-> 

ip_Sslj bl ^ J Jiis Aiil ^_^Abi tl_*>jjJbU l_^JLs a^MI oJa u^aIpI jiaJ! 

1 o ^ f x ^ ^ S- $ y ^ -*.*>' 

<U)I ^ 4 - g Ij l S3 L oU3^P IIjj *l>- ^Ujj UJoIj ^S>- lljlSs>3 \jJ& :oJJ 

.(.cJj dol .p-Soj Ijl i<J 

J^jJl ^ 3 j 4^ ^ Jjl JJ 5 U 1^44- Uy 2 ti\ vJr^j 

jdi ^-gil :J-djJl f*>l5j t JJ,JJ| Mi jjA ( U5o; Mj c^l 

^ Jl*-kAwji Jp ™*- 5 J ^Ja iJIAaJjI J^_-dbid 

1 g ^ lo C. J_xi pi-*_! M 4 jI yip Jlj_*_jJi J Lpjli - Jli -idylls 

> ' i b j - „ , 1 * 

\^a ‘ JjjJj < \ A i^k^jLipb ^0! i_ilaiu <.4i)l Ml 

yA tjlljl jJa! iljl ~jA Aid Sljl 1^1 ‘b-i tJSj>d 

[^_gj J^Jdjj] .gjjq- j>*ls iki)! J_Laj JlJ pps Jl aSJ^IjJ! Ai)i 

i)jS >-yd J^la Jl jliil l _j- f ' 4 id c ^JawJI jbb 

[jJji Jj4->^ cij4JJi /\ Ml 3&1 J5L : jil jio] jlJl 



kampangsannah. ora 










< 3 £itab &ll-<ABii'rs [GKebanqkitan) & ^mqtrian cHari ^Kiainar 


<Cj>sJl \Z~Si-i Liir ^ 0 \ ala 4 g° 1 c iHw2i3 tlj-lj>tXa! jij 

• Jr~' 

jj&j— jlijlj 4i>cJl Jj>-j i_?^3 y ^Ls/2 j2-5! aA)I '^Jy^ y 

!tH.Jj Ij iJjJilS (jllj! Ji 4 ^j>-jj J^JLa — 4^-Jl V jj»0 jllll Jjkl J 5 ’"! 

* ^ ^ ^ k. J ' * a Z 0 

tlil5S Jla3 jO ^p j-^ 7 ! 

^ 'y . J ^-is3 ^ ^ jup J Lwj o I ^lL ^LU ^ 01 o-JL^p 

Aj -jlUl J^P A^p^j AUi j^p iMI 

J j j) Ij -lJI^ ^-j w ^j\ 4\ll f'LJj L« *.^1 p 

d)l (jl^Lajlj .5 j^ju! C^-tlapI A5 !4i)i J jjC3 !<UiJl v— 5 Lj _\lp ( Jjl«wXi 

.(wLX-SXj*- ^a^A V !<■_ j j Ij -(Jj-ius vjiJLjw \^lcS jJjjJl j^p JLIj V 

Jijjpj *y : Jjibs ^°J^' ^ iLM cLUi wJlkpl j! C^-P ui Jjii 

' j! ' ' ^ , -• ^ ^ ^ ( ^ ^ -^p p ' 

v jIj AjsjUi C^ltLaj _L£p J^a alJj la 4 jj ( ^la*Ji clwL* J»4P (-LUI~jI 2 

cjjy~A Ij 0j.,^?!j 1 ^ ^ |^ j t<c^Ji 

'.iWl (Jjij t4^j>iJ! ^X>-Sl !Oj Ij !(JjP~5 iC-SL lj (ji 4\)l Lo 
JULj V (jl [i^liLoJlj] ij_§J«Jl ^jZ^aS-\ Jj tijjJpl U >»J>I ^jjl Ij 
i^il>T ,/ > '3 tclLiL>> V • *— J J Ij i(JjP3 ^C^iapl 

1^1 L iy^ c4i>cj| aJ jw tALo aA)I 

Jli Aj ^ —^jl |jl| oj^jj iJSj li5 jj-^J -|J^ A^Lol 

■ Aii iilaj dJui dJO :ci© Awl 

tLb ’^Ail Jli ijli 5^r, Ai)l J j ol • o^ypi t^5 >y ^ ^jl JU 

' ' - ; '"' : /r^.’',,; 

• <uljul o yAls-j viiUi 

rfAlaj tLbo V_£jj ! aJ j3 AX'i (J yAl j t j r A \s'k >-1 pj • jj! (Jli 



kampungsunnah. org 











1 3Cimb mi-^ats (Tkebamjkitan) & CfcenMrimi Chari <kKiamat 


cyis-j tjiJ !(J jJb Ai)i J Jj-ij y j-° JjI jji (JU 

v y^>o ^jju ^>-1 ^>-^ji .oyyjts ^j\ jii .4J1L0I 


"Sesunggithnyci mamisia bertam/a, 'Wahai Rasulullnh! Apakah kami 
dapat melihat Rabb kami pada Hari Kiamat?' Belinu bersabda, 'Apakah 
kalian berdesak-desakau dalam mtdihat bnlan pada malam purnama yang 
mana di bawahnya tidak (dihitnpi) moan?' Mcrcka menjawab, 'Tidak, 
wahai Rasulullah!' Belinu bertanya lagi, 'Apakah kalian berdesak-desakan 
melihat matahari yang mana di bawahnya tidak (ditutupi) awan?' Merekn 
menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 

'Si’sunggitlmi/a kalian akan melihatm/a juga seperti itu (maksudnya 
jelas tanpa ada keraguan, ed.). Manusia akan dibangkitkan pada Hari 
Kiamat. Lain Dia herfinmn, 'Siapa yang mem/embah sesuatu, maka hen- 
daklah dia mengikutinyal' Lain di antara merekn ada yang mengikuti mata¬ 
hari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tlmghut thaghut, 
dan tersisalah umat ini yang mana di dalamm/a ada orang-orang munafik. 
Lain Allah menemui merekn dan menyntakan, 'Aku adnlah Rabb kalian.’ 
Merekn menjawab, 'Inilnh tempat kami liingga Rabb kami mendatangi 
kami, npabila Rabb kami datang, maka kami akan mengetahuinya.' Lain 
Allah mendatangi merekn dan berkata, 'Akulah Rabb kalian.' Lain merekn 
menjawab, 'Engkau adnlah Rabb kami'. Lain Allah memanggil merekn." 

"(Selanjutnya beliau bersabda), 'Jembatan shirnth dipasang di antara 
dun ujung Neraka Jalmnmn, lain akulah orang pertmna dari kalangan para 
rasul yang menyebernnginya bersama umatku, dan tidak ada yang her- 
bicara loaktn itu kecuali para rasul. Ucapan para rasul ketika itu adnlah, 
'Wahai Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami'. Pada 
Neraka fnhanam tersebut ada pengait-pengait seperti duri pohon as-Sa'dan, 
apakah kalian telah melihat duri pohon as-Sa'dan?' Merekn menjawab, 
'Ya.' Lain beliau bersabda, 'Sungguh pengait itu seperti duri pohon as- 
Sa’dan, hanya saja tidak ada yang mengetnhui kadar besnrnya kecuali 
Allah. Pengait-pengait ini menyambar manusia sesuni amalan merekn. 
Di antara merekn ada yang binasa dengan sebab amalannya, ada yang 
tercabik-cabik dagingnya kemudian selamat, hiugga bila Allah berkehen- 
dak untuk merahmati penduditk neraka yang Dia kchendaki, maka Allah 
memerintahkan para malnikat untuk mengehtarkan orang yang pernah 
menyembah Allah, lain merekn (para malnikat) mengeluarkannya, ldan 
merekn mengenalmya] dari tanda bckas sujud. Dan Allah mengharamkan 


J3821 

kampungsunnah. org 










CKitah bAl-Agi'ts (^KebatvjkimO & Au'nqerian AHari ip (iamat 


neraka mcmakan (bagian yang a da) bekas snjud. [Sanaa Bani Adam di- 
bakar oleh neraka, kecuali bagian yang ada bekas sujud, lain mereka keluar 
dan neraka] dalam keadaan terbakar (gosong), lain mereka disiram dengan 
air al-Hayah, lain mereka tnmbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di tanah 
sisa buih banjir.' 

Kemudian Allah menyelesaiknn pengadilan di antara para hamba- 
Ni/a, dan tersisalah seorang laki-laki yang bernda di antara surga dan 
neraka -dialah penduditk neraka terakhir yang masuk surga- dalam ke¬ 
adaan menghadapAan wajahnya ke ayah neraka seraya berkata, 'Wahai 
Rabbku! Palingkan wajahku dari neraka, sungguh baunya telah meng- 
ganggnku dan panasnya telah membakarku.' Lain Allah berkata kepadam/a, 
'Apakah bila hnl itu diberlakukan terhadapmu, nanti kamu akan meminta 
lainnya?' Din menjawab, 'Tidnk, (saya bersumpah) demi kemuliaanMu!' 
Lain dia memberikan perjanjian dan kesepakatan yang Allah kehendaki. 
Lain Allah menjauhkan wajahnya dari neraka. Tiba-tiba dia menghadap 
ke surga, maka dia melihat keindaliannya (yang menakjubkan), maka dia 
diam -masya Allah- dalam waktu yang lama, kemudian dia berkata, 'Wahai 
Rabbku! Dekatkanlah aku ke pintu surga!' Lain Allah berfinnan, 'Bukan- 
kah kamu telah memberikan perjanjian dan kesepakatan untiik tidak me¬ 
minta selain yang telah kamu minta sebelumnya?' Maka dia pun berkata, 
'Wahai Rabbku! Aku tidak ingin menjadi tnakhluktnu yang paling seng- 
sara.' Lain Allah berkata, Apakah bila hal itu Aku berikan kepndamu, nanti 
kamu akan meminta lainnya?' Dia menjawab, 'Tidak, (aku bersumpah) 
demi kemuliaanMu! Aku tidak meminta selainnya kepadaMu.' Lain dia 
memberikan kepada Rabhnya perjanjian dan kesepakatan yang Dia kehen¬ 
daki. Lain Allah jnendekatkannya ke pintu surga. Ketika sampai pada 
pintunya, maka dia melihat keindaliannya dan segala kegemerlapan serta 
kebahagiaan di dalamnya. Maka dia pun diam -masya Allah- dalam waktu 
yang lama. Lain dia berkata, ‘Wahai Rabbku! Masukkanlah aku ke dalam 
surga!' Maka Allah menjawab, 'Celaka kamu wahai anak Adam, alangkah 
cepatnya kamu berkhianat! Bukankah kamu telah memberikan kepadaKtt 
perjanjian [dan kesepakatan] untiik tidak meminta sesuatu selain yang 
telah diberikan kepadamu?' Maka dia pun menjawab, 'Wahai Rabbku! 
JanganJah Engkau menjadikanku makhlukMu yang paling sengsara.' 
Lain Allah menertawakannya, kemudian mengizinkannya masuk surga, 
dan Dia berfinnan, ' Bercita-citalah! Maka dia pun bercita-cita hingga 
selesai semna cita-citamya.' Allah berfinnan lagi, 'Berharaplah ini dan 
itu!' Rabbm/a mengingatkannya (tentang suatu cita-cita) hingga ketika 



ampangsannah. org 










-AiT.i l' s-lI-A.i r< i'iKdwiifkitan) & ^fcetujtrian AHari kKiamat 


semua yang dia cita-citakan telah selesai. Allah berfirman, 'Kama menda¬ 
patkan semua itu dan yang semisalnya.' 

'Abu Sa'id al-Khudri menyatakan kepada Abu Hurairah, ' Sesung- 
gnlmya Rasuhillah W, telah bersabda, 

'Allah berfirman, 'Kama mendapatkan hal itu dan sepuluh kali se¬ 
misalnya'. 

Abu Hurairah 4k menjawab, 'Tidaklah aku hafal dari Rasulullah 
sfe kecunli pernyataan belian, 'Kama mendapatkan semua itu dan yang 
semisalnya'. Abu Sa'id al-Khudri menyatakan, 'Aku bersaksi bahiua aku 
telah mendengarnya dari Rasulullah bahiva beliau bersabda, 'Kama men¬ 
dapatkan hal itu dan sepuluh kali semisalnya.' 

Lain Abu Hurairah menyatakan, 'Dan laki-laki tersebut adalah pen- 
duduk surga yang paling terakhir masuk surga'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari . 1 

Wahai Fulan, dihapus huruf alif dan nunrxya tanpa : Ji <ji 

di tarkhim, sebab apabila di tarkhim (pembuangan 
huruf akhir pada sesuatu yang dipanggil) ten- 
tulah tidak dihapus huruf alifnya. 

Al-Azhari menyatakan, "Ini bukan tarkhim kata (AdS), namun 
ia adalah kata tersendiri yang digunakan Bani Asad untuk satu, 
dua, tiga orang dengan satu lafazh. Sedangkan selain mereka meng- 
gunakannya dengan di tatsniyah, dijamak (plural) dan di ta'nits (ben- 
tuk perempuan). 

Aku menjadikanmu sebagai pemimpin pada ka- : 
ummu. 




Tumbuhan berduri bengkok seperti pengait. 
Tercabik-cabik terlempar tidak karuan, ada yang 




menyatakan, terpotong-potong, pernyataan: 


Dalam beberaoa tempat dari kitab Shah/h beliau. Cerita hadits mi ada pada kitab a/-Adzan, tanpa ucapan 
Abu hurairah pada akhir hadits yaitu "Dan laki-laki tersebut adalah penduduk surga yang paling terakhir 
masuk surga .... karena lafazh mi ada di kitab ar-Tauh/d. Kemudian pemsbatan ini masih kurang lengkap 
sekali, sebab Muslim juga meriwayatkan sebagaimana dijelaskan terdahuiu dalam komentar hadits sebe- 
ipmnya, dan penuiis pun akan menisbatkannya juga kepada Muslim dalam (Kitab ahlman, bab Mdrifah 
Thar/q ar-Ru’yah). Hadits ini juga diriwayatkan an-Nasa'i sebagaimana dijelaskan an-Naji. Demikian juga 
Ahmad (2/275-276, 533-534) yang berisi juga pernyataan Abu Hurairah tersebut, demikian juga Muslim 
no. 299. 


tr-V 

.3841 

&-A 


i 

kampungsunnah. org 











Qvitab &ll~£Ba‘rs (< 3 u'batmkitan) & QCenqman cHari Qcianmt 


0# yS pJ) daging yang tercabik-cabik, yaitu apa- 
bila terpotong-potong. Pengertiannya adalah pe- 
ngait shrrath tersebut mencabik-cabiknya hingga 
ia terdorong ke neraka. 

„ > 

Dengan didhmmnahkan huruf fn'nya dan dikasmh- : 
kan huruf ha 'nya dan setelahnya syin bermakna 
terbakar hangus. Al-Haitsam menyatakan, "Pe¬ 
ngertiannya adalah api tersebut memakan kulit 
dan tulangnya terlihat." 

J> a- 

Dengan difcflsra/ikan huruf ha 'nya adalah tunas : iS>Jl 

dan tumbuhan yang hidup di aliran air. Ada 
yang menyatakan, "la adalah tunas rerumputan," 
dan ada yang menyatakan, "Tumbuhan kecil 
[yang tumbuh] di rerumputan." Ada juga yang 
menyatakan, "la adalah seluruh jenis tunas tum¬ 
buh-tumbuhan." Juga ada yang menyatakan, 

"Tunas yang tumbuh tanpa disemai." Sedang- 
kan yan^ disemai adalah yang difathahk&n huruf 
ha 'nya (ip-di)." 


3611^> - 20: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri jjfc, dia berkata, 

jj llj j t4l)l cJ J-dJ Ij • lU-S 

a ^ ^ 0 ^ 4 , J;-* " ^ 

i4jjj OjjLvSj ADI Jj-Sj 

^ - t ^ j ^ j ^ j ^ ^ ^ 1 

VdpLkJ. 

iibili 4 \)| QjijLvSJ LiJ !(JUs .4J0I (Jj-djj Ij dyJlS 

4 SIS 2 JI »olS DI o^^LygJ diif "Vj 

"01 " ** * * 

^ ILvi’ 'j' 1 ^ I il) IS JS- I <■ JJL*j C-O Is" is I D 

&)l wUAj jlS SM JjS> IS ‘j^l (_5® Oj-JailSS t_jLd2jVlj 


Ki-iK 

385 

kampungsannah. org 










<Xiral> v%l-yBi i ts (^CelmykiranJ & mqerian cHari y Kiainar 


3 f. A j: 

.wjIKJI JaI _^3 >' J? 

!aM1 \ f J>' j£* l Is ?<jLi '.(jLSis ^pJis 

b.Lla.p iljJli taLo tjJj 3/j 4^-Li? v* iill J->iJl Lo tpjbJS i(JLi3 

bjflj-i Lgjl5 jlill ^Jl ^'jjS_p 3! :i^Jl jlids cbJUiU LLj b 

. jlDl jjiasLOO LviJu 4_v2-*-i p_La>*j 

3 fl J> * ' ' % * J! ' * ' ' ' s f 

^■cJ Lwvv^Jl JjL*j L5 V5^J5*_> ^*jj 5 U 6L6J Jo po 

V5^-*5> tjJj 4^s>-Lj? \y >0 4Wl Jjitjl to c^JJjj5 ’4-gJ (Jlii3 !4 lU| ^jjl 

^ j. >, * ' s s , J J , > f * 

^51 j- 5 5/1 -jv-^j3I jLjjj Hjj t \jwiJi2_p .0^5^533 

pj li| (_5^ 5> “ jL-Jl ^9 l_)ji2-9LOLl5 Lvi*j l g .,<3 *J p-Ll>sJ 1 _ >\y^J L^jIS p~4-?“ 

6^ J? v*y° uf^ cJ 3 Lr? -33: *3 4 Lr° 5 <35 

** ^ ^ > / * __ - 

IliJj Is ’I^Jl5 cJjL*j ool5 U 4 J 0 I J5 ^oI^ j* .’cJlS 

J* ^ * f ' } r -£> ^ Jp a £ - 

lo 1 \lS \j* lojjl ^jUjI Ijjjli 

(jl ^ y>- 1 _ j\ < j?~ > j a —' 4isL 3jOo V .oioj <mL !(j jiyisj> 

^Lgj L® I *co j p_Sbjj i J . v_3jil> 0 S ^IS3 p . ^.. / ? 

,» i ^ ^ ^ ^ - 3 / / ^ ^ 

f-li-L 4i) j^>c-Jj 615 6 ^ v —fl-jixjiJ 16 

"Vl ^-LajI oli -° (_3L "V_j js^>cOJL a3 4)j! oil 4^jij 

.oLas b>- jl .slji Lo-L? to3>-lj 4x3? ojj 3 

: Jlii cS^i (Jjl 43 oj\j ^51 43j3? (_3 Jj ^3^33 p 

J'-'fij & 5 - ^ ® a * '> ' 3 * ' i '. 5 

c4pl6jJl (>^6^ t_5^ j-5>6l cUjj OjI -5 

jjJss-'i Jli V^O>Js lij t3'l Jj3j Ij :J^5 ■^j^j-^tJ 

> iS Jl j! J ^ v* -•, -****. 

6liJ c J5j° 5j 56 c-56plla^>- Aii 


Yaitu sisa mereka, Ini adalah bentuk plural dari kata (>Li). Sedang yang ada dalam teks asii kltab Ini {y^i) 
merupakan kesalahan tulis /ang jelas merusak makna. 


Ijl W 

.386 

; \" " " .j l 


kampangsannah. org 













^Kitab (Ml-GBats {'iKebanqkitan) & ^3\mqman o9iari QKiamat 


l jZ\a.]\Sj £j j yLss 

y^j*xS t^*1ii4 JjjL>-1 Sj 

?4d ijr-r^ iS^J 3 4 J^' J-? ^/2-U- ISj, ( _ 5 ^“ •p^>" t_$? 

Jp»Jl frUaiL^I AX' SJuXbi [j^j] -X-XL p-^Xo Jj>- 

t^l ^LiL p^' ^ ^jj Jt3~ J ^' fjd ^ 

p , J i I ^ I J i 3 I y «X-^3 yl I XL2 J i ^ ^ 5 AX 0 wX*rf*J L»W*J 

' * t " " f 9 " "1^ ° . " 5 « 

tO J^.i~s^ 2 j J? O ; 1 ^jlS* .J Jj 2 j ~~^~ *-^ 

tjilli ^.Lp p_a>j^5 L (^y > lr* : (*43 

caJSsS j i^s\j “XLiLx *■_‘S-v-?- 1 ^]l juJl Cbjb>~l jJ \ycS LaL>- L)y>- p-=X5 

l|jj,^>-jl '. iJljdj ;Aj lljjp “X>-1 l g 1.5^ 3-~JJ •(!) pj>-5-> p-3 

tl^IXS" l_ib>- ojp^- ^oy>-y>-\i jy~ \yn jlij.j Jl4£o aJj ^ pjJL>-j 

‘ J jJL> cHj^q! JLo |J^~1 L^-l3 jju pj Ujj ’-i} jJjJZj 
LiL>- j-^4 3 l,0 3 ; ^’^’ ::: *"^ jX^ - 0^° J >— a -^ 2 - : uliX^ aAs ^jJ>S-j 

* S * f. i- ^ / P " m ' ' s s ' * } 9 

iij)-*j>-jl .(Jjii tijj>-l tey\ L^xi j*xj jX-5 ^Xjj • o ,X~’ 
tikis' LaJL>- i)y>- .oj^-j^>-ls jX>- ^ya oji t_3l_Si.^ 4~1 j ^2 p_“jj>-j Jjr*- 3 

<“ ,, <• ^ ^ j! j 

» .!^i>- 1^X2 jjj Ixjj :d)jJjjjj 

3 / ® * ^ % -f 3 p ^ ✓ 

^—*— ?1 1J^ ^ ^3«- X ^,, 1 ^? -) |^ «J t^) 1 • y&J J?» jl5j- 

\jXl Aijj ^ a-XIc- lit }ji aIj' oL ^ • jv~-Xl 0} 

i)yy}\ ^jlSjj tASvj*^Lsjl 0 --*j3^Xi .(3^ ixl tJjXixs t— ^ Cy L*-^Xp 
^y>zl2 tjlljl ^y> A^isXS "^1 v _«Xj [<j^XaJj-oJl 

^ 3 ' 0 ^ ^ ' s ' s 

^J-^XiLlXs IjjsIp wli J 22 Ij-X 5- I^Xx~*j pJ jlBl jj-* L5j-2 ^i-X 0 

,3 a ^ a^ 3 ^ ' * ' s, ° 3 X 

^ aX^JI U5 oy>-j>ds t(oLx>Jl 34-0 *43 JUJ ib>^33 oijil 


TsstT 

* kampangsannah.org 











(fcirab<Ml-(iBa ts pekebatigkitan) & kfcingeriancHariQdmmt 


Jl U .>i 3 l Jl ji Jl ijiS \y,y) Vi 

" " '' " " }'*' 

' <r t t * ' 3 * * ' f- £ 

jjSo Jjijl ^j| LgJva b)jS\j Lij 

JlS !I^^LjL <i-L)LS^ caMI Ij il^JLai 

p-g-L>oi aUI (-\Jcs- & i iJ*J! ^-^js y- 1 ^..-lij 

''■6 s *>**>> $' ' ' > ■> J, 

Lis iJ>Ji ijJj>-il p_j . 0 j^j»xS j y--*- 1 ^ 

J) ' ^ } s' S’ 3 ^ J ^ ' -"£. s ^ } s' 

(^wL^p ^^0 IJj>-I J^-^j U IjjiiLiPI -O ^ 

J t 'Z i '• ' 3 * s’ *1 ” ft „ ^ ^ •? J ^ ^ * S 3 l 

- (J^_j a3 J^ 3 si ^1 !Uoj Lj 0 ^J.1 

<5* J! * s ” s s 

.lJul laJ>xM\ ^ki v(_^L Aj 

"Kami bertanya, 'Wahai Rasuhillah! Apakah kami melihcit Rabb 
kami pada Hari Kiamnt?' 

Rasuhillah Sfe menjaumb, 'Ya, lain apakah kalian membahayakan 
(sebagian kalian yang lain disebabkan berdesak-desakan) dalam melihat 
matahari di waktu zhuhur (siang belong) cerah tanpa moan? Dan apakah 
kalian membahayakan (sebagian kalian yang lain disebabkan berdesak- 
desakan) dalam melihat bidan pada malam purnmna yang cerah tanpa 
a da azoan?' 

Mercka menjaumb, 'Tidak, wahai Rasuhillah!' 

Beliau bersabda lagi, 'Kalian tidak membahayakan (sebagian kalian 
yang lain disebabkan berdesak-desakan) dalam melihat Allah pada Hari 
Kiamat sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat salah 
satu dari keduanya (maksudnya tidak ada keraguan sama sekali, ed.). Ketika 
Hari Kiamat, ada seorang penyeru menyatakan, 'Hendaknya setiap umat 
mengikuti sesuatu yang pernah mereka sernbah! Hingga tidak tersisa 
seorang pun yang mem/embah selain Allah berupa patung dan berhala 
melainkan mereka berguguran ke neraka, sampai tidak tersisa kecuali 
orang yang menyembah Allah dari kalangan orang yang baik, fajir, dan 
sisa ahli kitab 

Lain orang Yahudi dipanggil dan dikatakan kepada mereka , 'Apa 
yang dahulii telah kalian sernbah?' Mereka menyatakan, 'Kami dahulu 
menyembah Uzair, anak Allah!' Lain dikatakan, 'Kalian telah berdusta, 


Iji -Ul 

; 388 

1 * 1 ———tfl 


kampunasannah. ora 










&ll~dBa'ts {^Krthmijkiran) & ‘dZenqerimi chart Gfviamat 


Allah tidak memiliki istri dan anak sama sekali, lain apa yang kalian ingin- 
kan?' Mcreka menjawab, 'Kami sangat ham mahai Rabb kamil Maka 
berilah kami minum.' Lain diisyaratkan kepada mcreka, 'Bukankah kalian 
telah minum?’ Lain mercka digiringke neraka, seakan-akan ia adalahfata 
morgana yang sahng memjambar-nyamhar lain mereka berjatuhan ke 
neraka. 

Kemudian kauni Nasram dipanggil, lain dikatakan kepada mereka, 

'Apa yang daluilu kalian sembah?' Mereka menjawab, 'Kami dahuiu me- 
nyetnbnh aKMasih, anak Allah!' Maka dikatakan kepada mereka, 'Kalian 
telah berdusta / Allah tidak memiliki istri dan tidak juga anak, apa yang 
kalian inginkan?' Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami! Kami sangat 
haus, maka berilah kami minum.' Lain mereka diberikan isyarat, 'Bukan¬ 
kah kalian telah minum?' Kemudian digiring ke Jahanam, seakan-akan ia 
adalah fatamorgana yang saling menyambar-m/ambar lain mereka berja¬ 
tuhan di neraka. Sampai ketika tidak tersisa kecuali orang yang dahuiu 
menyembah Allah dan kalangan orang yang baik dan fajir, maka Allah 
mendntangi mereka pada bentuk yang paling rendah dari yang mereka 
lihat. Dia berkata, 'Apia yang kalian tunggu-tiinggii? Semua umat telah 
mengikuti sesembahanm/a dahuiu.' Mereka menjawab, 'Wahai Rabb kami! 
Kami meninggalkan manusia dalam keadaan kami sangat membutuhkan 
mereka, namun kami tidak berteman dengan mereka (karena takabbur).' 
Maka Dia berkata, 'Akulah Rabb kalian.' Maka mereka menjawab, 'Kami 
berlindung kepada Allah darimit, kami tidak menyekutukan Allah dengan 
apia pilin' -dua kali atau tiga kali- hirtgga sebagian mereka hampir-hampir 
meninggalkan (kebenaran)J Lain Dia berkata, 'Apakah ada tanda di antara 
kalian denganNyg hingga kalian mengenalNya dengan tanda tersebut?' 
Maka mereka menjawab, 'Yak Lain Allah menyingkap betisNya,- sehingga 
tidak tersisa seorang pun yang dahuiu menyembah Allah dari lubuk hati- 
nya melainkan Allah mengizmkan baginya untnk bersujud, dan tidak 
tersisa orang yang dahuiu menyembah Allah karena takat dan nya', me¬ 
lainkan Allah jadikan piinggungnyn kaku. Setiap akan sujud, maka dia 
jatuh tersungkur ke belakang. 

Kemudian mcreka mcngangkat kepaja mereka dalam keadaan Allah 
telah berubah dengan bentuk yang mereka lihat pada pertmna kali, lain 
Dia berfinnan, 'Akulah Rabb kalian.' Mereka pun menjawab, 'Memang 


1 Berpaling dari kebenaran karena ujian keras yang terjadi. 

2 Yaitu betis Rabb M, sebagaimana telah lalu dengan jelasnya pada hadits Ibnu Mas'ud terdahulu (Pasal-2). 



ampangsannah. org 











Kitab &ll-6Ba't5 iQKebnnqhitan) <§. <3Cahjerian HHari EKiamat 


Engkaulah Rabb kami.' Kemudian dipasanglah jembatan di atas neraka 
dan diizinkan adam/a syafa'at, dan mereka berkata, 'Ya Allah, selamatkan- 
lah kami, selamatkanlah kami!' Ada yang bertanya, 'Apa jembatan itu 
mahai Rasitlullah?' Beliau menjawab, 'Sesuatu yang sangat licin meng- 
gelincirkan, padanya ada pengait besi pencabik dan dun besi yang kerns 
(seperti) yang ada di Najd, padanya juga ada duri kecil yang dinamakan 
as-Sa'dan. Lain kaum Mukminin melewatinya seperti (kecepatan) kedipan 
mata, kilat, angin, burling, kuda balap terbaik dan kendaraan. Maka ada 
Muslim yang selamat, dan ada yang tertahan lain lepas (lain diselamat- 
kan), dan ada yang terlempar kerns ke Neraka Jahanand, hingga bila kaum 
mukiminin telah selamat dari neraka, maka demi Dzat yang jiwnku berada 
di TanganNya! Tidak ada searang pun dari kalian yang lebih kerns usalm 
nya dalam meminta kepada Allah daripadaku dalam mehuntufi hak kaum 
Mukminin pada Han Kiamat untuk saudara mereka yang ada di neraka 
-dalam riwayat lainnya berbunyi, 'Tidaklah kalian lebih kerns usahanya 
daripadaku dalam memohon kepada Allah dalam memintut hak, sedang- 
kan kalian dalam keadaan jelas termasuk orang-orang yang beriman kepada 
Allah, aRJabbar,' tiba-tiba mereka telah melihat bahwa mereka telah me- 
nyelamatkan saudara-saudara mereka - 3 mereka menyatakan, 'Wahai Rabb 
kami! Mereka dahulu berpuasa bersama kami, shalat dan berhaji.' Maka 
dikatakan kepada mereka, 'Keluarkanlah orang yang kalian kenal!' Lain 
diharamkanlah tubuh-tubuh mereka diazab oh’h neraka. Hingga mereka 
mengeluarkan sejumlah besar orang yang telah dibakar neraka sampai 
setengah kedua betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka 
menyatakan, 'Wahai Rabb kami! Tidak tersisa di neraka seorang pun dari 
yang telah Engkau perintahkan kepada kami (untuk mengeluarkannya).' 
Lain dikatakan, 'Kembalilah kalian! Siapa yang kalian dapatknn dalam 
hatinya terdapat seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah!' Lain 
mereka mengeluarkan sejumlah orang yang banyak. Kemudian mereka 
berkata, 'Wahai Rabb kami! Kami tidak sisakan padanya seorang pun dari 
yang telah Engkau perintahkan kepada kami.' Kemudian Allah menyata¬ 
kan, 'Kembalilah kalian! Siapa saja yang maria kalian dapati pada hatinya 
terdapat sebesar setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah!' Lain 


1 Maknanya mereka terbagi tiga bagian; aba yang selamat tidak tersentuh apa-apa, ada yang tertangkap 
(pengait), lalu lepas sehingga selamat, dan ada yang terkait dan dilemparkan sehingga jatuh ke neraka. 

1 Maksudnya dalam menghasilkan kebenaran dari perlawanannya. Pada kitab asli tertulis tUxJ lalu aku mera- 
latnya dari Muslim, no. 302, sedangkan ketiga orang yang lalai itu telah melalaikannya. 

3 Riwayat ini milik al-Bukhari dalam kitab Tauhid, no. 7439, sedangkan selanjutnya adalah kelanjutan dari ri¬ 
wayat Muslim, 1/114-117. 



kampunasunnah. ora 











FKitab k?l1-&Ba'ts (( IKebanqkitan) &. GfcmqeriandHari GRiamar 


mcreka mengeluarkan sejumlah orang yang banyak. Kemndian mereka 
berkata, 'Wahai Rabb kami! Kami tidak sisakan padanya seorang pun dari 
yang tclah Engkau perintahkan kepada kami.' Kemndian Allah memja- 
takan, 'Kembalilah kalian! Semua orang yang mana kalian dapati pada 
hatinya terdapat sebesar sennit kccil (Dzarrah) dari kebaikan, maka ke- 
luarkanlah!' Lain mereka mengeluarknn sejumlah orang yang banyak. 
Kemndian mereka berkata, 'Wahai Rabb kami! Kami tidak sisakan padanya 
satu kebaikan pun.' 

'Abu Sa'id al-Khudri berkata, 'Apabila kalian tidak percaya padaku 
tentang hadits ini, maka bacalah sekehendak kalian Firman Allah, 'Sesung- 
gidinya Allah tidak menganiaya seorang pun zvalau hanya sebesar 
zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, itiscaya Allah akan 
melipat gandakan dan memberikan dari sisiNya paliala yang besar.' 
(An-Nisa': 40). Lain Allah Js; berfinnan, 'Para malaikat telah memberi 
syafa'at, para nabi telah memberi si /afa'at [dan kaum Mukminin telah 
memberi syafdatl' Tidak tersisa keemli Dzat yang paling rahim (Allah). 
Lain Dia menggenggam satu genggenmn dari neraka, lain kehtarlah satu 
kaum dari neraka yang beliim pernali beramal satu kebaikan pun dalam 
keadaan hangus lain Allah memasukkan mereka ke dalam sungai di mulut 
surga yang bernama sungai hayat (kehidupan), lain kcluarlah mereka 
seperti keluarm/a tunas tumbuhan di built aliran air. Tidakkah kalian 
melihatnyn (menempel) di bebntuan atau pepohonan, yang terkena mata - 
hari akan berwarna kekuningan dan keliijauan, dan yang terkena baya- 
ngan (tidak terkena hmgsung matahari) menjadi berwarna putih? 

Mereka bertam/a, 'Wahai Rasulullnh! Seakan-akan engkau menggem- 
bala di Badiyaly (daerah pcdalmnan)!' Beliau bersabda, 'Mereka keluar 
seperti mutiara, pada leher-leher mereka ada tanda (cincin) yang mana 
penduduk surga tnengenal mereka, 1 merekalah orang yang telah Allah 
bebaskan dari neraka yang mana Allah masukkan ke dalam surga tanpa 
sebab amalan yang mereka kerjakan dan kebaikan yang mereka lakukan. 
Kemndian Allah berkata, 'Masuklah kalian ke surga, dan semua yang 
kalian lihal, maka itu milik kalian (Apaknh kalian ridha dengan hat ter - 
sebut?)'." 2 

Lain mereka menyatakan, 'Wahai Rabb kami! (Bagaimana mungkin 


1 Aku nyatakan, Ada peringkasan di sini, dan mi dijelaskan oleh riwayat al-Bukhari yang berbunyi, 'Mereka 
masuk surga, dan penduduk surga menyatakan'. 

2 Sampai di sini selesai riwayat al-Bukhari semisalnya. Lihat ngawurnya takfirijilga orang yang mengomen- 
tari kitab ini. 


kampungsunnah. org 











QCirab @Zl~dBa 'rs ikHCekinykitan) & dKanjerian <£Hari dKiamat 


kami tidak ridha, sedangkan) Engkau telah mengaruniai kami dengan 
karunia yang tidak diberikan kepada seorang pun dari makhlukMu.' Maka 
Allah mcnjawab, 'Kalian mendapatkan yang lebih baik daripada ini di 
sisiKu!' Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami! Apalagi yang lebih baik dari¬ 
pada ini semua?' Allah menjawab, 'KeridhaanKu, sehingga Aku tidak 
murka kepada kalian selama-lamanya' 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafazh 
Muslim. 1 


Dengan huruf ghain yang didhammahkan kemu- 
dian huruf ba' yang difathahkan adalah bentuk 
plural dari kata (yU) yang bermakna: Yang ter- 
sisa. 

kata {JaJ-is) bermakna licin dan kata (dd) adalah 
sesuatu yang mana tidaklah kaki menginjaknya, 
melainkan pasti tergelincir. 

Dengan huruf syin bermakna didorong ke Neraka 
Jahanam dengan keras. 

Dengan didhammahkan huruf ha' dan difathahkan 
huruf mimnya adalah bentuk plural dari kata 
(izjJ-) yang bermakna: Hangus. 

Sisa kata-kata asing lainnya telah lalu [di akhir 
hadits Abu Hurairah sebelum ini]. 



A d 


y la 2 *-* 


Jl 1 



3612y - 21: Shahih 

Dari Anas dia berkata, 

OjjJd lJ23 J j-Aj Jcs- laa 

Id -(Jj-IL tA_i j d_L*ji I \ r * .j4_LpI Afydjj 


1 Aku nyatakan, Benar, namun riwayat tain tersebut bukan riwayat Muslim, tapi riwayat al-Bukhari dalarn 
kitab at-Tauhid -sebagaimana telah lalu- Di antara kejahilan para komentator yang tiga orang tersebut 
dalarn disiplin ilmu takhrij apalagi tahqiq dan tashhih, adalah bahvva mereka menyandarkannya kepada al- 
Bukhari, no. 4581 yaitu dalarn kitab at-Tafsir, padahal riwayat dalarn kitab tersebut hanya sampai kata, 
"Dua kali atau tiga kali!" 


&-43 

, 392 1 
-a 

kampunqsunnah. ora 











kKitab @H-kBa'ts (kbCebcmgkkcm) & dKenqerian DHari kkdmnat 



"Kami berada di sisi Rastilullah M lain beliau tertawa seraya ber¬ 
kata, 'Apakah kalian taint mengapa aku tertawa?' Kami menjawab, 'Allah 
dan RasulNya yang lebih tnhu.' Beliau bcrsabda, 'Di antara percakapan 
hamba kepada Rabbmja adalah ia berkata, ’Wahai Rabbku! Bukankah 
Engkau telali melindungiku dari kezhaliman?' Maka Allah menjawab, 
'Benar.' Lain dia berkata, 'Sungguh aku tidak memperbolehkan saksi atas- 
ku kecuali dariku.' Maka Allah berfirman, 'Cukuplah dirimu sendiri 
pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu' Dan dcngan malaikat 
Kiram al-Katibin sebagai saksi -ia berkata- lain mulutnya dikunci, dan 
dikatakan kepada anggota tubuhnya, 'Berbicaralah!' Lain anggota tubuh 
tersebut berbicara tentang amalannya, kemudian dibiarkan antara dirinya 
dan perkataan. Lain orang tersebut berkata, ’Cclakalah dan binasalah 
kalian (anggota tubuh). Aku dulu membela diri dari (perbuatan) kalian'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

* 

•* 'f- 

Mendebat, bertengkar dan membela. : Ul 



1 Di sini dalam kitab aslinya ada tambahan dan ini tidak ada dasarnya pada Shahih Muslim, 8/217 dan 
tidak juga pada selainnya dari ulama yang meriwayatkan hadits ini, seperti an-Nasa’i dalam Sunan al- 
Kubra, 6/508, al-Baihaqi dalam kitab al-fisma', hal 217 dan orang-orang bodoh tersebut lalai -seperti 
kebiasaannya- lalu mereka menetapkannya! 


kampungsunnah. org 











dfxitab d^l-^Ba rs (kKebanykinvi) & '3\myerian cHari y Kiamar 



PASAl TCNTRNG TCIAGA DAN MIZRN (TIMBANGAN 
AMAL) SCAT A SHMRTH 1 



<s|3613)> - 1: Shahih 

Dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash 'Ab dia berkata, Rasulullah 
9M, telah bersabda. 



"Telagaku sejauh sebuhm perjalnmn, airnya lebih putih daripada 
susu dan wanginya lebih wangi daripada minyak misk serta cangkir-cang - 
kirnya seperti jumlali bintang di langit, siapa yang meminum darim/a, 
niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya." 

Dalam riwayat lain. 



"Telagaku sejauh sebitlan perjalanan, dan sisi-sisinya sama, serta 
airnya lebih putih daripada perak." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 2 

^3614)> - 2 - a: Shahih 

Dari Abu Umamah 4b bahwasanya Rasulullah telah ber¬ 
sabda. 


1 Di dalamnya terdapat isyarat bahwa sh/rath ada setelah Haudh (telaga). Inilah yang dipastikan al-Hafizh 
dalam Fath at-Bari, 11/405-406. 

1 An-Naji berkata (lembaran, 226/2), "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazh pertama, dan Muslim 
dengan lafazh kedua." 



kampunqsunnah. ora 












@Citab &U-dBa'rs (hKebanqkitan) & hkenqerian dAiari dftiamat 


(Jlii .1 _jLa>- jJL *.j LoJl ^iil bjD 4j>iJ| Jj>-J 4 Ld ^ <-d 

j> < r 4j^i\ v bills' Vi Jaj! j> illjl u lij : U JJ^\ ^ Jbjs 

; 4 -/ *4 ' ", ,, _ i > - 4 

^_-j-’I LS j*iA tLjjl ggjp^i g^idS-J jJ ’SsJf 4J0l (_j J-~^J cJLfli .twjljjJl 

LiV "(J15 liiJl gyg Ij AdD/> y^~ Li3 ’.(Jli .<Zj\zN>- <Z~>^h-> iLtJl 

O * £. p, -r ^ 

4JL9 iJlS .0wA»O ^JLZo w j|j 

L^lo ! JL5 ^4i)l ^ Ll3 itJLS ♦ 4.*J?3j ^jyO 

* ~ 1 , ; 3 ^ $ 

^ ■«»^~*** >i> ^ ^p»^— | »--»*-^^- 1 I^ 1 ^ *^^w^<v»x 31 ^ 1 ^ i 

' * ' 9 

* * £ ' ^C-^f- a ' * ' 9 

.iJol pjj iljjl LiwL*J LiiflJ “w3 


”Sesungguhnya Allah telah mcnjanjikan kcpadaku untuk memasuk- 
kan ke dalam snrga tujuh piiluh rilnt orang dari umatkii tanpa hisab , lain 
Yazid bin al-Akhnas berkata, 'Demi Allah! Tidaklah mereka pada umatmu, 
melainkan seperti Mat yang pirang pada kumpulan lalat.' Dilu Rasulullah 
Sfe; bersabda, 'Sungguh Dia telah mcnjanjikan kepadaku tujuh puluh ribu, 
bcrsama setiap seribu orang ada tujuh puluh ribu orang, dan Dia menam- 
bahkan untukku tiga kumpulan orang.' Ia bertanya, 'Berapa luas tclaganui 
umhai Nabi Allah?' Bcliau menjawab, 'Scbagaimana jarak kota Adn kc 
Amman, dan lebih luas dan lebih luas,' beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. la berkata, 'Padanya terdapat dim cangkir air dari emas dan 
perak.' la bertanya, 'Bagaimana air tclagamu wahai Nabi Allah?' Beliau 
menjawab, 'Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada 
madu serta lebih zcangi daripada wangi minyak misk. Siapa yang minum 
darinya sckali, maka tidak akan haus setelah itu sclama-lamanya, dan 
zvajahnya tidak akan hitam sclama-lamanya'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, -para perawinya dijadikan hujjah 
dalam ash-Shahih-. 


2 - b: Shahih 

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahih nya, dia berkata, 
dari Abu Umamah bahwasanya Yazid bin al-Akhnas berkata, 

(jjj t(<jULc-) ^31 (L)-Lp) gjg Li :JU J->- aAA Li l^iil Li 
icJli ?<U3| gpy Ij e-Lo Li3 !(Jli '.’Ajzij ^y> ZyZJ&a As 

395^ 

_ kampungsannah. org 









dKitab kAl~dBa'ts (*iKebanykitan) &. Gfcenqirian cHari kKiamat 


a * •= f. » * ' ' s- * * 

cdXJLji gg 4j>d>l j J t^J^vioS gA aSUlo c^'yJJl g* Lvibj 

. I dJl Liiaj A^o jZ j ( j J o 


"Wahai Rnsnhillah, bagaimana luas telagamu?" Beliau menja-wab, 
’Sejauh jarak antara Adn sampai ’Amman dan sesungguhm/a di dalam- 
nya terdapat tempat mengalirnya air dari emas dan perak.’ la bertanya 
lagi, ’Bagaimana air telagamu ivahai Nabi Allah?’ Beliau menjawab, 
’Lebih putih daripada susu dan lebih manis rasanya daripada madu serta 
lebih zvangi daripada wangi tninyak misk, siapa yang meminum darinya, 
maka dia tidak akan bans selamanya dan xvajahmja tidak akan hitam 
selamanya’ 

Dengan difathahkan huruf mini dan ’ainnya f 
yaitu tempat aliran air. 


3615)> - 3 - a: Shahih 

Dari Tsauban 4jk, bahwasanya Rasulullah telah bersabda. 


c St\ 


gA' Jr^i (oUi-) Ji\ gg/bd gg : JIB gA JmLs .^-gdU 

j, ^ ? } ' ^ * f- & ' ^ ' 

oljIyjLa Oj*j gg gA L^Lo J_Jil 

■Ojj gp? ‘ gg li»Adjs~| cbj>*}\ gja 


" Sesungguhm/a aku berada di akhir telaga untuk menghalangi arcing 
agar penduduk Yaman (maksudnya Makkah dan Madinah) masuk, aku 
piikul dengan tongkatku hingga mengalir untuk mereka. Lain beliau di- 
tanya tentang luasnya?" Maka beliau menjawab, ’(Luasnya berjarak) dari 
tempat berdiriku ini ke Amman.’ Lain beliau ditanya tentang minuman- 
nya? Beliau menjawab, 'Lebih putih daripada susu dan lebih manis dari¬ 
pada madu, di dalamnya ada dun sahtran air yang mencurahkan dan 
melimpahkannya dari surga, salah satunya dari emas dan yang lain dan 
perak'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


1 Telaga mengalir kepada mereka. 



kampangsannah. org 











kKitab 'SRl-^a ts (Qrebanqkttan) & dKmqerian Chari <Xiamat 


3-b: Shahih 


Dan at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Hakim -beliau men- 
shahihkannya- meriwayatkannya dari Abu Salam al-Habasyi, dia 
berkata, 

J s ' 9 " f 9 ' 9 " " 

tAiSj ULbs lSj^S\ ^bp tyjykJl jjlp '-*- 1 

- p ' s ^ 3 _ ✓ 9 s* 3 3 p f ° ^ 

bl b iJULs y& ^bp Jj-J" AaJ yLol b 'o~iS 

ijbjjj vJUjJJ*- dJJLp ^Lkb tidli-Lp Ol Cl-Oj! bi 

• Aj J^iblj jl OJlo-li t ^3 -S^f Ai)i Jj-b’j jjP 

(OAp) ^j-o Li J-b 1 As^ -tJbi 4i)S ij j <jl Ob A !ci-viis 

4jIjS!j ^b-ij c^J&JI gg> b/?lb Jui4 cjbo oLIp) ^Jl 

Jl ^ ^ 3 3 /- ^ 

lJjIj dJj' LaJ-*j biJaj *J kjyzz <0 »_j jZi ^y> -5-bp 

V l bbj tbJojjj OJLjJl tjd'y>~bg-iJl i\yks flip ^JJJ 

• J>AwJl v_jl ^j| p- 4 3 ^ J t O- 5 buCJLJ I (j ^>u5bj 

^^3 n—bb^jl _L*-P b>_bbo_31 1 ~ ■ ab I J 3 .^.^p <_jb^3 

j^bj (_5-bl j ^ 5 - ,j--dj ^y>- *y o*lxJI >>-bSjj| 


"Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan kcpadaku (untuk timnang- 
gilku) Mu aku ikut rombougan pos. Kctika aku tclah menemui beliau, maka 
akn berkata, 'Waliai Amirul Mukminin! Sungguh perjalanan dengan 
rombongan pos telah menyusahkanku.' Maka beliau menjaivab, 'Wahai 
Abu Salam! Aku (sebenarnya) tidak ingin menyusahkanmu, namim 
suatu hadits telah satnpai kcpadaku darimu yang kamn sampaikan dari 
Tsauban dari Rasulullah m tentang telaga Rasuhdlah Lain aku ingin 
kamu menyampaikannya langsung kepadaku.' 

Lain Aku berkata, 'Tsauban tclah menceritakan kepadaku bahwa 
Rasulullah i| telah bersabda, 'Telagaku (luasnya) seperti jarak antara 
Adn kc 'Amman al-Balqa', airnya lebih putih daripada salju dan lebih 
manis daripada madu. Cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di 
langit. Siapa yang minimi darinya sekali, maka dia tidak akan haus sete- 


397 

Kampunqsunnat, 











<3Citab ^l-dBa'ts ikikebaiigkitan) & <3f engerian cHari dfcmmat 


lahnyn selama-lamanya, dan orang pertama yang mendatanginya adalah 
orang-orang fakir muhajirin yang mmbutnya kusut, pakaiannya lusuh 
(kotor) yang tidak menikahi wanita pembesar dan tidak dibukakan untuk- 
nya pintu-pintu orang yang berkuasa (jika mereka minta izin untuk di¬ 
bukakan).' 

Lain Umar berkata, 'Aku telah menikahi zuanita pembesar Fathimah 
binti Abdul Malik dan pintu kekuasaan telah dibukakan kepadaku, kalau 
begitu aku hams tidak mcncuci rambutku hingga kusut dan tidak juga 
bajuku yang mencmpel di tubuhku hingga kotor'." 

Bagian akhirnya. 

Mengusir dan menahan mereka agar penduduk 
Yaman masuk. 

Dengan ditasydid huruf dhadnya bermakna me- 
ngalir. 

Dua saluran air mencurahkan air ke dalamnya, 
bermakna keduanya mengalirkan air padanya 
dengan menimbulkan suara (gemerieik), ada yang 
menyatakan, "Mengalirkan air dengan kerasnya 
secara terus menerus." Diambil dari kata, 

(^gy>- J_y U-y>- s-UJl v—jjLbJi aos-). 

Dengan didhamnwhkan huruf syirmya adalah 
bentuk plural dari kata (iMM) bermakna sudah 
lama sekali rambutnya tidak diminyaki, dicuci 
dan disisir (kusut). 

Dengan didhammahkan huruf dal dan niinnya ada¬ 
lah bentuk plural dari kata {jdd) yang bermakna 
kotor. 


Sjit 

'* „ 

> > 


)1 


jJl 


- 4: Shahih Lighairihi 

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sfe, telah bersabda, 

kjyZi aLo Uj jU> g.a t^-LudJl (J^ 5 tcbLUoJl gg> 


»-« 

. 398 

- rU 


kampungsurmah. ora 










0Citab tiAi-^Ba'ts {<3Zt’hanqkitan) & < 3 Kmqerim cHaritiKiamat 


.gy AlLf- <Jjl djj! LidJu U>Jaj ^*J 

: JU ',a\)S ij k-ij b j»-* gy ijjli <Jli> 

OjIzxj tCjLiAliJl ojj>tScj v ij o~LlJi 4 .j 1 ^ 2 ^ i jr-g->G ‘Uwjji 

■j*-f5 JpGl J5 Oj-U-t Vj <j;Gl J5 


"Telagaku seperti jarak antara Adn dan 'Amman, lebih dingin dari- 
pada salju dan lebih manis daripada mcidit scrta lebih ivangi daripada wangi 
minyak misk. Cangkir-cangkirm/a seperti bintang-bintang di langit. Siapa 
yang minum dannya sekali, maka dia tidakakan haus setelahnya selama- 
lamanya, dan ornng pertama yang masuk telaga adalah orang-orangfakir 
muhajirin." 

Seseorang bertanya, 'Siapakah mereka ivnhai Rasulullah?' Beliait 
menjawab, 'Yaitu orang-orang yang rmnbittnya kusnt, wajahnya pucat 
(karena lapar dan lelah) dan pakaian mereka htsuh kotor, tidak dibukakan 
nntuk mereka pintu kekuasaan dan mereka tidak menikahi wanita pem- 
besar. Mereka memberikan semua keivajiban mereka dan tidak mcngambil 
semua yang menjadi hak mereka’." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. 

i f £ - 

Wajah mereka pucat. Dari kata (d^pkJjl) yang : 
bermakna perubahan wajah karena lapar atau 
kelelahan atau kecapaian. 

Tidak dibukakan pintu-pintu (para penguasa) : £cJu V 

untuk mereka. 


<^3617^> - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Umamah al-Bahili *4®, dari Nabi ’■>$„ beliau telah ber- 
sabda. 


gyi ^js>u ,3J_£- k. _ dj[£\ ggy \jyS y>- 

gj-° A oJaj \Ajsj Aj jtitj 

(1 )j toLkiGLlI *y <.4 g > k5 

Ojlajd *yj (JjdJl Ojiaid —(jUaljJl Oljjl j ~ 


kampangsannah. org 









<ZKitab @ll-6Ba'ts (QCebanqkiran) & QKenyerian cfHari QKuimar 


cJjJ' j* 

"Telagaku seperti jnrak antara Adn dan 'Amman. Di dalamnya ter- 
dapat cangkir-cangkir sejumlah bintang-bintang di langit, siapa yang 
minum darinya, makn dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya, 
dan sesiingguhnya di antara orang yang mendatanginya adalah orang 
yang kusut rambutmja dan kotor pakaiannya, yang tidak menikahi ivanita 
pembesar dan tidak mendatangi pintu-pintu -yaitu pintu-pintu sultan 
(penguasa)- [yang memberikan semua kewajiban mereka, namun hak-hak 
mereka tidak diberikan kepada mereka]." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan sanadnya hasan dalam 
mutaba'at (hadits penguat). 

Bentuk plural dari kata (AyS) adalah cangkir tanpa : dJjlsVl 

gagang, dan ad a yang menyatakan, "la adalah 
cangkir tanpa mulut." Apabila ada mulutnya, 
maka dinamakan J\. 

<^361S<^> - 6 - a: Shahih 

Dari Anas •4b bahwasanya Rasulullah sfe; telah bersabda, 

9 ^ 

.(iCjJAjl)j (f-lkld?) grg LiS ggj?y>- gggy>-\j JLt La 

"jarak antara dua sisi telagaku adalah sebagaimana jarak antara 
Shan a dan Madinah." 

6 - b: Shahih 

Dan dalam riwayat lain, 

"Seperti (jarak) antara Madinah dan ’Amman." 

6 - c: Shahih 

Dalam riwayat lain. 


1 Ini tidak tertulis datam teks asli kitab, dan aku menyusulkannya diambil dari al-Mdjam al-Kabir(&/140, no. 
7546) dan Majmd az-Zawa 'id, 10/366. 



kampungsunnah. org 











QQtab &U-GBa‘ts vkKebanqkhan) &. dKenqemn <£Hari 'dKiamat 


; „ , j 5 jifr t 

.e-LbdjI I Jpjlji 4J3 tS'y 

"Tampak padanya poci-poci einas dan perak seperti jumlah bintang- 
bintang di langit." 


6 - d: Shahih 

Tambahan dalam riwayat lain, 

.f-UwJi iJs- gjfi ysi ji 

"Atau lebih banyak daripada jumlah bintang di langit." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta selainnya. 1 


3619y - 7: Shahih 

Dari Anas «Sb, bahwasanya Rasulullah >:b, telah bersabda, 

* 

Liblj bis vjidLlapI 

iS v -' ; bi —!(Jli *0191— obiL>- blj tjjjill 

^ a 

. <_5 J-2-™^J 


"Aku dikaruniai al-Kautsar lain aku pukul dengan tanganku, tcr- 
nyata ia sangat wangi (seperti zvangi misk) dan ternyata tanahnya adalah 
mu tiara serta bagian sisinya -aku menduga beliau berkata-, 'Berbentuk 
bulat, airnya mengalir di atas tanah tanpa terbelah'." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan sanadnya hasan dalam pe- 
nguat ( mutaba'ah). Dan akan datang hadits-hadits tentang al-Kautsar 
dalam Sifat al-Jannah, insya Allah. 


<^3620^> - 8: Shahih Lighairihi 

Dari Utbah bin Abd as-Sulami dia berkata. 


1 An-Naji berkata, "Semua lafazh ini adalah riwayat Muslim, dan lafazh al-Bukhari adalah, 

.f-U_dJl JS yjjdVl up *ul jlj dl jjo \pS y>- jdj 0 } 

"Sesungguhnya ukuran telagaku seperti jarak Allah (Baitut Maqdis) dan Sharia dari Yaman, dan sesungguh- 
nya terdapat poci-poci seperti jumlah Untang di langit padanya." 

2 Bau yang harum. 

3 Pada teks aslinya tertulis dan demlkian juga dalam al-Majmd. Ralatnya dari Kasyf al-Astar, 4/179, 
no. 3488 dan Musnad Ahmad, 3/152 can sanadnya shahih seperti Sanad al-Bazzar Lihat kitab Silsilah al- 
Ahadits ash-Shahihah, no. 2513. 


401 


n 

kampungsunnah. org 











&Kitab GRl-^Bci'ts f<3C ebanqkirm) & QCenqerian cHari GCiamar 


nf , ' 


ja: ^JJl U :Jlii is *mi J yhj J\ ^yj>\ ;\s- 

' j i ^ ^ " a " ,, 

4is! \ (e-bc^j) ’^1; LiS J)_ft :ijLa3 

. y^ > ~ v*'”* j~^ j L$j“^ 

<lLp tfl :«H Jlii 4lip *)d _^_p ySo :Jli 

t4Ul ^5 (J y> jAj y tAi)I JjL^j ^3 ij^JbjL) f-\jH 

■ *C~a bb^I^Sbl 4^31 JjJjjj ijl ^J>-j! _J 


"Seorang Badui datang mcnghadap Rasiriullah Sfe seraya berkata, 
'Bagaimana keadaan telagamu yang telah engkait ceritajcan?' Beliau men- 
jawab, 'la seperti jarak antara Shan'a ke Bushra, kemudian Allah membe- 
riku padanya air yang mengalir ; manusia yang diciptakan (oleh Allah) 
tidak mengetahui mana dua ujungm/a.' 

Ia berkata, 'Lain Umar (semoga Allah mendhainya) bertakbir, maka 
Rasulullah ?;§, bersabda, 'Adapun telaga, maka para orang fakir Muhajirin 
yang terbunuh di jalan Allah dan meninggal di jalan Allah berdesak-desa- 
kan, dan akn berharap Allah memberiku air yang mengalir yang diminum'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbandalam Shahilmya. 


<^3621^> - 9: Hasan Shahih 

Dari Abu Barzah 4&, dia telah berkata, Aku telah mendengar 
Rasulullah #§ bersabd a. 




& I ^ ^ ^ a s 9 s * ' 

t^jbJlJl gyf U JOj L 3jj gr° 4b>jl l j r / z ljlb*Ub jbl j°y> 4l3 tdjjlbs 

.f-LbdJ! Jpjbl ‘bi 


''Jarak antara dua sisi telagaku seperti jarak antara Ailah (Baitnl 
Maqdis) sampai (Shan'a) sejauh sebulan perjalanan. Lebarnya seperti pan- 
jangnya. Di dalamnya ada sahtran air dari perak dan etnas yang mengalir 
dari surga, airnya Jebih putih daripada susn dan lebih dingin daripada 
salju. Di dalamnya terdapat juga poci-poci sejumlah bintang di langit." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam 
Shahilmypi dari riwayat Abu al-Wazi’ dan nama beliau adalah Jabir 
bin 'Amru dari Abu Barzah, dan lafazh ini milik Ibnu Hibban. 



kampungsunnah. org 










‘diirab (<3€iebanqkitan) & dKmqerian cHari Qtimnar 


<^3622^> - 10: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri Ay bahwasanya Nabi U~. telah ber- 
sabda. 


_. * f t s j ^ o & 

assj\ t/yJJl i t(**1uJLiJI (a^SvJ 1 !) "jLi Lo L 'ajs>- Li! 


"Sesungguhnyci aku memiliki telaga yang jaraknya antara Ka'bah 
dengan BaituI Maqdis, airnya lebih putih daripada snsu, bcjananya se- 
perti jnmlah bintang-bintang, dan sungguh, aku adalah nabi yang paling 
banyak pengikutnya pada Hari Kiamat." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Zakariya dari 
'Athiyah yaitu al-’Aufi dari beliau (Abu Sa’id). 


<^3623)> - 11: Shahih 

Dan dalam riwayat Muslim [yaitu hadits Abu Hurairah 
yang ada dalam adh-Dha'if], beliau bersabda. 


LoJL^ 4_S3 i(jLi *!lii! aU1 gg^g Li M^Li .4_L>[ gy 

•& ' ' * it * ; 3 / <- ^ ^ } * 

■yoj'iJfl’ jU'l gpS^>x^i \ ! j£* 'd j^y p-S' gts* 

k^LLj gyJjggdy i^yUws! !>Lhj Li <.jj-Ls^2-i bLs tg>-y 

S iijju Li (_5 jJu • cJ gkd 


"Umatku mcndatangiku di telaga, sedangkan aku sedang mengusir 
orang-orang darinya sebagaimana seorang laki-laki mengusir unta orang 
lain dari untanya. Mereka bertanya, 'Wahai Nabi Allah! Apakah engkau 
mengenal kami?' Beliau mcnjawab, 'Ya, kalian memiliki tanda yang tidak 
dimiliki selain kalian. Kalian datang dalam keadaan ivajali, bagian tangan 
dan kaki bersinar dan pengaruh wudhu, dan sungguh sekelompok dari 
kalian ditahan dariku hingga mereka tidak bisa sampai. Lain aku berkata, 
'Wahai Rabbku! Mereka termasuk pcngikutku.’ Maka malaikat menjawab, 
'Apakah kamu tahn apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu (setelah 
beliau meninggal)?”' 


403 


kampungsannah. ora 










kKirab kAl-dBa ts (kKebanqkitan) & dKenqerian cHari kfciamar 


- 12: Shahih 

Dari Aisyah dia berkata, 

!0 j jjjl 4 JL>-j jjkla i al] tASo ijj ^ 

; ** ^ \ ~ 

j cjii_Lxj IjjJj>-I Lo *)i viijJ !(J 


"Aku mendengar Rasiiluliah 4s telah bersabda, dan bcliau sedang 
berada di samping sahabat-sahabatnya, 'Sesungguhnya aku berada di 
telaga melihat siapa dari kalian yang datang kepadafcu, Demi Allah! 
Sungguh banyak orang yang tertahan tidak sampai kcpadaku. Maka aku 
bcrkata, 'Wahai Rabbku! Mereka termasuk bagianku dan wnatku.' Maka 
Dia mcnjawab, 'Sungguh kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada- 
adakan setelahmu, mereka terns berbalik dnrimu (berbuat kebid'ahan, 
(pent.)'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

Dan hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini banyak. 


3625)> - 13: Shahih 

Dari Anas dia berkata, 

ild - Jcpll ^ I <_J l_23 ijl 4l)l iJijJkj dJLw 

b\s :cii Jib J^IL: U jjt : jlS VjJdlil -J& :ojj -fill 

iiiijl j|i :cJji . jljidl JCjp jAlLli :JlS kiiiJ! 

, ^ ^ j ^ ^ ^ /> * x a ^ J ^ '' ^ s ^ o 

od_®s i ALp ^aUsIs : JlS alp 


"A/a/ telah memohon kepada Rasiiluliah $J§ untiik memberikan sya- 
fa’at untukku pada Hari Kiamat. Lain beliau bersabda, 'Aku berikan insya 
Allah.’ Aku bertanya, 'Di mam aku menemuimu?' Beliau menjawab, 
'Pertama, temuilah (carilah) aku di atas ash-Shirath.' Aku bertanya lagi, 


1 An-Naji menyatakan, "Dengan huruf ya' bukan hamzab di sint bengan makna tidak keluar." 



kampungsunnah. ora 











Ckitab CAl-^Ba'ts (dKcbangkitan) & dKenqerian cHari dKiamat 


'Bagaimana apabila aku tidak dapat menjumpaimu di atns ash-Shirath?' 
Beliau mcnjawab, ’Carilah aku di dekat mizan!' Aku bertanya lagi, 'Bagai¬ 
mana bila aku tidak menjumpaimu di dekat mizan?’ Beliau menjawab, 
'Carilah aku di sekitar telaga; karena aku tidak akan kcluar dari tiga ternpat 
tersebut'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits 
hasan gharib," 1 dan al-Baihaqi dalam kitab al-Ba'ts dan selainnya. 


■ - 14: Shahih Lighairihi 

Dari Salman dari Nabi sig, beliau bersabda, 

o \ ft 1 f * ' - » * « ° 

° x- t O } f / ^ f ^ - » * } / 

<. -aA)I 3^Ji-3 o y* ^J ^ 

^ * * / ' ' ^ ' \\ t : 

.dloLp ijljwi ap lA : J 


"Timbangan (mizan) dipasang pada Hari Kiamat, seandainya digu- 
nakan untuk menimbang langit dan bnmi tentulah cukup. Lain malaikat 
berkata, 'Wahai Rabbku! Ini untuk menimbang siapa?' Maka Allah men- 
jawab, 'Untuk hamba yang Aku sukai dan makhlukKu.' Maka mereka 
berkata, 'Mahasuci Engkau, sungguh kami belum mem/embahMu dengan 
dengan sebcnar-benarnya pem/embnhan terhadapMu '." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan beliau berkata, "Shahih ber- 
dasarkan syarat Muslim." 2 


■ 15: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, 

i*_, o o ^ „ 9 „ % 

A «, /? cA^ t A 1 jj* ,w, 11 A^ - ^ ^ ^ P"I ^ ^s- -LdydhJl 

■»> ♦ %» ^ ^ 3 'y ' * ^ 

<• ^_ ^sJ>xj jlJ Alip ca3j>j 


1 Aku nyatakan, Penulis kitab ' at-Tawashshui memlai lernah hadits ini dengan kebodohannya sehmgga jangan 
terpedaya dengannya, karena dia kantong kosong, semoga Allah merahmatmya, sedangkan tiga orang 
bodoh tersebut memlai hadits ini hasan karena bertaklid. Lihat kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah no. 
2630. 

2 Aku nyatakan, Dan adz-Dzahabi pun menyetujuinya, dan pendapat ini perlu dianalisa kembali. Namun hadits 
ini memiliki jalan periwayatan lamnya yang telan aku takhr/j dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, 
no. 941. 


Kampungsunnah. ora 












@Cirab (Al-dBa ts ($Cebanqhitan) &. dKoujtrian cHari dKimnat 


j ijl idJJj *_djyij 

3 y f / S 9 y. } B 3 f X ' 

<j?)^ f-* 31 dJJi> 

aL?-Jj ly~x As 3 La>] n-&j>- i Xj 

ij^jl *_ 1 J (_51 : J ! Jwwcj tJLfijLs ^J./?;i; Al>Jl 4 AjI 

!(JlS t^jLi*yi 4j C-Xla^jl li] ^4>- -J-Aj 1> jA-’ • 3 Jtxis VoJjJI __>j OjIj 

aIx^sj cJLx Li tiij 


"Shirath dipasang di atas Neraka Jakarta in sepcrti mala pcdang 
yang sangat tajam, licin dan menggelincirkan. Padanya tcrdapat pengait- 
pengait best dan neraka yang digunakan unlnk rnenyambar, sehingga 
yang tertangkap, maka jaluh ke neraka dan terjerembab. Ada pula di an- 
tara mereka yang meleivatinya sepcrti (kecepntnn) kilat, sehingga segera 
selamat (meleivatinya), kemndian ada yang sepcrti kecepatan angin hingga 
segera selamat, kemndian ada yang sepcrti kecepatan lari kuda, kemndian 
ada yang sepcrti kecepatan lari orang, kemndian ada juga yang sepcrti 
kecepatan orang berjalan, kemndian orang yang paling akhir dari mereka 
a dal ah scorang yang telah dibakar api neraka dan merasakan pahitnya 
hingga akhirnya Allah memasukkannya ke dalam surga dengan keluasan 
rahmatNya. Lain dikatakan kepadanya, ' Bercita-citalah dan mintalahk 
Lain ia berkata, 'Wahai Rabbku! Apakah Engkau mengejekku padahal 
Engkan adalah Rabb al-Izzah.' Maka dijawab, 'Bercita-citalah dan minta- 
lah!' Hingga bila telah habis semua cita-citanya Allah berfirman, 'Kamn 
mendapatkan semua yang kamn minta dan yang semisalnya '." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan, dan 
tidak ada pada teks aslinya rivvayat marfu'. 

Makna hadits ini telah berlalu pada hadits Abu Hurairah yang 
panjang [Pasal 3, hadits 19]. 


3628|i> - 16: Shahih 

Dari Ummu Mubasysyir al-Anshariyah #5, bahwasanya dia 
mendengar Rasulullah bersabda di dekat Hafshah, 

I gj JJl A>-i oy>t»xJl t^xL>wbi e-Lx j] jllil kJ 


1 Pada teks aslinya tertulis Ul dan ralatnya dari Shahih Muslim, no. 2469. 

TweT 

_ kampungscinnah. org 












kKirab &ll-£Ba'ts (ksKibangkiran) & kKmtyrian AHlm kKiamat 


. f- s'* /a ^ a-'i'' ■" 0 •" " 

41 1 1)\ j 4 ^ • oJbb (J y* j t _4 J • l *— 

tifrlf-3 jJb_> {T 4 ‘cSS* JlS JL5 <^111 (Jlii 


/y -\, 

: y VO/ 


"Tidak seorang pun dari Ashhab asy-Syajarah yang berbai'at di bawah 
pohon tersebut masuk neraka, insya Allah." Hafshnh berkata, '(Seharusnya) 
tidak demikian ivahai Rasidullah!' Lain beliait mcnegurnya, maka Hafshah 
pun menjawab, 'Allah berfirman, 'Dan tidak ada seorang pun dari 
kalian, melainkan mendatangi neraka itu.' (Maryam: 71) Maka 
Nabi dtp menjawab, 'Simgguh Allah jitga telah berfirman, 'Kemudian 
Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan mem- 
biarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan 
berlutnt.' (Maryam: 72)" 

Diriwayatkan oleh Muslim dan [bnu Majah. 


43629)> - 17 - a: Shahih 

Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah keduanya berkata, 
Rasulullah telah bersabda. 


^jil.i "4 ^ IaJL>s _3 •'Vis ijl ^Jl lyS-ii ^Ul 

UjLoJ jls\ygaS\ l ^ZZs>- jl 7yl3 4 ju> c ^ iL)^Jh3 

i,jyf>\S c'Ju J,j 

<3j4^ i 44 y>S tc ■‘“-ta : <JLS 

^ ^ * * f „ f s ' y 

JM j <■ jAS jfj jk*— 1 (*-> 4-9 ^9 g-f’r yj jM. ‘_ 

dbj :J yf \s\'jAaA ^ip ^Jli Iff, |*4^UJs-l ji-f; c5 j ^ 

' ' * £ s * ^ ^ ^ - 1 

*-^>cj ^p>- oL*Jl JUi-f-i ( _ 5 p > - k p-|—4^ 

A>-L ojjJiLo (_ 4 j :JU tl4>-lj *^1 

i>j l 4 J^' cJ o^l -y> 

.lij j>- 4~ g>- *d| 0w ^ 


40 zl 

Kampungsunnah. org 









kiKitab @ti-£Ba'ts (<3Cebangkitan) & 0Cenqerian AHari hKiamat 


"Allah mengumpidkan manusia, lain keduanya menyampaikan 
hadits sampai menyatakan, 'Lain mereka mendatangi Muhammad 0 
lain beliau berdiri dan diberi izin serta amanah dan rahim dikirim ber- 
samanya, lain keduanya berdiri di samping shirath sebelah kanan dan kiri, 
lain orang pert mm kalian meleivatinya seperti kccepatan kilat (cahaya).' 

Peraivi berkata, 'Aku bertanya, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu! 
Seperti apa kecepatan kilat itu?' Beliau menjawab, 'Tidakkah kalian melihat 
kilat, bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata, kemudian ada 
yang melewatinya seperti kecepatan angin, kemudian seperti kecepatan 
burling dan larinya seorang laki-laki. Amalan merekalah yang meleivat- 
kan mereka, sedangkan Nabi kalian 0, berdiri di atas shirath menyatakan, 
'Ya Allah, selamatkanlah! selamatkanlah!' Hingga amalan hamba tidak 
mampn lagi, hingga seorang laki-laki datang dan tidak mampu melewati¬ 
nya kecuali dengan cam merayap. Beliau berkata, 'Dan di samping-sam- 
ping shirath ada pengait yang tergantung dan diperintahkan unhik mengait 
orang yang mam ia diperintahkan untuk mengaitnya. Sehingga ada yang 
dicabik-cabik tubuhnya lain ia selamat dan ada yang dilemparkan ke ne- 
raka. Demi Dzat yang jnva Abu Hurairah ada di TanganNya, sungguh 
dasar Neraka Jahanam itu sejauh tujuh puluh tahun perjalanan." 

Diriwayatkan oleh Muslim, dan akan datang dengan sempuma 
dalam asy-Syafa'at insya Allah. 


17 - b: Shahih 


Telah berlalu hadits Ibnu Mas'ud (2-Pasal) dalam "al-Hasyr" 
[Akhir hadits padanya] berisi. 


f 0 ' " * " " * ■" sJ * * * 

AjjdMs ^ jM. is* ‘0^ yp- <y 

tJu JJ di o j jj (_£ JJi yA i rfJM' j^ 

„ i* j 6 , , 

^ ‘ J4-j 


. jlLll y>- 


"Shirath itu seperti tajamnya pedang, sangat licin membnat terpe- 
leset." Beliau bersabda lagi, 'Kemudian mereka menyeberanginya sesuai 
dengan kadar cahaya mereka. Di antara mereka ada yang menyeberangi- 



kampungsunnoh. ora 










dKirab (Al-TBii'ts (QCtixuufkhmi) & dKcngerian c9iari dkiamat 


nya seperti jatuhnya bin tang, ada yang menyeberanginya seperti kedipan 
mat a , ada juga yang meleioatmya seperti angin, dan ada yang menyebe¬ 
ranginya seperti berlarinya seorang laki-laki dan berlari kecil. Mereka 
melewatinya sesuai kadar amalan mereka, hingga orang yang diberi cahaya 
pada ibu jarinya bcrjalan, satn tangannya Icpas dan satu yang lainnya 
memegang, dan satu kakinya lepas dan yang lainnya menempel serta 
neraka mengenai (membakar) sisi-sisi (tubuh)nya' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, ath-Thabrani dan al- 
Hakim, dan ini lafazh beliau. 

^3630)> - 18: Shahih 

Dan al-Hakim meriwayatkan juga dengan sanad yang beliau 
katakan berdasarkan syarat Muslim dari al-Musayyib, beliau ber- 
kata. 



"Aku bcrtanya kepada Murrah tentang Firman Allah yU.', 'Dan 
tidak ada seorang pun dari kalian, nielainkan niendatangi neraka 
itu.' Maryam: 71. Lain Murrah menceritakan kepadaku balnea Ibnu Mas'ud 
mencerituknn kepada mereka bctlnva Rasulullah tfe tel ah bersabda, Manusia 
niendatangi neraka kemudian menyeberanginya sesuai amalannya dan 
orang pcrtama dari mereka mem/cberang seperti kccepatan kilat, kemudian 
ada (yang menyeberangi) seperti hembnsan angin, kemudian seperti kece- 
patan lari kuda, kemudian seperti orang yang mengendarai untanya, 
kemudian seperti kccepatan berlarinya seorang laki-laki, kemudian seperti 
kccepatan berjalan'." 

<^3631^> - 19: Shahih 

Dari Abu Hurairah - A, dia telah berkata, Rasulullah telah 
bersabda. 



ampangsannah. org 










Qtitab GRl-SBats (kKebant]kiran) & hKmqtrian cHari LKiamar 


l(J jdcs <twS td-ol Ij iiJjjbi tA^ljLaJl old j 

s <F * * '♦iC " \ t ^ t t ^^ ' s ^ 

Jj>- SfjJl ^* 62 ^ C-ol 

\ £ * " ? f » * 5 ji i P- ^ a ' ° ****** 

■ u i 3^3 iul ^ylj ls^" cr-* 3 *'* i*- 3 

f- C- ^ * S 3 £ S *• Off 

ikl^j i (J jii - 0 >sJI s— j \jj I (Jjl Jj>oI t^JJJJLp Ij 
tjlljl ^5 ^tL*jL^? oLI 4\)l ijli .y>^j ^ 61 ^jApj < 6 Ll^ 

^ ^ % S * $. J, ^ ^ ✓ © £. A 1 jj ^ 

■ dlljJjPy 4^ . (_)1]t^-L/P Ij . 4Ajl (_jj}Jb3 C4 j2jLj wk^-1-3 


"Scorang lah-laki bertemu bapaknya pada Hari Kiamat lain din 
berkata, "Wahai bapakkn! Aku dalnilu anak yang bagaimana baghmi?' la 
menjawab, 'Sebaik-baikm/a anak.' Lain ia berkata, 'Apakah kamu man 
taat kepadaku pada hari ini?' Ia menjawab, 'Ya, lain ia berkata, 'Berja- 
lanlah di belakangkn!' Lain ia bcrjalan di belakangnya kemudian ia pergi 
hingga mendatangi Allah dalam keadaan sedang mempersilahkan (masuk 
surga) kepada para makhluk. Lalu Allah berkata, 'Wahai hambaku! Masuk - 
lah melahii pintu-pintu surga yang kamu sukai.' Lain ia berkata, 'Wahai 
Rabbku! Dan bapakku bersamaku, karena Engkau telah berjanji kepadaku 
untuk tidak memlniatkii main.' Beliau berkata, 'Lain Allah mcrubah 
bapaknya menjadi Hyena, lalu terjerumus ke neraka, lain Allah ambil 
(dengan dipegang) hidungnya lalu mem/atakan, 'Wahai hambaku! Apakah 
ini bapakmu?' Maka ia menjawab, 'Bitkan, demi kemuliaanMu’.'' 

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berda- 
sarkan syarat Muslim.” 

Hadits ini ada dalam riwayat al-Bukhari namun dengan lafazh, 

"Ibrahim berjumpa bapaknya yang bernama Azar." Lalu disam- 
paikan kisahnya mirip dengan hadits ini. 



1 Dalam teks asli berbunyi: (jiAJI ^dW) dan ralatnya berasal dari sl-Mustadrak, 4/589 demikian juga al- 
Bazzar, 1/66, no. 97 dan Fath al-Bari, no. 499 dan 500. 


kampungsunnah. org 











kKitab k&l-’dBii T$ [CfCebatykitan) & QuiyeriindHanGKianiaT 



PflSfll T€NTflNG SYflFfl'flT DON LflfNNVfl 

JltllSil 


Al-Hafizh berkata, "Semestinya keterangan tentang syafa'at 
ini didahulukan dari keterangan tentang shirath, karena peristiwa 
shircith lebih akhir daripada izin memberi syafa'at umum dari sisi 
waktunya. Nnmun demikianlah kesepakatan imln' (yang ada). 
Wallahnl Musta'an." 


^3632^ - 1: Shahih 



Dari Anas 44 dia berkata, Rasulullah is telah bersabda, 

* _ ^ ^ s' > 

14143 ii oj-co J_4J -;JIj jD jL- ^ J5 

. ap-LLa 144>— \ 


"Setiap Nabi telah meminta permintaan -atau mem/atakan-, 'Setiap 
Nabi memiliki doa (yang mnstajab) yang telah dia mintakan untuk umat- 
nya, dan akit menyimpan doaku sebagai syafa'at bagi itmatku'.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, 


3633|> - 2: Shahih 

Dari Ummu Habibah 4!f>, dari Rasulullah ig, bahwa beliau 
bersabda, 

^ * r 

t ^ j/2. k j P-Lo 4 g -A » ’ ^ d-Jji 

jl <cjL 4 _s i 44 4 l)l 

J' ir ^ 3 & s y 

. tS_iD_sj 1 ApLL-j 

"Aic// diperlihatkan apa yang menimpa umatkii setelahku dan per- 


ra-« 

. 41 n 

i i i*l 


kampangsannah. ora 











t 3\irab ^Z-mBuYs i&Ctbamikmn} & ^Kmiprian cHari Otiamar 


tumpahcin darah di antara mereka, lain hal tersebut membuatkii sedih. Ini 
telah ditetapkan Allah sebagaimana ketetapan Allah telah berlaku atas 
uniat sebelum mereka. Lain aku memohon kepadaNya iintuk memberikan 
syafa'at kepadaku untuk mereka pada Hari Kiamat lain Dia menerimanya." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al-Ba'ts, dan beliau 
menshahihkan sanadnya. 1 


3634|> - 3: Hasan 

Dari Abdullah bin 'Amru ! '+rz&’ J / 


db 3 ®^ Jj-dj ild 

vl-jdiC'l Jjjj JCC ^y~>- j pj 

Ul L^l t^yLl3 Jj>-I /j.^>la pI Ui aIlLjI 

v-^-pylLi jJA jI y*jsjj w^us^s UlM ^JcLs ^yo ijh>j 

pjliiJl ( j ? J 0 -L>Mj O £_Jd>d 0 dCSj J jl5 

Ij tLg_Ls*l jl5j tLg-iSI 

i)\Sj j o^A-s^JI ^sS I UiJl 

„ *> 

<3 uwalj>t]l^ g *^oj) p- g rolls' ^3 0 ^Jw2j I 0 

cJi ‘A- 1 ^ -’ey? ^ C>? 

• bill kjj N (jl ‘r^Cj pjS 


"Balnoasam/a Rasuliillah is piarfa tahun perang Tabuk bangitn shalat 
malam, lain berkimipnllah beberapa orang sahabat beliau menjaganya 
hingga beliau selesai shalat dan pergi menemui mereka, lain beliau bersab- 
da kepada mereka, 'Sunggiih pada malam ini aku dianugerahi lima hal 
yang tidak dianugerahkan kepada seorang pun sebelumku. (Pcrtama), 
adapun aku, diutus kepada manusia selurultm/a, sedangkan Nabi sebelum¬ 
ku diutus hanya kepada kaumm/a saja, (kedua), aku dimenangkan atas 
musuh-ku dengan dimasukkannya kepada mereka perasaan takut, walaupun 


1 Aku nyatakan, Hadits ini telah diriwayatkan oleh yang lebih tmggi thabaqabw/z seperti guru beliau al- 
Hakim, bahkan [bnu Abi ’Ashim di dalam kitab as-Sunnah dan selaln keduanya. Hadits ini telah di takhrj 
dalam kitab S/Isflah at-Ahadlts ash-Shatvbab, no. 1440. 



kampungsunnah. org 











kifcirab kAil-dBd'ts tv Ki‘hinqkiran} & yjKeiiqerinn dHari kHGanwr 


jarak antara aku dengannya sejauh sebulan perjalanan, pastilah musuhku 
dipenulii perasaan [takut], (kctiga), dihalalkan bagiku harta rampasan 
perang untuk aku makan dan orang sebehimku dahulu menganggap 
dosa besar memakanm/a dan mereka menghanguskannya (ghanimah 
tersebut), (keempat), tanah dijadikan bagiku sebagai tempat sujud (masjid) 
dan alat bersuci, di mana pun shalat menjumpaiku, maka aku mengusapnya 
(tayamwn) dan shalat, sedangkan orang sebelumku menganggap itu 
(dosa) besar. Mereka hain/a shalat di gereja-gereja dan sinagog mereka. 
Dan kelima adalah sesuatu yang besar. Dikatakan kepadaku, 'Mintalah!' 
Karena setiap Nabi telah memmta. Namun aku tunda permintaanku sam~ 
pai Han Kiamnt, ia untuk kalian dan orang yang bcrsaksi bahwa tidak 
ada tulian (yang berhak disembah) selain Allah'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. 


3635^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abdurrahman bin Abi 'Aqil -n-, dia telah berkata, 

y Li j u. _;LJL 5sE§ 4i)l ^jl J jj y O-L-LLj! 

y jlS’ Li yi>- Lb’-yA L*j iAiip by* LbJj y 3 -*- 1 } 

»_LLj vA-JLa ^1 tAiil <J Li !LL« (JLis iajlLp Jt?- j y> bLSl 
Adi Ji!p iJyLyVjz} JJ<ii :Jli y vd-Uwii :<Jl3 VjUbLb clbLkS’ LSCli 
y toj-bS olLpI Vj LLJ iil jj tjUlLd. diii y 

1 _^SLUU o ^y p jd y ^Lp L^_> Lpo y& j} tL^dapli Lb^ LaA>tljI 
.AiliSjl y yjAi ApLabu yj aLp L^JUL>-Li iSjpjs ^.>llapi Aid oL^ iL^j 


"Aku berangkat bersama rombongan delegasi menemui Rasulullah 
% lain kami mendatangi beliau, lain kami berhenti di pintu, dan tidak 
ada orang yang lebih kami tend daripada orang yang masuk menemui 
beliau. Tidaklah kami keluar hingga tidak ada orang yang lebih kami cintai 
daripada orang yang menemui beliau. Lain seorang dari kami berkata, 
'Wahai Rasulullah! Tidakkah (sebaiknya) kamu meminta kepada Rabbmu 
kerajaan seperti kerajaan Sulaiman?' Dia berkata, 'Rasulullah Sfe tertawa 
kemudian bersabda, 'Semoga nabi kalian memiliki sesuatu yang lebih baik 
di sisi Allah daripada kerajaan Sulaiman. Sesunggulmya Allah tidak 


413 


I 


ampanqsunnah. ora 










<3Ckal> riAl-dia >s (riKebanqkiran) & kfcmyt'rian cHari iKiamar 


mengutus seorang Nahi melainkan memberinya satit pcrmintaan doa, 
di antara mereka ada yang menjadikan hal itu untuk dnniawi lain diberi, 
dan ada yang menggunakannya scbagai doa untuk kebinasaan kaum- 
nya, karena mereka bermaksiat (kiifur) hingga mereka binasa dengan sebab 
doa terselnit. Demikian juga Allah tnemberiku satu permintaan doa lain 
aku simpan di sisi Rabbku agar menjadi syafa'at bagi umatku pada Hari 
Kiamat'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar dengan sanad 
jayyid. 


3636j> - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Dzar A,, dia berkata, Rasulullah W, telah bersabda, 

f j» , , t ^ i 

dS-\ Q j M LdjL>- 

f “ , " i , , = s J 

Ojiw) i_-c-ylL cj j <■ gj> 

03 J .43 y>J~\ J5 L J\ ‘(JjAp Jgt- 

. IlLJj 4 ASLi fjA 


"Aku diatutgerahi lima perkara yang tidak dianugerahknn kepada 
seorang pun sebelumku: (Yaitu) tanah dijadikan untukku sebagai alat ber~ 
suci dan masjid, diltalalkan untukku harta rampasan perang yang mana 
ia tidak dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Aku dimenangkan 
dengan dimasukkannya perasaan takut pada diri musuhku sejauh selnilan 
perja-lanan dan aku diutus kepada scluruh manusia (baik berkulit inerah 
atari hitam) serta aku diberi syafa'at dan syafa'at itu akan mcngcnai orang 
yang tidak menyekutukan Allah dari umatku." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan sanadnya baik, namun ada 
yang terputus. 

Hadits-hadits ten tang hal ini banyak sekali dalam kitab-kitab 
shahih dan selainnya. 


<^3637^> - 6 - a: Shahih Lighairihi 

Dari ’Auf bin Malik al-Asyja'i 4b dia telah berkata, 

f , , 

^ dJjl JlUl jl5 IS| L y>- \yhd ^)l J yAj UjiLi 



kampangsunnah. org 











GfGrab Tdl-'Ta'rs ($Zebimjkimn) & V Kenqerian CtHari GKiamat 


p 3 ii < ■■ ““ v s ^ a * ^ j J * £ £- 

o~L>- *^j, <Lb ^jS i_X~^ bis d-bJiS cf jUl ^jL 

Aj^Ll^ib 3s|| AUl Jj~‘ , j .cSj13 t^vvJlJ ^3 Jb *-Sj (_5 jlj 

O - j; “ - ' M >— & 

t^SwJ<Jl Jyi C^>-j> ^O- (Jlb-J^Jl j jJu>tj| C-~^-^>x-3 I^lJjI iaHII 

•Slx^sj ?-l^>tJl eJJLlf- ^j! jJ& bb ol^1J| lib d~<ll3 jlj^wj LjI bb 

bb iLibb-j^l ^JJl :cJub Vlb>~j^l (jjJJl Li : ( j^J bUb dr? 

1£ jwlS 1^3 ^-<swdj (V-*'-’ b^3 !. d . At«ll LjiJLii io_U_*j JJLp Lb 4 ,.^-Xxj 
?^-i^>iJi ^jj oj^p jjS b ^a :j!is§ adI (Jjjdjj (Jlii j Jlrll 

:11b ^.tlXJLi iijLi .:11b S, \g>- :<Jb L ^-*- J -lib 

' A ' -*'**'■ * i ’ 

bl^o bj bjA ^bvo b ■jlf Alii I j-^j blj 

; llb ?UjT gy/jA- Uj , j~?-\ i\ :JUi aL>-j ^->-3 ib^ 

»_jLdj>- d -*- 1 djsxil (_sb ! ^ 1)1 db ib J 3 ~ ,_ -cJb l Alii b j L 

:Jb ^ yL>yy>-\ (_£jJl Li iaDI L :11b . 4 pHJLjI byrid * j IH 3/j 

lillit-lLi V° bL^j>-l t aX)I Jj-1j L> lib .apLUJI yL>yz >~I 

.j^XjLo ^bxi b} -<Jb 


"Kami melakitkan perjalanan bersama Rasulullah Ms, yang panjang 
hingga apabila masuk malam hari kedua mataku tidak dapat terpejam dan 
tidak dapat tidur, hilii aku bangkit dan term/ata tidak ada seekor binatang 
pun dalam tempat pasukan (base camp) tersebut kecuaii melctakkan pipi- 
nya ke tanah (tidur m/enyak) dan aku merasa was-ivas di hatiku. Maka 
aku bcrkata, 'Sunggtih aku akan mendatangi Rasulullah #5, lain aku rnen- 
jaganya malam ini sampai pagi. Lain aku keluar melangkahi orang-orang 
hingga keluar dari tempat pasukan tersebut, term/ata aku melihat bayang- 
an hitam, maka aku menjiimpai bayangan hitam tersebut. Term/ata itu 
adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal. Lain keduanya 
berkata kepadaku, 'Apa yang membuatmu keluar?' Aku menjawab, '(Yang 
menyebabkan) adalah yang menyebabkan kalian berdua keluar.' Tiba-tiba 
katni berada pada semak belukar tidak jauh dari kami. Maka kami pun ber- 
jalan ke arah semak belukar tersebut. Tiba-tiba kami mendengar di dalam- 


kampangsannah. org 











khab sUl-LBa ts \vKebanqkiran) & RKmqerian cHari LKiamar 


nva ada siinra seperti suara taivon (lebah) dan gemerisik angin 1 . Lain 
Rasulullah ife bersabda, 'Apakah di situ adnlah Abu Ubaidah bin abjarrah?' 
Kami menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda lagi, 'Dan Muadz bin Jabal?' Kami 
menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Dan Auf bin Malik?' Kami men¬ 
jawab, ’Ya.' Lain Rasulullah 5-fe menemui kami, kami tidak menanyakan 
sesuatu kepada beliau sama sekali, dan beliau pun tidak menanyakan kami 
sedikit pun hingga ia kembali ke tenda beliau, lain beliau bersabda, 
'Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang mana Rabbkn memberiku 
pilihnn tadil' Kami menjawab, 'Man, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 
'Rabbkn memberikan kepadaku dua pilihan antara memasnkkan dim per- 
tigiL umatku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab dengan (pilihan) 
syafant.' Kami bertanya, 'Wahai Rasulullah! Apa yang engkau pilih?' 
Beliau menjawab, 'Aku memilih syafa'at.' Kami semua berkata, 'Wahai 
Rasulullah! Jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat syafa'atmu.' 
Beliau berkata, 'Sesunggiiltm/a s yafa'atku untuk setiap Muslim'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan beberapa sanad, salah 
satunya baik, dan Ibnu Hibban dalam Shaliihnya dengan semakna 
dengan hadits ini, namun pada riwayat beliau ada dua orang yaitu 
Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa. Dan ini juga pada sebagian riwa- 
vat ath-Thabrani, dan inilah yang ma'ntf. 


6 - b: Shahih 

Ibnu Hibban menyatakan dalam haditsnya, 

ai !<UJl (Jlii 

!aA)I b : j-a tdULi jj js- .jk-fi-M OjI !(JIS 

caJ jY-jjj aUL> Jpsjpj j llSgj Ul Jii 

jJC“I M Ji :Jll Uii! :jis 1^ 


Pada kitab ash jzW- j sedangkan dalam ahMajmO, 10/369, dan ralatnya berasal dari MO jam ath-Thabrani, 
18/58, no. 107. 

Demikian pada kitab asli dan pada al-MajmO juga. Sedangkan dalam ahMOjam Ail sama saja riwayat ini 
atau itu adalah munkar, di dalamnya Faraj bin Fadhalah, dan dia seorang yang dhaif. Dan riwayat yang 
mahfudz (terjaga) dari kisah ini dari beberapa jalur: jjui WJO sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban 
berikut dan selainnya. Lihat as-Sunnah karya Ibnu Abi Ashim, (2/388-391 - azh-Zhilal), dan al-MOjam al- 
Kabir, 18/126, 133-134, 136, dan ai-Majmb, 10/368-370. Tiga orang penS7/«? yang bodoh tersebut telah 
melalaikannya. 


416 [ 

-rfi 


kampungsunnoh. org 











dKirab ts (vkebanyhiTan) & QCmqerian cdHari GKiamat 


cAPlilJl yJuj ^yul 11 ji yi j ‘‘CgJ fj~° 

. ijiyji: jiii Ll^H *4wi Jj^j l yjlJi Jiii .apuJLm 

d^lji yik! s_5^ a\)I J yd j JLSS tp_l5cj pj IjJ-I oil 

.111 aA)L ii^ij V 


"Mu’adz “Hfe berkata, 'Sungguh ayah dan ibukit sebagai tebusanmu 
zvahai Rasuhillah! Engkait telah mengetahui kedudukanku, maka jadikan- 
lah aku termasuk dari mereka!' Beliau menjawab, 'Kama termasuk dari 
mereka.' 'Aufbin Malik dan Abu Musa berkata,"Wahai Rasuhillah! Eng- 
kau telah mengetahui bahzva kami telah meninggalkan harta, keluarga, 
dan anak-anak kami, kami barman kepeida Allah dan RasulNya, maka 
jadikanlah kami termasuk dari mereka!' Beliau menjazuab, 'Kalian berdua 
termasuk dari mereka.' Ia berkata, 'Lain kami menemui kaum, lain Nabi 
Ife bersabda, 'Telah datang utusan Rabbku, lain memberikan kepadaku 
pilihan antara memasukkan separuh umatku ke'dalam surga dan antara 
syafa'at, dan aku memilih syafa'at.' Maka kaum tersebut berkata, 'Wahai 
Rasuhillah! Jadikanlah kami termasuk dari mereka!' Maka beliau menja¬ 
wab, 'DiamJah kalian!' Lain mereka diam liingga seakan-akan mereka 
tidak pernali bicara sebclumnya. Maka Rasuhillah bersabda, 'Syafa'at 
itu bagi siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah 
sedikit pun'." 


3638# - 7: Shahih 

Dari Salman 4$fa, dia telah berkata, 

£ ' o > 9 a a S ' * 

gys yds* y>- liljjJl 

op i «' 9 f ' - ^ s jip x t' , a * s- ' ' 

Ool ‘•Aiil ggg Li ’ ij j} yds ^yjJl lyls -iJlS ySjji )(JU> 

L« eSfg j iyS-\Z \dj dlo yj> ^J-5j La liJ ysS'j udU «U)I yj-d ^yUl 

S'" } Xf 9 % * -S’ ' •'* O S S 

c Lj> Ij I ! (Jyjy ! ilL j ^ \ 11) li t Ali yau 

- a ^ f s’ ✓ a ✓ jj>- 55 

u_Jo ^yo *_)LJl Jj>-li iaLIJI »_ i\j 

yij pjJL ( _yA > ~ “1 ’.ijysss VIJuts gyS i(J yda ijjlll JgjWA 

& s % ' a “l 9 3 "P ^ X ^ Ji 


. 417 


% 


ampungsunnah. org 











$Cirab kAl-dBa'rs (V Kebamjkiran) & kRetujerian cHari QiCuwitir 


fiisJi Jjyji 

"Pada Hari Kinmat matahari diberikan panas sepulith talutn, 
kemudian didckatkan dari iibun-ubun mamisia." Dia berkata, 'Lain belmi 
menyampaikan haditsnya.' Beliau berkata, 'Lain mereka mendatangi Nabi 
l|£ dengan menyatakan, ’Wahai Nabi Allah! Engkaulah yang telah diberi 
karunia oleh Allah, dan Dia telah mengampuni semua dosamn, baik yang 
terdahulu maiipnn yang akan datang, dan engkau telah melihal kectdaan 
kami, maka berilah syafa'at untuk kami dan mohonlah kepada Rabbmu 
(agar diperkenankan)!' Maka beliau menyatakan, 'Aku adalah sahabat 
kalian.' Lain beliau keluar memyelidiki antara orang-orang hingga ber- 
henti di pintu surga, lain beliau memegang gelang pintunya yang terbnat 
dari etnas dan mengetuk pintunya, lain ada yang berkata, 'Siapa ini?' 
Beliau menjawab, 'Ini Muhammad.' Maka dibukakanlah untnknya hingga 
berdiri di hadapan Allah Ak>, lain beliau bersujud. Maka beliau dipanggil, 
‘ Bangunlah, mintalah pasti engkau diberi, berilah syafa'at, pasti sya- 
fa'atmu diperkenankan.' Itulah al-Maqam al-Mahmud (kedudukan yang 
mulia, maksudm/a semua yang diperoleh melalui syafa'at)." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih. 


3639j> - 8: Shahih 

Dari Anas *$*>, dia telah berkata, Rasulullah -ss; telah menceri- 
takan kepadaku, beliau bersabda, 

f-li-'S/l o jjti ^PZS' (X>- .>1 I ,4-21-53 gA 

ijl <U!i b -ts 

^ 0 ^ 0 _ a ^ J ■" ^ f ■" p ® ^ 

OjfA *Jwi jUJU Ligdy D tp-Ldo Jl fjfi l3jA. 

.oJaJI obIjd.i _^bxd Ulj ‘.iiijJlS' gip Uli tggiJl ^j>_ 

41)1 :J15 njy- ;! ^ 

px ^ /■ ^ * I* ^ x *-''' 

^jli Jg yj diU jJj pJ U gJlli ciJ 

tidJ-Jdj *ijl { J-A3 ijl &)l 

— » s > " " „ " '* 

^ ^ jt ~ ^ 1 1 f 3 \ * 


-T? 

418] 

-« 


kampangsannah. ora 











<3Cirab &tl-^Ba'rs issKrbangkitan) & $Cenqerian Chari vKiamat 


L«ULo /» ^3 1 '^hs j £5y>\ Li-3 t(JliS dA>-ly LL-IjI 
j^x?- j-^oi i(jii iji tXijj jyo ii)i ^lUapi ^>- i 

^Ip j t L^2-1>c-j I_l>-Ij Lojp I 'i/J aJI ol (jy° aAjI 


"Sesiingguhnya aku berdiri memmggii umatkii menyeberangi shi- 
rath, tiba-tiba datanglah Nabi Isa 5|SS." Beliau bersabda, ’Nabi Isa berkata, 
'Para nabi ini telah mendatangimu ivahai Muhammad memohon -atau 
berkata,- 'Berkumpul menghadapmu, mereka memohon kepada Allah 
untuk memisahkan antara seluruh iimat-nmat sekehendakNya, karemi 
dahsyatnya ken dan n yang mereka hadnpi. Para Makhluk ditenggelamkan 
dalam kenngat (sehingga seakan-akan midnt mereka diikat). Adapim se- 
orang Mukmin, maka in menghadapinya seperti terkena sakit influenza, 
sedangkan orang kafir, maka kematian menyelimutinya.' Maka beliau 
menjawab, 'Wahai Isa! Tunggulah hingga aku kcmbah menemuimu.' Pc- 
raivi berkata, 'Nabi Allah Sg berangkat pergi lain berdiri di bazoah Arasy 
lain beliau mendapatkan sesuatii yang tidak didapatkan oleh seorang rna- 
laikat pilihan pun dan tidak juga seorang nabi yang diutiis. Lain Allah 
meivahyukan kepada fibril untuk pergi menemui Muhammad, lain 
katakan kepadanya, 'Bangunlah, mintalah pasti engkau diberi, dan berilah 
syafa'at, pasti syafa'atmu diperkenankan' -beliau berkata-, Lain dikalndkan 
syafa'atku untuk umatkii agar dikeluarkan dari setiap sembilan puluh 
sembilan satu orang.' Beliau berkata, 'Aku tents bolak balik kepada Rabbku 
hingga tidaklah aku berdiri di satu keadacm melainkan syafa'atku diterima 
hingga Allah memberikan kepadaku dari syafa'at terselnit dengan menya- 
takan, 'Masukkan umatmu (ke dalam surga) dari makhluk Allah yang 
pada suatu hari bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Allah dengan ikhlas dan meninggal dalam keadaan demikian'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya dijadikan 
hujjah dalam ash-Shahih. 


<^3640^> - 9: Hasan Shahih 

Dari Abdullah bin 'Amru bin al- 'Ash dia telah berkata, 
Rasulullah U§ telah bersabda. 


U_> i&l ^1 

. e- 

tipiiJjl jJ jSjii Us> IJjLiU-j tjss-gNki L Jts- Ijjjpp-lj 


lj_s/2P Uj it PpS-ip f kf jl*J| aIiIII oJJ& Jpl J-i-Ju 


J4i9 

Kampungsunnah. org 










dKitab 0%1-GBa Ys (^Kebcmqkitan) & enqemn cHari kfciamat 


JwJjj tcLL*'lj Jlibi tlXjli 4il p LiS” Lu-U a\)1 ( _4 , b 

" ; J s ' o ' ^ 

. £J3^J 

"Sebagian ahli kiblat (Muslimin) ini masuk neraka yang mana tidak 


ada yang dapat menghitnng jumlah mereka melainkan Allah, dengan sebab 
mereka bermaksiat kepada Allah dan nekat berbuat maksiat serta menye- 
lisihi ketaatan kepadaNya. Lulu aku diberikan izin memberi syafa'at. Maka 
aku memuji Allah dalam keadaan sujud sebagaimana aku memujiNya 
dalam keadaan berdiri. Lain disampaikan kepadaku, 'Bangunlah dan min - 
talah pasti diberi, dan berilah syafa'at pasti syafa'atmu dikabulkan’ 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan 
al-Mu'jam ash-Shaghir dengan sanad hasan. 


- 10: Hasan 

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq 44 dia berkata, 

l-d pd 0 I 5 Ml <41 

s £ ° S> ' s ' ' l * S' & 

AjlSdi djk)l tffAj vijj>(*<3 yy> 

* ' — 3 s 0 ^ ' #' ' ' ' i f a S 3 

'f diJi ( jir jxJtdlj y ./?*JI j 

4 jLi Li a!)I J jAj J—^ (Jlis 

S Ja,5 4jC-s^2j llLJi 


jjJjVl ^-0-4^ bjjJl ^.ii ^^0 /^jLS” Lo ^^Ip ^P ijlii 

.ilSi fST IjaVlail ‘4^3 44 u- ‘4 OJ34 "*^j 

LSJ ^usJil t4i)l jjUL^/?l LjJls}\ y\ oil !^Sl Li djJlil 

ol ^ Jj*j ^Sslii ^dJl k ""'4 a ^ 

^ 5^4^ <..4-^3-Yi <3'^J £.4? f at 

tiUl iibdsuj?! AjU tviJjj LJ *_aJil dj.o l .l fl 'Aa 

.IjIjj ^jj^lSsJI ttiblpi ^ dij id->L>t£dl3 

oJu>ol i\)l (jLs IJiJlLli t^wUp p-S"l.5 


G*-« 

420 

—-- 


kampungsunnah. org 










'Jtitiib <Ml-6Ba‘rs (QKebancjkitan) & kKanja ian cHari tftiamar 


i-5~^t_sH (_5AdP ^jAaJ • JjjLA ^ Jl\ ijjjs\\l'.'.i 

S> » £ 

.UllSA 4-ils - iiil jli 


S ydJajI (_£a1p jj-™] '.JjiA dSdJic- ^AjJ j jjdla'As 

JjiA ,_ 5^43 t k _p ? j;'yij 4AS*yi £ 5 jl^ aJU t^AA p 

Jjl 4j^3 t^ol jjj AlA Jl Ijaljail j^SJj iJjaIp ^jjli ( jAl! : c5 AIp 
^J l ^j3- A a1-3 aAj>*-« Ij-HUajI nuUaJl 4dP ^JjAJj jp 

*: 9 B * A '- * P ' ' — "■ , *' 9 ' ' ' 

c4J jjtfl 4 jj JJ^j>- ^jUi 4 ( j4^r ^ylj 4 ^i 0j.fllJa.U9 :Jli 

* 9 ' t ' * >' 9 '''$° * 

pj i4_*_Ap- jjj> lAp-l_A ^>A3 Jj jAp- JjJdaAs :Jli iJJJL* o^aaj 
£- fiA>lj t^AvJ J3j uALjIj ^ijl iAJLAxjj Ij i^Jlijj Jjldj <U)l JjJL 

i(_5^>-l 4i_ip- jJi I a?-La jp- 4 jj tjl J^ 1 14_A I j y*s ! ^tJkAj 

t. -AAA .^jSAj ^jjAIj 1 £-AAj ijJ—jj ^3jl Ij liMi JjiA 

f i. ^ i » ' - •* ' »5 ; » -. 

jv-J Li flpAJl ^•p <UAp «A!l ^Cjlij o■»A/?» ^jjjA>- AA-Li tlAp-lA *JLj 

O ✓ *" ^ ^ ^ £, ^ } s' ✓ ✓ •*'' V 

ij>x£ 'i/j ^il wJj wlAA tOj ^1 ijjiis . Ja3 

^ * *■ s " ' 9 fie- 0 L ' „ ' e- 

^ * j) cr^“ L J^ fid 3 Lp JAA ip Jjlj 

i fi ^ jt " " i ✓op-' 0 

t^^lfljwLsiJl IjpSi' ■ JL5 j pj t[Jj|] j [f-lAlA 1 ] Li ^S\ J! 

^-Ji j cAjl./2. J l <aAA ,JaJI tf-l^jVl Ij-^-^l :Jlij jA-> OpciAAs 

2 >’ - > e l ' , « 

AlJ^AJI l>Sl :JUL; P cA^-I aaa [^jAaJJ jJJIj t-cAJlj <aAj>JI ^a«js 

Ul \*^\s-j Jp- JjA tiiJi p-IwI^aJI cJAs lili ilj^lji \j AAs 
c<CpJl tjjb-AA tllAA li j-Aj 'i olJ ( j-« (_3A>- 

VJa3 (J^A' Aj>-i l^Ai |-& tjllll Ij^iiil <Ail JjA pA 


1 Kata ^A-'l bermakna bagian antara ketiak dengan pertengahan lengan bagian atas. 


421 


ft 

Kampunqsunnah. org 












kKitab Vs (C,Aehmqkitan) & GKenqt'rian AHari <5 Kiamat 


, - t f „ i , _ 3 3 > , , 1 , , , 

t'y :Jj^3 ^Ja3 'W-*'' J-* (JU^S t*>U3 jllll ^jS jj_b»eji 

\ I 3 * s " 

4^>-LwjIS" :ii)! Jjjip ^liJl vi-jS ^jl 

5 ** j, ^— ** 

?Ja3 I^I>- cJu-p Jj* :aJ jUii jllll 3r? ;r3>*4 <*-j ^AAk ^J>\ 

c^J^>Js’l pj j 3JL v ^- a '3J •(_5-jJj ^y 5 ' 3 ~p V : Jj-S^ 

Jlii i.pSjJI ^ <yjj^ J*4\ eJi s? : '3r*M ^S" '31 l /3- 

^ t - lg pi >3^-° (J) ^Px>\ '.(J^jcj : JlS o-L*j 

<dlLJI ^>c_vL) j^J ! J^Jii3 OjJ^P j aJlLo 3iJ 0^ idlL 

£ ^3 S ^ 1 

. ^> r -.^ 'I < w 3 <l*S^>z^p ^jJI i^Jj3i 


"Pada suatu hari Rasulullah Ss bnngim pagi, lain shalat Shubuh, 
kemudian dudnk hingga biln masuk umktu rfhuha, maka Rasulullah Sfe; 
tertawa, dan dudnk di tempatnya sampai shalat Zhuhur, Ashar dan 
Maghrib. Seimia itu (beliau Inkukan dcngan) think berbicnrn sama sekali 
hingga shalat Isyrd, kemudian bnngkit menemui kehtarganya. Maka 
orang-orang berkata kepada Abu Bakar •«#:, 'Tam/akan kepada Rasulullah, 
mengapa beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan 
sama sekali (sebelumnya)?' 

Maka beliau bersabda, 'Ya, (memang saya tertawa), karena semua 
yang akan tcrjadi dari perkara dunia dan akhirat dipaparkan kepadaku, 
lain dikumpulkan semua orang yang terdahulu dan yang akan datang 
di satu dataran tanah, hingga inereka pergi menemui Adam dalam 
keadaan keringat hampir menenggelamkan inereka. Lain mereka berkata, 
'Wahai Adam! Engkau adalah nenck inoyang seluruh manusia, yang 
in ana Allah telah memilihmu, berilah syafa'at untuk kami dan mohonlah 
kepada Rabbmu (agar diperkenankan)!' Maka beliau menjawab, 'Aku 
menghadapi seperti a pa yang telah kalian hadapi. Pergilah kalian kepada 
bapak kalian setelah bapak kalian ini, pergilah kepada Nidi!' Allah berfir- 
man, 'Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga 
Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka 
masing-masing).' (AH Imran: 33) 


1 Dalam kltab an-Nihayah, kata dalam Bahasa Arab sama dengan (^Udjl) dikatakan, dan, 

(j^-ll) apabila berbuat kebalkan dan memberikan sesuatu r--ena kedermawanan. 

nm 

_ kampungsunnah. org 











Kirab &tl-<LBa‘rs (hJCehmiqlritaii) N enqman dHari hKkmar 


Lain mereka berangkat menemui Nnh dan berkata, 'Berilah 
syafa'at nntuk kami dan mohonlah kepada Rabbmu (agar diperkenankan), 
karma Allah telah memilihmu dan mengalntlkan doa-doamu, hingga 
tidak tersisa satu tempat pun bagi orang kafir'. Lain beliau menjazvab, 
'Syafa'at yang kalian minta tidak aku miliki, p>ergilah menemui Ibrahim; 
karena Allah telah mengangkatm/a sebagai Khalil (kekasih terdekat)!' 

Maka mereka berangkat menemui Ibrahim, namun beliau menjazvab, 
'Syafa'at yang kalian minta tidak aku miliki, maka berangkatlah menemui 
Musa; karena Allah telah berbicara langsung kepadanya (di dunia)!' 

Maka mereka berangkat menemui Musa namun beliau pun 
menjazvab, 'Syafa'at yang kalian minta tidak aku miliki. Namun pergilah 
menemui Isa, anak Maryam; karena dia dapat menyembuhkan orang yang 
buta sejak dari lahirnya dan (juga menyembuhkan) orang yang sakit sopak 
serta menghidupkan orang matid Namun nabi Isa pun menyatakan, 
'Syafa’at yang kalian minta tidak aku miliki. Namun kalian berangkatlah 
menemui sayyid (penghulu) anak keturumn Adam, karena dialah orang 
pcrtama yang keluar dari bumi pada Hari Kiamat, berangkatlah menemui 
Muhammad agar dia memberikan syafa'at untuk kalian memohon ke¬ 
pada Rabb kalian (agar dikabulkan).' 

Beliau bersabda, 'Lain mereka berangkat menemuiku, dan aku me¬ 
nemui Jibril lain fibril menemui Rabbm/a. lulu Dia berfirman, 'Berikan 
izin kepadanya, dan kabarkan dia dengan surga!' Beliau bersabda lagi, 
'fibril membawaku lain aku bersujud sekitar satu Jum'at. Kemudian Allah 
tiUj berkata, 'Wahai Muhammad! Bnngunlah! Katakanlah, pasti pcrkataan- 
mu didengar, dan berilah syafa'at, pasti syafa’atmu dikabulkan.' Lain beliau 
bangun, maka ketika dia melihat kepada Rabbm/a, maka beliau pun ter- 
sungkur sujud seukuran Jum'at yang lainnya. Lain Allah berfirman, 
'Wahai Muhammad! Bangunlah! Berkatalah pasti didengar, dan berilah 
syafa'at, pasti syafa'atmu dikabulkan.' Lain beliau mulai bersujud lagi, 
lain fibril memegang kedua lengan bagian atasnya, dan Allah mengaru- 
niakan kepada beliau doa yang tidak dikaruniakan kepada seorang mamma 
pun. Lain beliau bersabda, 'Wahai Rabbku! Engkau telah menjadikanku 
sebagai penghulu seluruh manusia, dan itn tanpa kesombongcm,dan orang 
pcrtama yang keluar dari bumi pada Hari Kiamat, dan itu tanpa kesom- 
bongan, hingga sungguh datang kepadaku telaga yang lebih panjang 
antara kota Shan'a dengan Ailah (Baitul Maqdis).' Kemudian dikatakan, 
'Panggillah para shiddiejin!' Lain mereka memberi syafa'at, kemudian 
diserukan, 'Panggillah para Nabi'. Lain datanglah seorang Nabi bersama 


TizsT 

kampangsannah. org 









0Citab ts (TKehmqkinm) & TKenqerian cHari kKkmw 


sejumlah orang dan Nabi lain bersama lima dan enam orang, dan nabi 
lain sendirian Itanpa] ditemani seorang pint. Kemudian disern, 'Panggillah 
para syuhada!' Lain mereka memberi syafa'at pada orang yang mereka 
kehendaki. Apabila para syuhada telah berbuat demikian, maka Allah 
berfirman, 'Akulah Dzat Yang Maha Pemurah, masukkan ke dalam surga- 
Ku semua orang yang tidak berbuat syirik kepadaKu sedikit pun!' Lain 
mereka masuk surga. 

Kemudian Allah Adk berfirman lagi, 'Kalian lihatlah dalam neraka, 
apakah di Sana ada seseorang yang hanya bcramal satu kebaikan saja?' 
Lain mereka mendapati seorang laki-laki di neraka, maka dia ditanya, 
'Apakah kamu telah beramal walaupun hanya satu kebaikan saja?' Maka 
dia menjaivab, 'Tidak, hanya saja aku dahulu pernah mempermudah orang 
dalam jital beli.' Maka Allah berfirman, 'Berilah kemudahan kepada ham- 
baKu ini seperti kemudahan yang dia dilakukan terhadap para liambaKu!' 
Kemudian dikeluarkan seorang lagi dari neraka, maka dia ditanya, 'Apa¬ 
kah kamu telah beramal walaupun hanya satu kebaikan saja?' Maka dia 
menjaivab, 'Tidak, hanya saja aku dahulu pernah memerintahkan kepiada 
anakku, 'Apabila aku mati, maka bnkarlah jasadku dengan api kemudian 
tumbuklah aku hingga apabila aku telah menjadi seperti celak mata, maka 
bazvalah aku kc laid lain taburkanlah pada hembusan anginMaka Allah 
bertanya, 'Mengapa kamu kerjaknn demikian?' Dia menjaivab, 'Karma 
(aku) takut kepadaMu.' Maka Allah berkata, 'Lihatlah kepada kerajaan 
milik raja yang terbesar ini, maka kamu mendapatkan kerajaan semisal- 
nya dan sepiduh kalinya'. Maka orang itu pun berkata, 'Mengapa Engkau 
mengejekku padahal Engkau adalah Maha Pcnguasa?' (Nabi bersabda), 
'Inilah yang membuatku tertaum pada waktu dhuha tadi' 

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu 
Hibban dalam Shahihnya, dan beliau berkata, Isbaq -yaitu Ibnu 
Ibrahim- menyatakan, 'Ini termasuk hadits paling mulia. Hadits 
ini diriwayatkan dari sejumlah rawi dari Nabi seperti ini, di 
antaranya; Hadits Abu Hudzaifah, Abu Mas’ud 1 dan Abu Hurairab 
serta yang lainnya'." 


1 Demikian dalam teks aslinya, dan demikian juga dalam kitab Mawarid azh-Zham 'an Fi Zawa 'id Ibni Hibban 
no. 2589. seandainya tidak demikian tentu aku memandang yang benar adalah Ibnu Mas’ud, karena teiah 
lalu haditsnya semakna dengan hadits ini dalam akhir pasal 2 kemudian aku semakin yakin kebenaran pen- 
dapatku ketika aku melihatnya sesuai dengan yang ada dalam kitab ai-lhsan. Alhamdulillah. Padahal para 
komentator kitab al-Mawarid oa takan Mu'assasah dan selainnya tidak tahu, apalagi ketiga orang pentoV/i? 
bodoh itu. 


rsi-« 

i m, 

kampungsunnah. org 











vfcitiib vHl-GBa'rs [QKebanqkiran) & sKem/erfon <£Hari ufCiamat 


3642® - 11: Shahih 


Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah keduanya berkata, 
Rasulullah Jfe; telah bersabda. 


i_ij y ~'.Jl£ — l yibJl DjlD <U)l 

o % > ^ S 5 , ^ s } } S s ' * $ ° " 

^JsJkj ID tUbl Ij (JjjlD 

^Jl 1 ^aJL®ol tDUi »^_dJ S jk^DS aiDsl>- 'Vl -c_>Jl ^_So-y>-i 

& * * ' '' * * * '' i, 

Lkjl tDDi CL—D !p_Lfclyjl J^-aD ;Jli .<UJl JD.?- pJLftlyd ^Dl 

-LiDDo a-DD (_^Dl J! ljJA-c-1 Djd ^j_a *ycLL>- 

„ i 

4^15" ^-wvJLp L*z2j . kJ ^ -kJ^ 

, . > f. j ^ JL s j, 

fXs!§ IwDDt-a (j Dj vidDi v_0»-Lj2j J J)-A"3 4^ 

lDa-> Ji»ljy/2Jl ^Sg>- Dbi‘bLa'i/l cJ ^Jbi 

. D^ 3 iDLi-iD 

z' z. ^ 

JjjD^ i_Ji D D : J^ fiD~^ ‘■(JkJd : Jli 

✓ * ' ** -* * - 

(_$ _y>>^ tJU-^Jl -Lij ‘jDDl 3 ^ jD dj& 5^J^* (_f? £-?-jjJ l —3r 

y>*-*-> l ^r :> ~ t j*Dd < jkDa Oj ; JjD J^lyDDl ^Lp j»jli 5|§ 

- Jli ibJ>-j SM yiDJl ^DaDlo Jc>-y5l ^Cs^ Jbkf! 

1 > ^ ^ f t j f. iJ ^ ^ <* ^ i * 1 

i4j OyD gyk j_>~L 0jj3La «udjit-a *w-D*^lS ^X3U- 

j^ 3 ^1 ^D® 5 t>j lS^j ■ j&\ ijt ‘■^ 


• ID 




"Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi mcngumpulkan sehiruh 
manusici; -bcliau bersabda,- ‘Lain kanm Mukminin berdiri hingga surga 
didekatkan pada mereka, lain mereka menemui Adam lain berkata, 
'Wahai bapak kami! Mintalah dibukakan pintu surga untuk kami', lain 
dia menjawab, 'Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah 
kesalahan bapak kalian ini? Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. 
Pergilah menemui nabi Ibrahim, kekasih Allah.' Beliau berkata, 'Ibrahim 
pun berkata, 'Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu, aku menjadi 


m 


kgmpangsannah. ora 









kKkab ®ll-nBa 'ts i kKebangkitan) & <3i Cenqerian cHari QKiamat 


khalil setelah (Musa dan Muhammad), mintalah kepada Musa yang mana 
Allah mengajaknya bicam (di dunia).' Beliau bercerita, 'Lain mereka men- 
datangi Musa, natnun Musa pun berkata, 'Aku bukanlah orang yang ber- 
hak untuk itu, pergilah menemui Isa, kalimat Allah dan ruhNya!’ Lain 
Isa berkata, 'Aku bukanlah orang yang bcrhak untuk itu.' Lain mereka 
mendatangi Muhammad M lain beliau berdiri dan diberi izin (untuk mem- 
berikan syafa'at) serta amanah dan rahim dikirim bersamanya, lain kedua- 
nya berdiri di samping shirath sebelah kanan dan kiri, lain orang pertama 
kalian melczuatinya seperti kecepatan kilat (cahaya). 

Perawi berkata, 'Aku bertam/a, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu! 
Seperti apakah kecepatan kilat itu?' Beliau menjawab, 'Tidakkah kalian 
melihat kilat, bagaimana m leioat dan kembali dalam sakejap mata, kemu- 
dian seperti kecepatan burling dan larinya seorang laki-Iaki. Amalan me- 
rekalah yang melezvatkan mereka sedangkan Noth kalian &; berdiri di atas 
shirath mengatakan, 'Ya Allah, selamatkanlah! selamatkanlah! Hingga 
amalan hamba tidak mampu lagi, sampai seorang laki-Iaki datang dan 
tidak mampu mclcwatinya, kecuali dengan earn merayap.' Beliau berkata, 
'Dan di samping kanan kiri shirath ada pengait yang tergantung dan di- 
perintahkan untuk mengait orang yang sudah diperintahkan kepadanya 
(untuk mengaitnya). Sehingga ada yang tercincang lain selamat dan ada 
yang dilemparkan ke neraka.' Demi Dzat yang jiurn Abu Hurairah ada di 
TanganNya, sungguh dasar Neraka Jahanam itu sejauh tujuh puluh tahun 
perjalanan." 

Diriwayatkan oleh Muslim. [Telah lewat pasal 4 hadits 16]. 


<^3643^ - 12 - a: Shahih Lighairihl 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dia telah berkata, Rasulullah #| 
telah bersabda, 

l Vj JUjiJl f-\j] i yMs 'yj iSbJjJl jol JJj JCM U1 

J j\ LjA if) 

. ..LgAJLkdj 4LkJl >\j : t_3 L5 ... y>d> ^J ‘Cs- 


1 Ini pada teks asli dan demikian ]uga ada pada yang pertama beberapa kalimat yang diriwayatkan dalam 
hadits namun tidak aku dapati hadits penguat dari sahabat lainnya, bahkan berisi hal yang munkar, dan ia 
berasal dari bagian kitab yang lain, sedangkan yang tertera di sini adalah yang memiliki riwayat penguat 
( syah/dj. Lihat kitab Silsilah at-Ahadits ash-Shahihah, no. 1570 dan 1571 dan kitab al-Mawarid, no. 2127. 
Adapun para orang bodoh tersebut, maka mereka menghasankannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. 


kampangsannah.org 










dKirab oAl-nBa'rs {$Cebanqkiran) & Wernerian cHari hkiamat 


iciLilj ^Sjl : jJ iXLkJlj *1^1 ey> ilJl JLs t|jL>-Ui 
(Jli (jjjJl ^Ub>Jl jj&J teLUj^ij jJjj <■ ^JuA (.^llajo 






"Aku penghulu selurtih manusia padn Hari Kiamat, dan tidak ada 
kesombongan (yang layak aku sombongkcin), dan di tanganku ada panji 
al-Hamd (pujian), dan tidak ada kesombongan (yang layak aku sombong- 
kan), dan tidak ada seorang Nabi pun pada hari terscbut, baik Nabi Adam 
dan di bawahnya melainkan berada di bawnh panjiku, dan aku orang per- 
tama yang keluar dari bumi, dan tidak ada kesombongan (yang layak aku 
sombongkan).. .beliau berkata, 'Lain aku mcmegang gelang pintu surga 
lain aku menggcrak-gerakkannya,...lahi aku tersungkur sujud, lain Allah 
memberikan ilham kepadaku berupa pujian dan sanjungan, maka disam- 
paikan kepadaku, 'Bangunlah! Mintalah pasti diberi, berilah syafa'at, pasti 
syafa'atmu dikabulkan dan berkatalah pasti didengarkan perkataanmu.' 
Inilah aKMaqam al-Mahmud (kedudukan yang terpuji, maksudnya adalah 
semita yang diperoleh di hadapan syafa'at, ed.) yang Allah sampaikan 
dalam FirmanNya, 'Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke 
tempatyang tei-puji.' (Al-Isra': 79).” 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits 
hasan." 


12 - b: Shahih Lighairihi 

Ibnu Majah meriwayatkan awal hadits ini dan berkata. 


‘LoldiJi j ^ jyd (Jjl USj ^j jol bfj Ul 

o ^ ^ ^ ^ f, ■J'- o' 

J_L>Jl djJj tjyjitS 'i/j if j\j (Jjl Ljlj <.ys>^3 

. <U IliJJ I ^ 


"Aku adalah penghulu seluruh manusia, dan tidak ada kesombong¬ 
an (yang layak aku sombongkan), dan aku orang pertama yang keluar dari 
bumi pada Hari Kiamat, dan tidak ada kesombongan (yang layak aku som¬ 
bongkan), dan aku pemberi syafa'at pertama, dan orang yang pertama 
dikabidkan syafa'atnya, dan tidak ada kesombongan (yang layak aku som¬ 
bongkan), dan panji al-Hamd di tanganku pada Hari Kiamat, dan tidak 
ada kesombongan (yang layak aku sombongkan)." 

Dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jad’an. 


tsrr 

Kampunqsunnah. org 









$Qtab 'ts (VKebaiMkmn) & 0C,aujerian cSHari C 'Kiamat 


13: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia telah berkata, 

OjIS j — SjP.5 '2*^ 

p-j b^j-b ,Jb> iihdl ^bJl JJJ U1 <0_gj 1^0 

JJL*0> ^-S/lb byjj'yi iijl 

'y bo ._ j^5\JIj p_*JI ^i£j| tp_^o jjAJj iJ^pIjj! 

«ui pj-d bo ^Jl i)jy> 'Vl :^llil bj-bj t[b^bo-b'to bjdbaj 

Jj-b-2 ^jb5bj pb^l ^-2-bb ^ bj^Lb-i 'yi Lo (_Jp 

ctliLJ- t jZjcS\ jjI 0-4 tp.iT b ibjJj-ibs bjjbi tpiT ^S”j_>i :[^<2Ad] 
ibJbSwd j) ttbJj Ij-ibob t4Sb*>biJl j bbi toJ-O ^ 

11_3bSS ^bi-L boj *U3 ^ I ^bbj ^Jl bJ £jOj V i t<CjbJl 

trilba o-L*j s_wbj VJ tbjo <A_l_t2 t. -. / 3 .*j pJ l~v2P pi-d-blP (jyj 

s' 3 0 ' f ' ^ / 

L Cs^ Jl> (Jrr^ Cv —r^ 2 -*- 8 ^p 

-p>j ijl 

Jij c^b’j'yi JaI ^1 jJ-bjJl <Jji o~4 b ijjJjOa tLbjj bjbLi 
*y! tbJ<-b bo i^y> Nl tAis l jr > *- j bo ^jl (_5jj y/1 tlj^Sb^ Ijjp <U3i i3Lb^ 
Alls t_«A»j pJ tb-bp p^dl tbwip bJ ■ (J*! bb>j ^jil bJ 

(.^5^3 JjC- ^ b-’jpS OjpS ^ jl5 Jb bilj tdibo oJbb <b-vi*j ^y3j tiibo 

•(^'^l Jl '^1 ‘cij^ ji 'J^M ‘c>^ c>r^ 

( j r ^» <bi>-j yi)l Ool b] ipbftljyd bjib^ 

i_^ip Ji bJ :jbf3 JjiJs Lpb U (jjb y/l ! ‘-LLjj ^ 

o Jw*j (.<bjo 4_ll3 t ■ - /?»’i pj cD>^2P 

, /• 0 O, 3 , 3 / „ ' s m s S ' ' Ji '', s 

l l$ s_bi tb~r-b birr-^ “Li^S”Ji- olibS b->*>b OobS 

•t jr^y l )! 


*H-S* 

. 428 

»-a 


kampangsannah. ora 













GKitab <5?[l-vBa , r$ f<3v ehmiqkittm) &. ‘dKenqerian cSHari dKiamat 


Aj'yLi ,j <sA3l dli3 wA1)I jJCX ol tlx -l) ^3 yd L y <-)ylx^ 
liixj l‘4X2 t y>t .j U ^Jl 'x 1 I ! Jjjj ( _..’i lx! £_&jM t^bJI 4-**)\So3 

oJ^J J t4_ijXa 4_ils k_u,<2 j*j lx-.V.P pyXll i_«,-agp jii l3| 

1 ^X-®ol i ydij ^ ll^JjXfJj p-1 IwlJ tXXVxj Jis (_V|^ 

Ji 'j^l ‘<$J* Ji 

^J| LiUjl ASJ±\S J c4\)l (J J do I Lj ! jj2X3 L 

! Jju3 ^Jl UJ *.[liw?] j^iJl ^3 ^>ll)l d^LiSj to ^\3 jj 
^ Ixjtp ^jxJl w-vip ii ^3 ^i : ^yy ^ k?s Ni 

9 ^ *x S^ jl J t f ' } , 'O'! '9 ' ' ^ S 

^ ^ t llo Jo i oJaj i aI^w^ 

.aij>J> ^Jl Ijiiil ‘c 5Ji 

A3^ vP-J^o^l c4Wl J do I ! Jw<L>t->i Lj ! 

li ^Jl yy> 'VI !>^Jjj j_^ 3[ Hi £-a-Xl ty>-\j Laj tJLL-O ^yi ^J-S-' Lo Hli <U)I 
4i)l ^zSjli jXj t I J_>~LX ^3 U v^jXi^iJl iXX->cj <_y^ Jj-Uajli l <19 

% /* p ' O ^ ^ ^ ^ 

Xj t^ylxj j_>~l ^Lp a>iXXij.' X-3 Hxx 4 x1p f-lxij! toJ-aL>*-a ^ylp 

'a ** ^ *} ^ 

t^_a.XXj' t4ia^J tvii-wnlj U '.(Jli) 

dJbol ^yo ( Jj>-ii # ' !Ij !(JlaX3 ti_ ij lj ^yXal lj 

f-lSyj- t4X>«JI jyj __>1x31 l j-« p_gxip OLx^-"y 

U ijl toJXj ^ywjJj 11_31-3 |Xj tk _-*3 jj Vl i_lU.S y i-^-~? (_^’l , ~^l 

t yXa IxXS" jl (yi^)j (4XX) |jXj IxXS" <XpxJl ^ : jLX2-a ^y> i jXj 

>(t 5y^.)J (^) 

"Kami bcrada bersama Nabi S@ dalam suatu undangan, lain diper- 
sembahkan kepada beliau daging lengan (kambing) -dulu daging ini 


1 Pada teks aslinya di sini ada kata Oj U jK\, untuk yang ketiga kalinya, dan ini tidak ada dalam ash-Sha- 
hihain. 


T 429 T 

/(ampangsannatLon 













<dvhil> sAl-dBa'ts (kUCebungkirmi) & uKengaian cHariOKiamar 


sangat dia disukai- lain beliau menggigit satu gigitan darim/a, dan belian 
bersabda, 'Alai adalah penghnlu selunih mamisia pada Hari Kiamat, talm- 
kah kalian kenapa demikian? Allah mengumpulkan selunih mamisia yang 
terdahulu sampai yang terkemudian pada satu dataran tanah, sehingga 
pemantau dapat melihat mereka seluruhm/a dan penyeru dapat memper- 
dengarkan (suaranya) kepada mereka semuanya serta matahari mendekat 
dari mereka. [Lain mamisia mengalami kesedihan dan kesusahan pada 
batas yang mam mereka tidak mampu dan sabar menanggungm/a], lain 
lsebagian] mereka berkata, 'Apakah kalian tidak melihat keadaan yang 
kalian hadapi dan yang menimpa kalian ini? Tidakkah kalian melihat 
siapa yang dapat memberikan syafa'at untuk kalian kepada Rabb kalian?' 
Sebagian lainnya menyatakan [kepada sebagian yang lain1, ‘Bapak kalian 
Adam (dapat memberikan syafa'at. ed).' Lain mereka mendatanginya dan 
berkata, 'Wahai Adam! Engkau adalah bapak selunih mamisia, Allah men- 
ciptakanmu dengan TanganNya dan meniupkan dari ruhNi/a kepadamu 
serta memerintahkan para malaikat (bersujud kepadamu) lain mereka 
sujud kepadamu, dan Allah juga menempatkannnt di surga. Tidakkah 
engkau (dapat) memintakan syafa'at untuk kami kepada Rabbmu? Tidak¬ 
kah engkau telah melihat keadaan kami dan sesuatu yang menimpa kami?' 
Lain beliau menjawab, 'Sungguh Rabbkit telah marah pada hari ini dengan 
kemarahan yang mana Dia belum pernnh marah sebelum ini seperti itu, 
dan tidak juga marah setclahnya seperti itu. Allah melarangku dari satu 
pohon, namun aku melanggarnya. Aku sendirilah yang biituh syafa'at, 
aku sendirilah yang butuh syafa'at, aku sendirilah yang bntuh syafa'at, 
silahkan pergi menemui selainku, pergilah menemui Null.' 

Lain mereka menemui Null seraya berkata, ’Wahai Null! Engkau 
adalah rasul pertama untuk penduduk bumi, dan Allah telah menama- 
kamnu hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau telah melihat keadaan 
kami, dan tidakkah engkau telah melihat sesuatu yang menimpa kami?' 
Tidakkah engkau (dapat) memintakan syafa’at untuk kami kepada Rabbmu? 
Lain beliau menjawab, 'Sesimgguhnya Rabbku telah marah pada hari ini 
dengan kemarahan yang mana Dia belum pernah marah sebelum ini se¬ 
perti itu dan juga tidak akan marah setelahnya seperti itu. Sungguh da- 
hulii aku memiliki suatu doa yang aku gunakan untuk menghancurkan 
kaumku. Aku sendirilah yang butuh syafa'at, aku sendirilah yang butuh 
syafa'at, aku sendirilah yang butuh syafa'at, pergilah menemui selainku! 
Pergilah menemui Ibrahim!’ 

Lain mereka menemui Ibrahim seraya berkata, '[Wahai Ibrahim!] 



kampangsannah. org 










kfcitab (Al-bBa'rs (vKebanqkiran) & Wernerian DHari <3(mmat 


Engkau adalah nabi Allah dan khalilNya dari penduduk bumi, berilah 
syafa'at imtuk kami dan mohonlah kepada Rabbmu (agar diperkenankmi )/ 
Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?' Lain beliau menjawab, 
Sungguh Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang 
mam Dia belum permit marah sebelum ini seperti itu, dan Dia tidak 
akan marah setelahnya seperti itu. Aku dahulu pernah berdnsta dengan 
tiga kedustaan, -lain beliau sebutkan hal tersebut- aku sendiri butuh 
syafa'at, aku sendiri butuh syafa'at, aku sendiri butuh syafa'at. Pcrgilah 
menemui selainku, pergilah menemui Musa!' 

Lain mereka menemui Musa seraya berkata, 'Wahai Musa! Engkau 
Rasnlullah, Allah memuliakanmit atas manusia dengan risalah dan kalam 
Allah, berilah syafa'at unhtk kami dan mohonlah kepada Rabbmu (agar 
diperkenankan)! Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?' Lain be¬ 
liau menjawab, 'Sungguh Rabbku telah marah pada hari ini dengan kema¬ 
rahan yang maim Dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan 
Dia tidak akan marah setelahnya seperti itu. Aku pernah membunuh jiwa 
yang mam aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya, maka aku sen- 
dirilah yang butuh syafa'at, aku sendirilah yang butuh syafa'at, aku sen- 
dirilah yang butuh syafa'at, maka pergilah menemui selainku, pergilah 
menemui Isa!' 

Lain mereka menemui Isa seraya berkata, 'Wahai Isa! Engkau ada¬ 
lah Rasnlullah dan (yang diciptakan dengan) knlimatNya yang mana Dia 
diberikan kepada Maryam serta (dengan tiupan) nth dariNya, dan engkau 
telah berbicara kepada manusia ketika masih dalam buaian Idalam keadaan 
bayi]. Berilah syafa'at untuk kami dan mohonlah kepada Rabbmu (agar 
diperkenankan)! Tidakkah engkau telah melihat keadaan kami?' Lain Isa 
menjawab, 'Sungguh Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemara¬ 
han yang mana Dia belum pernah marah sebelum ini seperti itu, dan Dia 
tidak akan marah setelahnya seperti itu, -dan beliau tidak menyebut satu 
dosa pun-, aku sendiri lebih butuh syafa'at, aku sendiri lebih butuh syafa'at, 
aku sendiri lebih butuh syafa'at, maka pergilah menemui selainku, pergilah 
menemui Muhammad!' 

Lain mereka menemuiku seraya berkata, 'Wahai Muhammad! Eng¬ 
kau adalah Rasnlullah dan penutup para nabi, Allah telah tnengampnni 
semua dosamu baik yang telah lain atau yang terkemudian, berilah sya¬ 
fa'at untuk kami dan mohonlah kepada Rabbmu (agar diperkenankan)! Tidak¬ 
kah engkau telah melihat keadaan kami?' Lain aku pergi dan mendatangi 
bawah Arasy, lain aku bersujud kepada Rabbku kemtidian Allah mengaru- 

ni-ci 

43TJ 

_ kampangsannah.org 








Vkitab kAl-bBii'ts (<3(ebanyktan) & y Kengerian (fHari GKiamat 


niaiku sebagian scinjungan dan pujian-pujian yang mana tidak Dia berikan 
kepada seorang pun sebelumku. Kemudian diserukan kepadaku, 'Wahai 
Muhammad! Bangunlah, mintalah pasti kamn diberi, dan berilah syafa'at, 
pasti syafa'atmu dikabulkan.' Lain aku bangkit dan berkata, 'Umatku 
wahai Rabbku! Umatku wahai Rabbku! Lain dijawab, 'Wahai Muhammad! 
Masukkanlah dari umatmu orang yang tidak dihisab dari pintu al-Aiman 
(paling kamn) dari pintu-pintu surga.' Dan mereka berserikat dengan 
manusia pada selain pintu itu. Kemudian beliau bersabda, 'Demi Dzat 
yang jizvaku ada di TanganNya! Sungguh jarak antara dua pintu (yang 
ada daun pintunya) dari pintu-pintu surga adalali seperti antara Makkah 
dengan Hajar (ibu kota Bahrain dulii) atau seperti antara Makkah dengan 
Bushra'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari 1 dan Muslim. * 


- 14: Shahih 

Dari Hudzaifah ■*#.-, dari Nabi ig, beliau telah bersabda, 

lolS'dxJ l h’.'bki'j ijjjds toljj \d ^ L (J jKy 

old" jllli gg L gW -dbj Li 

■ dkdj| ^1 oji 


"Pada Hari Kiamat Ibrahim berkata, ’Wahai Rabbku! Maka Allah 
Yang Mahaagung lagi Mahatinggi menjawab, ’Aku penuhi panggilan- 
mu!' Lain Ibrahim berkata lagi, 'Engkau telah membakar anak keturunan- 
ku.' Lain Allah berfirman, 'Keluarkan dari neraka orang yang memiliki di 
hatinya sekecil dzarrah (semut kecil) atau biji sawi dari iman 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan aku 
tidak mengetahui adanya celaan pada sanadnya. 


• 15: Shahih 

Dari Abdullah bin Syaqiq dia berkata, 

: Jjpd iMf ADI <J j-D j Id gg 


' Aku nyatakan, Alur hadits milik al-Bukhari dari dua riwayat yang disatukan penulis, salah satunya pada kitab 
al-Anbiya no. 3340 dan selesai sampai ucapan Nun (UL ijJd dan setelahnya adalah 

rivvayat lain yang ada pada kitab at-Tafslr, no. 4712 dan riwayat Muslim, 1/127-128 sempurna. Aku tidak 
tahu mengapa penulis mengutarnakan penyatuan dua riwayat dalam satu alur hadits. 

t?- 

: 432 

Ih- 

_ kampunqsunnah. ora 











tab (Rll-kBa'rs (kiKebamkitcm) & >3Cenqermn cHari < 5 Kiamat 


, of _ , s ^ p ^ ^ o ^ j _ -■ 

L iilrl3_Ls .p-iw gfj a y^S\ ^u>l ^j-° l J->-j ^s-\JlAj <441 JjAp-jjj 

;<Jli 4\)l J j^j jj-o l-L*> d~*-*-va oJ icJj .(_^S - J15 V<U)t 
.f-lp_L>Jl ^ji /jjS jl f-Lp_L>Jl :ljJUS ?|J_a ^>15 Lbls .^_*j 


"Aku duduk ikut suatit kaum, dan aku adalah orang keempatnya. 
Lain salah seorang dan mereka berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah 
3S; telah bersabda, 'Simgguh mayoritas Bam Tamim akan masuk surgci 
discbabkan syafa'at seorang laki-laki dari umatkii.' Mereka bertanya, 
'Apakah orang tersebut selain engkau wahai Rasulullah?' Beliau menja- 
ivab, 'SelainkuAku berkata, 'Apakah kamu telah mendengar ini semua 
dari Rasulullah W,?‘ la menjawab, 'BenarKetika ia bangkit , maka aku 
bertanya , 'Siapakah orang ini?' Mereka menjawab, 'Ibnul Jad'a' atau 
lbnu Abil Jad'a'." 


Diriwayatkan oleh lbnu Hibban dalam Shahihnya dan lbnu 
Majah, namun beliau menyatakan, dari Syaqiq, dari Abdullah bin 
Abil Jad'a'. 


<^3647^> - 16: Shahih 

Dari Abu Umamah 4fc, dia telah berkata, Aku telah mendengar 
Rasulullah iSg bersabda. 


J <pLLJL! ^L>-wLJ 

' g. > tg z " ' , , *' > * ; j, ,• - 

La Li_4 : Jli \ Jyjs-a pj/a AjkL) j Li j\ C4i)l L (JLb 


"Sungguji (mayoritas suatu kabilah) sepcrti dua kabilah Rabi'ah 
dan Mudhar akan masuk surga discbabkan syafa'at seorang laki-laki 
yang bukan nabi." Seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah 
Rabi'ah berasal dari Mudhar?' Beliau menjawab, 'Aku hanya mengucap- 
kan ilham yang diletakkan pada lisankiC." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad baik. 


<^3648^> - 17: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4-.:, 
sabda. 


dia berkata, Rasulullah telah ber- 






mu 

kampungsunnah.org 









0Citab &h-£Ba'ts (kkehangkitm) & kKengerian cHari dfciamat 


"Sesungguhmja seorang laki-laki dapat memberi syafa'at untuk dua 
atau tiga orang." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah pe- 
rawi ash-Shahih. 

<^3649^ - 18: Shahih 

Dari Anas [juga], dia berkata, Rasulullah telah bersabda. 



" Synfa'atku untuk pelakit dosa besar dari umatku." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Bazzar, ath-Thabrani, dan 
Ibnu Hibban dalam Shahilm ya, serta al-Baihaqi. 

<^3650^> - 19: Shahih Lighairihi 

Ibnu Hibban dan al-Baihaqi juga meriwavatkannya dari hadits 

Jabir. 

Al-Hafizh berkata, "Telah lalu dalam alfihad [Kitab Jihad, bab. 
14] beberapa hadits tentang syafa'at para syuhada', dan hadits- 
hadits syafa'at banyak sekali. Namun yang kami sampaikan telah 
mencukupkan dari selainnya." Wallahul Muwaffiq. 




kampangsannah. org 










m 


M 

4 

M 


•ox? 

i 


M 

m 

1 


!$ 

1 

M 

J 

si 


1 


^ Shahih y 

t (ffit-GTarghib rva at-GTarhib C 


(KitaB 


SIFAT 

SURGA & NERAKA 


A ku jabikan balam dim ({itab: ({itab sifat an-narban kitab sifat 
a[-jamaf sebagaimana akan batang penjelasannya. lima [mbits 
ini sebagai pendalmluan bagi kebmnya, ban ({arena it u a({u 
ti bak rnemberikan nomoniva b i sini ({arena mencukupkan 
bengan setelaljmia. 



88 . 

I 

I 

% 


fi 


I 

fe 

(<we. 

to. 


ii. 

I- 

|r 

i 


kampangsannah. org 











<ddtab &ifat Surqa & £ 9Seraka 


RNJURRN M€MINTR SURGR DRN M6MINTR 
PCRLINDUNGRN DRRI N6RRKR 

lltllillf 


3651^> - 1: Shahih 

Dari Ibnu Abbas 

■ \jjjjs C.ol ^i!l l j r a Oj^dJl LiS f-lpjJl |A*> ijl? ^pJl b)l 

> 1 ,•> l a - 4 ^ > l s i r 

iyi '■—b j\Sj> cib gjg 

3 0 ' f f. £ ° s' o •" 

. uA>L»aJ| J L-PtAJI <C3 dLL i ijjC-ij 41X3 idlj 


"Bahwasanya Nabi % dibit mengajari mereka doa ini sebagaimanci 
beliau mengajari mereka satu surat dari al-Qufan, ucapkanlah, ’Ya Allah, 
akn berlindung kepadaMu dari azab jahanam dan aku berlindung kepada- 
Mu dari azab kubur dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah Masih 
Dajjal dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah kehidupan dan kemati- 
ati." 


Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, 
dan an-Nasa'i. 


<^3652|s> - 2: Shahih 

Dari Abdullah bin Mas'ud M, dia telah berkata, Ummu Habibah 
istri Nabi fe, 1 pernah berdoa. 


:jlii Ajjlki tjlXjLi- ^bj Jj-bj urfJA. 

^jj laAjAjLa (jljjlj dOjAA^J L6ojjjsj2-a <U)I oJbdi [aS] 

4^)1 vA-JLA CMS tlXJc] jA-jj j caJj>- blA 4l)l 

. jjiif J Vjs- b\S I [j>] Apj j&1 [jl <_dAp] ly> 15Ja>u jl 


1 Teks aslinya tertulis, (jjii lii } m 4il Jj_ij :cJU isL* P\ gi) ini saiah, tidak ada pada Shahih 
Muslim, dan yang benar adalah lafazh yang aku tetapkan, dari Shahih Muslim aku menambah beberapa 
ralat, dan demikian juga hadits tm diriwayatkan Ahmad dalam Musnad Ibnu Mas'ud, 1/390, 413, 433, 445 
dan 466. 


437 


Kompongsannah. ora 











GKitab Sifat Simp & cTsemka 


"Ya Allah, berilah kepadakii kenikmatan dengan (panjangnya itmitr) 
suamiku RasuluUah, bapakku Aim Sufyan dan saudamku Mu'aiviyah." 
Maka RasuluUah (menegnr dengan) berkata, 'Kama telah meminta kepada 
Allah tentang ajal yang sudah ditentukan, hari-liari yang berbilang dan 
rizki yang telah tcrbagi. Allah tidak akan mempercepat sesnatu sebelum 
waktiinya dan tidak mengakhirkan [sesnatu dari waktunya], Seandainya 
kamu meminta kepada Allah agar melindungimu dari [azab di] neraka 
dan azab [di] kubitr, maka hal tersebut lebih baik dan utama." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3653^> - 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah •■#, dia telah berkata, RasuluUah telah 
bersabda. 


■liudp dh ! Ajj Ij ’ jUJl dJUi "V1 jllJl JCs- jL>dJd Id 

Jdp <_JLd ^ j I 

UY'd ij} h 


''Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan dari neraka tujuh 
kali, melainkan neraka berkata, 'Wahai Rabbkii! Sungguh hambaMu fulan 
memohon perlindungan dariku, maka lindungilah din!' Dan tidaklah 
seorang hamba memohon surga tujuh kali, melainkan surga berkata, 'Wahai 
Rabbku! Sungguh hambaMu fulan meminta mendapatkanku, maka masuk- 
kanlah dia ke surga'. 1 ' 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad berdasarkan syarat 
al-Bukhari dan Muslim. 1 


<^3654^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Anas bin Malik dia telah berkata, Rasulullah telah 


bersabda, 

nptj sJl l^JJl :dAj| dJli 


<sj\ya o'iU ddxJl aDI <JLd 


1 AKu nyatakan, Ini benar, dan sejumlah ulama hafizh menyepakatinya. Hal mi berbeda dengan (pendapat) 
sebagian orang zaman sekarang yang tidak memiliki kepakaran aalam ilmu yang mulia ini, mereka memlai 
hadits ini lemah karena prasangka yang mereka duga, dan aku telah membantahnya secara terperinci dalam 
jilid keenam no. 2506. Ketiga pen tdtiq tersebut tertipu dengan pendhaifan tersebut, semoga Allah memberi 
ilham taubat kepaaa mereka disebabkan kesalahan mereka terhadap sunnah. 


m 


kampungsunnah. org 











<JCiral> Sifat Surga & SNeraha 


■ jlill jys oj^-i -jlill cJli ol^« jllil jys 


"Siapa pang memohon kepada Allah surga tiga kali maka surga ber¬ 
kata, 'Ya Allah! Masukkanlah dia ke dalam surga. Siapa yang memohon 
perlindungan dari neraka tiga kali maka neraka berkata, 'Ya Allah lindn- 
ngilah dia dari neraka'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasad dan Ibnu Majah 
serta Ibnu Hibban dalam Shahihn ya, dan lafazh mereka satu. Juga 
al-Hakim dan beliau berkata, ’’Shahih sanadnya." 


3655y - 5: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah % telah ber- 
sabda, 

d)l ySJd - igjjcgj SjliA aSvj 4U dd 

Jjjp gy* jj&J) Sgy>'.—^\s-\ aAJ\ 

tL~o j tcLL j cidJjcid-Li uLU Y\os- 

MjJlS \j\j Jij :JU .iJ&- ibjJldo MjJlS Ui :J15 

gggs>- IJlj k 

: JIS 1^3 b iijb ly> : JIS 

IjlJ yJ t._i^Svi ^(JU) d^Jli Ijlj 

d ^JLd< La ^As ! Ji<_JU> cidij j MjjJUs 

UL« 

"Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bepergian me- 
ngikuti majelis-majelis dzikir’, -lain beliau mcnyampaikan haditsnya 


(Di sini perlu diperhatikan bahwa "Majelis Dzikir" tidak identik dengan "Dzikir Berjamaah". Majelis Dzikir ada- 
lah suatu hakikat dan Dzikir Berjamaah adalah suatu hakikat yang lain. 

Sehabis Shalat Fardhu misalnya, Nabi ss bersama para sababat berdzikir, dan ini adalah sunnah yang 
dikenal semua kaum Muslimin, maka ini sudah pasti adalah Majelis Dzikir. Tapi apakah Nabi bersama para 
sahabat dzikir berjamaah? Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi bersama para sahabat 
melakukan dzikir berjamaah, bahkan sebaliknya banyak dalil dan isyarat yang menunjukkan bahwa dzikir 
yang dicontohkan Nabi *S dan yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat adalah dzikir sendiri-sendiri 
sekalipun mereka kadang berada dalam Majelis Dzikir seperti sehabis shalat tadi. Jika kita perhatikan secara 


Wmpangsannah. ora 











Gtitab Sifat Surqa & DNcraka 


sampai pernyatmn,- 'Lain Allah menanyakan para malaikat tersebut - 
padahal Dia lebih tahu-, 'Dari mana kalian datang?' Mereka menjawab, 
'Kami datang dari sisi Itamba-lwmbaMu yang bertasbih, bertakbir, bertahlil , 
bertahmid dan berdoa memohon kepadaMu.' Allah berkata lagi, 'Apa yang 
mereka mohonkan kepadaKu?' Mereka menjawab, 'Mereka memohon ke¬ 
padaMu surga.' Dia berkata, 'Apakah mereka telah melihat surgaKu?' Me¬ 
reka menjawab, 'Belum, wahai Rabbkit!' Dia berkata, 'Bagaimana seandai- 
nya mereka telah melihat surgaKu?' 

Mereka berkata lagi, 'Mereka pun memohon perlindungan kepada¬ 
Mu.' Allah bertanya, 'Dari apa mereka memohon perlindunganKu?' Me¬ 
reka menjawab, 'Dari nerakaMu wahai Rabbku!' Allah berkata, 'Apakah 
mereka telah melihat nerakaKu?' Mereka menjawab, 'Belum.' Allah ber¬ 
tanya, 'Bagaimana seandainya mereka telah melihat nerakaKu?' 

Mereka pun berkata, 'Dan mereka itu memohon ampunan kepada¬ 
Mu.' Allah berkata, ’Aku telah mengmnpuni dosa mereka dan memberi- 
kan mereka sesuatu yang mereka minta, dan Aku melindungi mereka dari 
sesuatu yang mana mereka minta perlindungannya'." Al-Hadits 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, lafazhnya lafazh 
Muslim. Dan telah lalu secara sempurna pada adz-Dzikr [Kitab Dzi- 
kir, bab. 2]. 



seksama doa-doa yang dibaca Nabi iK seusai shalat, maka dengan sangat yakin kita akan menyimpulkan 
bahwa Nabi ste memberikan contoh dzikir sendin-sendiri, sekaliDun beliau dalam suatu majelis bersama para 
sababat beliau, Ed.). 



kampungsannah. org 











1 


m 


« 

M 

i 

•I 


if 

.a 

1 


M 

M 


M 

m 


i 

i 


Shahih 

^t-GTarghib rva at-tfarhib J? 


CKitab 

SIFAT NERAKA 


s 


p. 

SL 

ik 


p, 

g 

pL 

|d 

I 


Dflfmn tefasmlmyn Kit ab Si fat Surga dan Neraka sebagaitnana 
telaf; lain. Lain aku berpendapat untuk menjadikanmyi bua 
kitab yaitu kit ah sifat mraka ban kit ah sifat S urga untuk 
menyesuaikan dengan bab-bab dan pasal-pasal yang ada t 5rm 
untuk memubakkan pembmtan bab pada catatan di atas dan 



I 

Sl 


I 

i 

I 

i 

§ 

I 

I 

it 




kampungsunnah. org 













V Kirab Sifaf dktraka 


rncrmrn drri ncrrkr -scmogr rurm 

MCNJRUHKRN KITH DRRINVR DCNGRN KRRUNIR 
DRN KCMURRHRNNVR- 


[Don Mencokup Beberopo PqsqI] 


^3656> - is Shahih 

Dari Anas *#&, dia berkata. 


jJj\ y, dPd 4 ^ Si f iii p\ pi s 

-40,\3\y 


"Doa terbcmi/ak yang nabi ss ucapkan adalah, 'Ya Rnbb kami, 
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pe- 
liharalah kami dan siksa neraka.' Al-Baqarah: 201) 1 " 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


^3657^ - 2: Shahih 

Dari Adi bin Hatim 4% dia berkata, Rasulullah ?§§ telah ber- 
sabda. 


<.(U%) pj .jlUl I^JLI : JlS j i(Jli . jbJi I 

' - „ , - , s si a ' s 

jk-S D-*- 9 1 :Jli ^ys>- 


1 Lafazh al-Bukhari pada jalur ini adalah, 

.jUJl Liij * ; /.. i- A % ^^ djJi 15 jT ydjl 

Dia mengeluarkannya pada kitab ad-Ddawat, dan dia juga mengeluarkannya dalam kitab Tafsir al- 
Baqarah dengan lafazh, 

. jdi oi as- \ijj icd^y- Af— '■*>- ddji id id j 

Adapun yang meriwayatkannya dengan lafazh yang pertama adalah Muslim, no. 2690 dan al-Bukhari dalam 
at-Adab at-Mufrad, no. 677. Sedangkan yang meriwayatkannya dengan lafazh yang kedua adalah Abu 
Davvud. Lafazh tersebut tercantum dalam Shahih Abu Dawud, no. 1359. 


&-“D 

443 

Kampangsunnah. ora 













0Cirab Stfat dNeraka 


. 4^_15 Ls c jl>kj 

"Kaliait takutlah dari nemkci." Dia berkata, 'Dan Nabi sH mempe- 
ringati darinya, kemudian beliau 5#, bersabda lagi, 'Takutlah kalian dari 
neraka.' Kemudian beliau berpaling dan memperingati darinya (tiga kali), 
hingga kami menduga bahum beliau melihainya; kemudian beliau ber¬ 
sabda, 'Takutlah kalian dari neraka walnupim dengan (berscdekah) separuh 
kurma. Siapa yang tidak memilikinya, maka (hendaklah dia bersedekah) 
dengan ucapan yang baik'.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Bermakna memperingatkan manusia seakan- : c lil 

akan beliau melihatnya. Al-Fara' berkata, (kpydl) - 
mengandung dua makna yaitu mendatangimu 
dan mencegah yang di belakangmu. Beliau ber¬ 
kata, pengertian kata ^A\) adalah rneng- 

hadap. 


<^3658^> - 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, 

IAjJjS (J j-djj L£o i iSd/dLc- jjjij ^ cAa aJjj LlJ 

IjjJLl t(^JJ gyj lj c i _p2^>-j aAs d 

\ Of. ^ J . A, ■*, «P ^ X Jfc . 

IjAJLI tp-JoLi \j tjuJI IjAJLI Ojjs u tjuJI 

% ✓ g f % ap ^ J £ ^ ® rT } t 

Li <.jbJl \p> IjwiJLii alp Li tjLJl 

.Laa I Ojja pjxJ dLLaI ggi <. jllJl di-Aaj ^AiLI 


"Kctika tnrun Firman Allah, ' Dan berilah peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang terdekat, (Asy-Syu'ara': 214).' Rasulullah 
HI mengundang orang Quraisy lain mereka berknmpul semuanya, lain 
beliau bersabda, ’Wahai Bani Ka’ab bin Lu'aiy, selamatkanlah diri kalian 
dari neraka, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah din kalian dari 
neraka, wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari neraka, wahai 
Bani Abdul Muththalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka, wahai 
Fathimah, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku tidak memiliki 
sesuatu pun untuk kalian dari azab Allah'." 



kampangsunnah. org 










kKirab Sif aT edNtraka 


Diriwayatkan oleh Muslim, dan ini lafazh beliau. Al-Bukhari, 
at-Tirmidzi dan an-Nasa'i meriwayatkan dengan semisal hadits 
tersebut. 


^3659^ - 4: Shahih 

Dari an-Nu'man bin Basyir dia berkata, "Aku telah men- 
dengar Rasul ullah berkhutbah menyatakan. 


jlS (1)1 -jllJl jSj\ tjlljl J~A\ 

' ^ 9 - ^ „ v’ „ ^ 

• XS- <UjIp iJ JlP CJl5 C-J«3j 




'Aku peringatkan kalian dari neraka, aku peringatkan kalian dari 
neraka hingga seandainya ada seorang Inki-Inki di pasar, tentulnh akan 
mendengarnya dari tempntku ini,' hingga terjatuhlah syal yang ada di 
bahunyn kc dekat kcdua kaki beliau." 

Diriwayatkan oleh al-I iakim, dan beliau berkata, "Shahih ber- 
dasarkan syarat Muslim." 1 


<^5660^> - 5: Shahih 

Dari Abu Hurairah *ffi, dari Nabi SK, beliau telah bersabda, 

nD ; 

tljU t ( j^\ J id>j iggdA UjI 

^ f ' " * " 

* ' * ' ' / * y ^ ^ 


"Sunggtih permisalanku dan pcrmisnlnn umatku hanyalah seperti 
pcrmisalan seorang Iclaki yang menghidupkan npi, lain midailah binatang 
melata dan serangga terbang jntuh pndanya , lain aku mennrik ikatan so¬ 
rting kalian dalam keadann kalian terjerembab padam/a." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Dan dalam riwayat Muslim, 


ojj&j 4j bo i*i->pLsid l Xbki tljlj JiiS" 


1 Ini benar, dan beliau tidak menyebutkan karena terlewat bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh ad- 
Darimi, ath-Thayalisi dan Ahmad dalam dua AtoWmilik keduanya. 

2 Pada teks asli tertulis (jib. Uil) dan yang tertulis di sim dari Muslim 7/63-64 dan al-Musnad 2/312 dan 
Shahifah Hammam, 29/4 dan tambahan darinya. Dan tambahan yang ada padanya dari Musnad dan ash- 
Shahifah, dan ketiga komentator kitab ini lalai dari ini semua. 


445 


5T 

i 


ampungsunnah. org 











bkirab £ifar cTStraka 


b&' A Cyy) j^'l dLAjl}\ 

i, * ^ -■ ^ .. ^ f ', ' ' ' ' ^ ' 

:jlIJl J^>-l Ulj :Jli l^_l3 

. L^JtS ( J^j ^jLLklS tjujl ^_ljt> ‘Jw! yp p-L* 


"Sungguh permisalanku dan permisalan limatku hanyalah seperti 
permisalan seorcmg Iclaki yang menghidupkan api, lain ketika dpi mene- 
rangi sekitarm/a mulailah serangga tcrbang dan melata ini [yang jatuh 
pada apil ter jatuh padanya, lain beliau menghalangi mereka, tapi mereka 
(meluncur jatuh) mengalahkanm/n Iain mereka terjerembab padanya. 
Beliau bersabda, 'Demikianlah permisalanku dan kalian, aku menarik 
ikatan sarung kalian dan neraka, (dengan menyatakan;) jauhilah neraka, 
jauhilali neraka. Namun kalian mengalahkanku, dan kalian terjerembab 
padanya’." 


<^3661^> - 6: Shahih 

Dari Jabir dia berkata, Rasulullah sg. telah bersabda, 

t—djld JjSjl jpSdjLaj y_Lo 

ojbjb jlbl yp- y >^>*j 1>-T UIj 

•J^I 


"Permisalanku dan permisalan kalian seperti permisalan seorang 
Iclaki yang menghidupkan api, lain mulailah binntnng melata dan serang¬ 
ga tcrbang jatuh padanya, sedangkan laki-laki tersebut dalam keadaan 
menghalangi mereka dari api tersebut, sedangkan aku menarik ikatan 
sarung kalian dari neraka dalam keadaan kalian melepaskan diri dari 
tangankn." 

Diriwayatkan oleh Muslim, 

Bentuk jamak dari Vg~J~, bermakna tempat ikatan : ykddl 

sarung. 


<^3662^> - 7: Hasan Lighairihi 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah &%, dia berkata, Rasulullah 
M telah bersabda. 



kampangsunnah. org 










'Stirab Sifar c 'SNeraka 


4i>Jl Jjsa jllJl JJuj cS\j L< 

"Tidaklah saya pernah melihat sesuatu seperti (dahsyatnya api) 
neraka yang mana orang yang takut kepadam/a tertidur (lalai darinya, 
padahal seharusnya dia berlari iintuk menghindarim/a), dan tidaklah 
saya pernah melihat sesuatu seperti (nikmatnya) surga yang mana orang 
yang mencarinya tertidur (lalai darinya, padahal seharusnya dia berlari 
iintuk mendapatkannya)." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata, "Hadits 
ini hanyalah kami ketahui dari hadits Yahya bin Ubaidillah yaitu 
Ibnu Mauhab at-Taimi. 

Al-Hafizh menyatakan, "Abdullah bin Syarik meriwayatkan- 
nya dari bapaknya, dari Muhammad al-Anshari, dan as-Suddi, 
dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh al-Baihaqi 
dan selainnya. 


<^3663^ - 8: Shahih 

Dari Anas dari Rasulullah 
sabda. 


*®§, bahwa beliau telah ber- 


:ljJU .VjdS cv£jI 3 U jJ coJco ggJd gjiJlj 

■ jllilJ :Jli JjJL j Is C-dlj Ls_i 


"Demi Dzat yang jiivaku ada di TanganNya, seandainya kalian 
melihat sesuatu yang aku lihat, tcntulah kalian akan sedikit tertawa dan 
banyak menangis." Mereka bertam/a, "Apa yang engkau lihat ivahai Ra- 
sulullahT Beliau menjawab, "Aku melihat surga dan neraka." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Ya'la. 


^3664^> - 9: Hasan Lighairihi 

Dari Anas bin Malik dari Rasulullah Hf bahwasanya beliau 
telah berkata kepada Jibril, 




Ljai Lj15sJL« Li 



"Kenapa aku tidak pernah inelihat Mika'il tertaiua sama sekali." 
Jibril menjawab, "Mika'il tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka." 


kampungsunnah. org 










dKitab Sifat chcmka 


Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Isma’il bin 'Ayyasy, 
dan sisa perawinya tsiqah. 


<^3665^> - 10: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah M telah ber- 
sabda, 

I_sil t^Laj v_ ai'i IfJ ^Cab_4jl ^JJ jlijL) 

"Neraka diperlihatkan padn Hari Kiamcit memiliki tujuh puluh ribu 
kcndali, pada setiap tali kendalim/a ada tujuh puluh ribu malaikat yang 
mcnariknya 

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. 




kampangsannah. on 










kkirab Sifat (fNeraka 



PRSfll TCNTRNG SRNGRT PRNRSNYR N€RRHR 
DRN S6LRINNVR 


^3666^> - 1 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4k, dari Nabi 5#;, beliau telah bersabda, 

^ ^ ^ | , 5 i ^ 3 J! s ^ J ^ i x ^ ^ ^ | ly * 1 ^ | • 

.p-Lg->- jL jys i<^>- 0^4^ jy 3 'j — 3^ ^3^ 

L^jlLp O-Lsis Lg-jJ :J15 4-^153 OolS” dM 4i)lj iljJIS 

* * . * 

*0 ^ •*'} 

■^y- & b&s 


"Api kalian ini -yang dinynlnkan Bani Adam- adalah satu bagian 
dari tujuli puluh bagian dari api Jahanam. Mereka berkata, 'Demi Allah! 
Sesungguhnya api dnnia adalah sungguh cukup (untuk mengazab pielaku 
maksiat).' Beliau bersabda lagi, 'Sungguh (panas api) neraka dilebihkan 
atas api dunia sebam/ak enam puluh sembilan bagian, setiap bagian ter- 
sebut seperti panas api dunia'.'' 

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi 1 . 
Tidak ada dalam riwayat Malik kalimat, Uyi- j_h 24^ "setiap bagian 
tersebut seperti panas api dunia." 


1 - b: Shahih 

Ahmad meriwayatkannya dalam ( Musnad ) dan Ibnu Hibban 
dalam Shahihnya, dan al-Baihaqi, lalu mereka menambah di dalam- 
nya, 

p* 5 " i-' ^ a f 

4 ts, iul jjwk?- Li cLbi 


1 Aku nyatakan, Lafazh yang tertulis ini adalah riwayat Ahmad, 2/313 dan Muslim, 8/149-150 dan riwayat al- 
Baihaqi berikutnya adalah di kitab al-BcIts wa a/7-Atoywdengan sanad shahih. 


kampungsunnah. ora 











QKitab dNtraka 


"Dan api dunia kalian ini dipukul (untuk didinginkan) dengan (air) 
laut dua kali, dan seandainya tidak demikian, niscai/a Allah tidak men- 
jadikan manfaat di dalamnya bagi seorang pun." 


1 - c: Shallih 


Dalam riwayat al-Baihaqi, bahwa Rasulullah % telah ber- 
sabda, 

J* Ifi JA* J* (Aaat 3^ dl 

. jjl <lLi • Jjujlj y-£j j\ Vf-Pfr J~rd3 


"Kalian menyangka bahwa api Jahanam itu scperti api kalian ini? 
Ia lebih hitam dari batu hitam, api dunia ini ham/alah'satu bagian dari 
mam puliih (tiga hingga enam puluh sembilan) bagian darinya atau em- 
pat puluhan lebih. Abu Suhail ragu-mgu." 

Al-Hafizh menyatakan, "Seluruh vang menerangkan sifat 
surga dan neraka disandarkan kepada al-Baihaqi, itu disampaikan 
beliau dalam kitab al-Ba'ts iva an-Nusyur, sedangkan yang diambil 
dari selainnya dari kitab-kitab beliau insi/a Allah akan aku sebut- 
kan. 


^3667^ - 2: 


43668)> - 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah juga dari Nabi M„ beliau telah ber- 
sabda. 


jlljl Jjd J-* j ‘•Oj-djj j\ k_aJl Id.* ijld jj 

f, Os s s f./- & ^ s 


"Seandainya di masjid ini ada seratus ribu orang atau lebih, dan di 
antara mereka ada satu orang dari penduduk neraka, lain ia mengeluarkan 
napasnya, lain napasnya tersebut mengenai mereka, tentulah masjid dan 
setnua isinya terbakar." 


1 Nash hadits ini dihapus setelah jelas bagiku bahwa ia adalah syadz sedangkan kitab ini sedang dalam 
tahap cetak. 


teof 

kampungsunnah. org 











kKitab Sifat c5 Ncraka 


Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan sanadnya hasan, dan pada 
matan nya terdapat sesuatu yang munkar. 


3 - b: Shahih Lighairihi 

Al-Bazzar juga meriwayatkan, dan lafazhnya, Rasulullah M, 


telah bersabda, 

ijllil yy? j ^jAedj cUjJjJj jl * _aJl 4jLo J il)LS j. 5 

"Seandainya di masjid ini ada seratus ribu orang atau lebih kemudian 


seorang dari penduduk neraka mengeluarka?7 nafasnya, tentulah nafas- 
nya tersebut akan membakar mereka semua." 


<^3669^ - 4: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4b dari Nabi beliau telah bersabda, 

Ifbl ylbl '• jLSi hbxjl J_^jl tjllllj aIptJI ii)l ,_yb>- b«J 

lfb®V ii)l JlpS Li lfb| ybia f-lSxj :<JlS clf^ LgJUV c-obpi b* 
ykil LfL>o *^1 Jb~l lf> V tdijjjpj 4li| ^->-ys :JU ilfLs 

clfLS Ifb* (Oibpi bo ^Jl\ ykjli IftH ykjj-jl -cJbb tejlSboJb If 

od-Lypj ^j>-ys tojlSboJb bS liLs Ifbl yes-ys -{JL? 

^y[j Ifbl yiajli bbsol ‘Aid lfL>-Ju 01 bij 

c \Jjs jb IgA* 1 ^LS’yj liU t-lfbl yials : JlJ tIfis IfbkbJ c-obc-I bo 

lf> y^obs c.lfb>-_i3 J_>-1 bf *b tibypy '. <Jbb c4iJl ^j>-ys 

d)l ijula- JbJ bb '^pj ;<Jbb IfbSl ^^-ys ‘b^bi )<Jbti -o 1 j g.“.lb 

.ifUs 1^! 4L >44; V 


"Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril 
ke surga serayn berkata, 'Lihatlah ia dan semua yang telah Aku persiap- 
kan untuk penghuninya!' Beliau bersabda, 'Lain Jibril datang dan melihat 
ke surga dan semua yang Allah persiapkan untuk penghuninya di sana.' 
Beliau bercerita lagi, 'Lain Jibril kembali menghadap Allah dengan berkata, 


f- 


451 


Ttampangsannah. ora 











<5 Kitab Sifat CtAeraka 


Demi kemuliaanMn, tidaklah seorang pun mendengarnya, melainkan 
(dia berkeinginan) untuk memasukinya,' Mu Allah mendatangkannya 
dan menyelimutinya dengan perkara yang tidak disukai (maksudnya be- 
ban syariat), lain berkata, 'Kembali ke surga dan lihat semua yang telah 
Aku persiapkan untuk penghuninya di Sana!' Beliau bersabda, 'Lain Jibril 
kembali ke surga, ternyata surga telah diselimuti perkara yang tidak di¬ 
sukai, lain dia kembali menghadap Allah, dan berkata, 'Demi kemuliaanMu, 
sungguh aku khaiuatir tidak akan ada seorang pun yang dapat memasu¬ 
kinya!' Dan Allah berkata, 'Pergilah ke neraka lain lihatlah ia dan semua 
yang telah Aku persiapkan untuk penghuninya di sana!' Beliau bersabda, 
'Jibril pun melihatnya, ternyata sebagian neraka menunggangi sebagian 
lainnya, lain ia kembali menghadap Allah seraya berkata, 'Demi kemuliaan¬ 
Mu, tidaklah seseorang mendengarnya (melainkan pasti takut darinya) 
sehingga dia (tidak) memasukinya.' Lain didatangkan neraka dan diseli¬ 
muti dengan syahivat, lain Allah berkata, 'Kembali ke neraka,' lain Jibril 
pun kembali ke Sana, lain dia berkata, 'Demi kemuliaanMu, sungguh aku 
khawatir tidak ada seorang pun yang selamat, melainkan semuanya me¬ 
masukinya'." 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, 
dan ini lafazh beliau, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih." 




kampungsannah. org 









SCffflfc SifM efNeraka 



pnsm T6NTFING G€IPP, HITfIM, DAN 
J€L€KNVP NCRflKfl 1 



^3670)> - 1: Shahih 

Malik dan al-Baihaqi dalam kitab asy-Syu'ab meriwayatkan- 
nya secara ringkas dan marfu' 2 [yaitu hadits Abu Hurairah], Nabi 
telah bersabda. 



"Apnkah kalian mclihatnya merah seperti api kalian ini? Sungguh 
ncraka itn lebih hit am daripada baht hitam." 



Bermakna batu hitam. 



1 Lihat haditsnya pada Dhd if at-Targhtb. 

2 Aku nyatakan, Demikian dalam teks aslinya; (l dpyi). Hadits ini ada dalam al-Muwaththa' dalam Ma Ja 'a 
f Sifat Jahannam, 3/156 secara mauQUftidak marfU akan tetapl masuk dalam marfU secara hukum. Al- 
Baji menyatakan -sebagaimana dalam Tanwtr al-Hawalik-. Hal seperti ini tidaklah diketahui Abu Hurairah 
kecuali dengan taugif. Akan tetapi aku belum menemukannya dalam kitab asy-Syu'ab tidak secara marfd 
dan juga tidak mauquf, namun beliau meriwayatkan dalam kitab at-Bdts wa an-Nusyur, 273/551 secara 
marfd pada hadits Abu Hurairah teraahulu di awal pasal terdahulu pad a rivvayat al-Baihaqi. Sehingga tam- 
paknya pernyataan, "Dalam kitab asy-Sydab' termasuk kesalahan tulis dari penukil atau kesalahan dari al- 
Mundziri. 


453 


kampungsunnah. org 









GKitab tSifar o9\traka 



PASAl T6NTANG l€MBAH DAN GUNUNG-GUNUNGNVA 


Tidak disebutkan di bawahnya satu hadits pun yang berdasar- 
kan syarat kitab kita ini. 



PASAI TCNTANG DALAMNVA DASAR N6RAKA 


^3671^ - 1 - a: Shahih 

Dari Khalid bin Umair '. W ft. dia berkata, 

j-ol UJ ySU <U| !(JLSi ■u-'U ijljyp dr 1 
4Wlj dy*j l^j Id LoIp L^jls 


"Utbah bin Glwzivan * 4 & tclah berkhutbah, 'Sunggnh telah diceri- 
takan kepada kami bahwa satu batu dilemparkan dari pinggiran Neraka 
Jahanam lain jatuh padanya sclama tujuh puhih tahun, namun belum 
juga mencapai dasarmja. Demi Allah, sunggnh ia akan dipenuhi. Apakah 
kalian heran?"' 


Diriwayatkan oleh Muslim demikian. 


1 - b: Shahih Lighairihi 

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari al-Hasan dia berkata. 


H! (ji- ~cyU ?J l yLa j- IJj& UjljyU idp Jli 

lilp oyp-e^aJl dd ’(Jli 


T454E 

fir-- —tU 

kampungsannah. org 








dKitab Sifat cTsmika 


UJ- bj tjlljl I jjd :JjJL (jl5j :JL5 . lijlyi J[ c _ r i2iJ 

,1 y Z> y . "U ^ lS . 

.AjAj*- L^UaLU ij|j lJJJu Li^JtS jlj cAjA^A 


"Utbah bin Ghazwcm berkata di atas mimbar kami ini -yaitu 
mimbar al-Bashrah- dari Nabi ifi belian telah bersabda, ‘Sesungguhnya 
batu yang besar itn dilemparkan dari pinggiran Neraka Jahanam lain 
jatuh padanya selama tujuh puluh tahun, namun belum sampai pada 
dasarnya.' Perawi berkata, 'Dan Umar didu berkata, 'Perbanyaklah 
mengingat neraka, karena panasnya sangat tinggi sekali dan dasarnya 
sangat dalam sekali serta cambuk-cambnknya adalah besi'." 

At-Tirmidzi menyatakan, "Kami tidak mengetahui al-Hasan 
pernah mendengar hadits dari Utbah bin Ghazwan. Utbah bin 
Ghazwan datang ke kota al-Bashrah pada zaman Umar, sedangkan 
al- Hasan lahir dua tahun sebelum kekhilafahan Umar selesai. 


^3672^ - 2: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Musa al-Asy'ari 4k> dari Nabi #s, beliau telah ber¬ 
sabda. 


y ^ y y & ^ * 

• Lijj*3 (jl Lb j>- gjlx-LSi 4j »_jJJ 



"Seandainya sebuah batu dilemparkan ke Jahanam, tentulah ia akan 
turun jatuh selama tujuh puluh tahun 1 sebelum sampai ke dasarnya." 

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dalam 
Shahilmya dan al-Baihaqi, seluruhnya dari jalan periwayatan 'Atha' 
bin as-Sa'ib. 


43673> - 3: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4k, dia telah berkata, 

iblj VILi jjjAjI JaJI 1 j Aap La 

^ „ ~ i y t y ' y y ^ 

(.Lb j>- ggLxJLh AAa -; ■>- aMI aLaJ j>^>- lAjfc :J15 . jpl aJj-L jj aDI 

y y y y 

■ LijAi Jl Jil UrT 


1 Pada kitab asii di sini ada tambahan, lalu aku menghapusnya karena tidak ada daiam surnber referensi 
yang disebutkan tersebut. Lafazhnya milik Abu Ya'la, no. 7243, la di takhrij dalam ash-Shahihah dengan 
sebagian syahidnya pada hadits no. 1612. 


rs-ci 

J455 

tcampungsunnah. ora 











V Kitdb Sifar cNeraka 


"Kami berada di sisi Nabi £% lain kami mendengar suara benda 
jatuh. Lain Nabi SH bcrsabda, 'Tahukah kalian apa itu?' Kami menjawab, 
'Allah dan RasulNya lebih tahu.' Beliau bersabda, 'Itu batu yang Allah 
lemparkan ke Jahanam sejak tujuh puluh tahun (yang lain) dan sckarang 
barn sampai pada dasarnya' 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

^3674)> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Mu'adz bin Jabal <#>, bahwasanya beliau pernah menga- 
barkan bahwa Rasulullah telah bersabda, 

a a* * . * © c- ' /. - 5- o„ * 



"Demi Dzat yang diriku ada di TcmganNya! Sesungguhnya jauhnya 
jarak antara pinggir neraka sampai ke dasarnya seperti batu seukuran 
tujuh unta hamil dengan lemak dan dagingnya serta anak-anaknya yang 
jatuh di antara pinggiran neraka hingga mencapai dasarnya selama tujuh 
puluh tahun." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya adalah 
perawi ash-Shahih, kecuali seorang perawi dari Mu'adz, tidak dibe- 
ri narrta. 1 

Bentuk jamak dari lAd- adalah unta yang hamil. 2 : oUiidl 



1 Aku nyatakan, Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits ini dalam kitab az-Zuhud (86/301 -Hammad) dari az-Zuhri, 

beliau berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Mu'aaz bin Jabal." Al-Hadits. 

2 Tulisan ini pada teks asiinya ada pada akhir hadits, dan ia termasuk bagian dari kitab adh-Dhdif, dan aku 
sampaikan di sini karena desakan syarah. 



kampungsunnah. org 












FKitiib Sifnt <£Neraka 



PRSfll TCNTRNG RRNTRI-RRNTRI N6RRKR 1 
DRN VRNG LRINNVR 


43675^ - 1: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud 


L^JLLp*- tc j yS yji ojL>t>- : Jli 4 ojCJdj J^GUajjS_ j|fe fcjUj 4JJ3 ^ 

" ' v. \ >’ ^ ». 

UJjj c-U>_JLj| ^9 ^3^13 Jj-L>- fji ^ 


"Tentang Firman Allah SU.", 'Bahan bakar neraka adalnh ma- 
nusia dan batu,' (At-Tahrim: 6). Ibnu Mas'ud berkata, 'In adalah bahi 
dnri batu api yang Allah ciptakan pada hnri penciptaan langit dan bunti 
di langit dunia yang Din siapkan untuk orang-orang kafir’." 

Diriwayatkan oleh al-Hakim secara mauquf, dan dia berkata, 
"Shahih berdasarkan syarat asy-Syaiklmin.” 2 


1 Lihat hadits-haditsnya pada kitab Dhdifat-Targhib. 

2 Aku nyatakan, Adz-Dzahabi menyepakatinya dalam at-Talkhish, 2/261 dan 494, namun lafazhnya, 

c-Li ^JzlS *1)1 ..usJ jS y ih ^ jiyiJl y all . yjl jl 

.f-Li US ji 

"Sesunggunnya batu yang Allah sebut dalam AhQur'ar, 'Bahan bakamya manus/a dan batd, adalah batuan 
dan batu apt yang Allah ciptakan dt sisiNya bagaimana caranya yang Dia kehendaki atau sebagaimana yang 
Dia kehendaki." 

Dan demikian juga al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab al-Bdts, 273/553 dari al-Hakim. Juga Nu'aim 
bin Hammad meriwayatkannya dalam Zawa 'id az-Zuhd, no. 87-88. Adapun yang meriwayatkan dengan 
lafazh yang ada dalam kitab ini sama persis adalah Ibnu Jarir atn-Thabari dalam Tafsir ath-Thaban, 1/131. 
Sedangkan ketiga crang bodoh tersebut, maka mereka menyetujui lafazh kitab dan menisbatkannya kepada 
al-Hakim dengan nomcr, sebagai pembenaran darinya untuk riwayat tersebut disertai dengan persetujuan 
adz-Dzahabi terhadapnya. Adapun mereka berkata, 'Hadits hasan', maka itu adalah pertengahan pemecahan 
masalah. Mereka berlaku sebagaimana tabi'at mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. 


r 4S7| 

kampanqsunnah. ora 










$Cimb Sifiit cNmlw 



PRSfll T6NTRNG P€NJ€IRSRN UlfiR-UlAR DRN 
KfllflJCNGKING NCRAKfl 



^3676)> - 1: Hasan 

Dari Abdullah bin al-Harits bin Jaz'i az-Zubaidi dia telah 
berkata, Rasulullah telah bersabda. 



"Sesunggulmya di neraka adn ular-ular yang (berbentnk) seperti 
leher-leher unta (berleher panjang) yang salah satunya menyengat sckali 
sengat, maka penghuni neraka tersebut merasakan panasnya sepanjang 
tujuh puluh tahun, dan sungguh di neraka ada kalajengking-kalajengking 
seperti binatang baghal (binatang perkaivimn kuda dengan keledai) yang 
bei'pelana, salah satunya menyengat sekali sengat, maka dia merasakan 
sakitnya selama empat puluh tahun." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari jalan peri- 
wayatan Ibnu Lahi'ah dari Darraj dari Abdullah bin al-Harits, dan 
Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahihnya dan al-Hakim dari 
jalan Amru bin al-Harits dari Darraj dari Abdullah bin al-Harits 
dan al~Hakim menyatakan, "Shahih sanadnya." 1 


1 Aku nyatakan, imam adz-Dzahabi menyepakatinya, 4/593 dan itu karena Darraj mendengarnya dari Ab¬ 
dullah bin al-Harits, bukan dari riwayatnya dari Abul Haitsam, perhatikaniah! Hadits ini telah 6\takhrij dalam 
as-Silsilah ash-Shah/hah, no. 3429. 



kampangsunnah. org 










@Cirot CtNeraka 


^3677^> - 2: Shahih Mauquf 


Dari Yazid bin Syajarah 4b dia berkala. 




"Sungguh di Neraka Jahanam ada sumur-sumiir dalam, pada setiap 
sumur ada tcpiannya seperti tepian laut (pantai) yang bcrisi binatang me- 
lata dan ular-ular (yang bcntuknya) seperti imta-nnta berleher panjang 
scrta kalajengking seperti baghal hitam, apabila penghuni neraka meminta 
keringanan, waka diseru, 'Keluarlah kalian ke pantai', lain binatang melata 
tersebid menggigit mereka dengan mulut-mulut dan (melihat dcngan) 
lambung mereka dan yang dikehendaki Allah dari hal itu. Lain melepasnya 
kemudian mereka kembali dan bersegera ke neraka dan mereka ditimpakan 
penyakit gatal hingga salah seorang dari mereka menggaruk kulitnya 
hingga tampak tulangnya, lain dikatakan, 'Wahai Fulan! Apakah ini me- 
myakitimu?' Din menjmvab, 'Ya.' Maka dikatakan kepadanya, 'Demikian 
itu disebabkan kajnu dahulu menyakiti kaum Mukminin." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya. 4 


1 Kata jilkJi merupakan bentuk plural dari (cYd) yaitu unta yang panjang lehernya. 

2 Yaitu berwarna hitam. Kata jUljJI adalah jamak dari sebagaimana disebutkan an-Naji. 

3 Dalam teks asli tertulis j) dan yang ditulis di smi ada pada satu naskah, dan ia adalah nwayat al- 

Baihaqi dalam al-Bdts, 298/617 dan al-Hakim, 3/494 semakna dengannya. 

* Aku nyatakan, Al-Hakim juga meriwayatkannya dalam al-Mustadrak, 3/494 dan al-Baihaqi dalam al-Brfts, 
nc. 298-299 dengan sanad yang shahih dari Yazid bin Syajarah. Telah diriwayatkan dari beliau dengan 
beberapa tambahan yang dalam sanadnya ada pembicaraan (kritik). Aku telah mente/r/7/jhya dalam SUsilah 
al-Ahadits adh-Dhdifah, nc. 3740. Dan bahwa di antara kesembrcncan tiga crang yang bodoh tersebut 
terhadap sesuatu yang mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya adalah perkataan mereka 
dalam tdliq mereka terhadap hadits ini, "Hadits dhaif mauquf yang diriwayatkan Ibnu Abi ad-Dunya," namun 
mereka tidak menjelaskan sebabnya, dan mereka juga tidak menukilnya dari seorang (yang berilmu), ke- 
sesatan yang melekat, dan ia bersumber dari hawa nafsu. 



kampungsannah. on 










QKitab Sifat <fheraka 


Al-Hafizh menyatakan, "Yazid bin Syajarah ar-Rahawi masih 
diperselisihkan statusnya sebagai sahabat." Wallahu a'lam. 

43678^ - 3: Shahih 

Dari Ibnu Mas'ud 



. JljLJl Jills' 


"Tentang Firman Allah di*>, Kami tarnbahkan kepada mereka 
siksaan di atas siksaan.' (An-Nahl: 88) Ibnu Mas’ud berkata, 'Ditam- 
bahkan pada mereka kalajengking-kalajengking. Taring-taringnya seperti 
pohon kurma yang tinggi'." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Hakim secara mauquf, dan 
beliau berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syciikhain." 




kampangsunnah. org 










QKitab Sif at Cheraka 



PRSfll TCNTRNG MINUMRN PCNDUDUK NCRRKR 


<^3679^> - 1: Hasan 

Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau telah bersabda, 

* ^ o , 3 \ ^ 3 ^ ' ° fi» 

L«Ji> jLij p-j c(I) ( j_a ys>- ^2 U 

• cjlS 


"Sesungguhnya air yang mendidih dituangkan ke kepala mereka, 
lain air mendidih tersebut masuk hingga mencapai ke dalam perutnya lain 
mengoyak isi perutnya hingga kehiar dengan cepatnya dari kedua telapak 
kakinya, dan ia melebur kemudian dikembalikan tubuhnya sebagaimana 
sebelumnya." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Baihaqi namun dia ber- 

kata, 

"Lain air mendidih tersebut sampai dan masuk ubun-ubun kepala 
hingga mencapai rongga perutnya." 

Keduanya meriwayatkan dari jalan Abu as-Samh yang ber- 
nama Darraj dari Ibnu Hujairah. At-Tirmidzi menyatakan, "Hadits 
hasan gharib shahih." 1 

Air mendidih yang disebutkan dalam Firman : 

Allah &SS, 


1 Aku nyatakan, Ketinggalan penyandaran kepada al-Hakim, 2/387, khususnya al-Baihaqi meriwayatkannya 
dari al-Hakim- dan al-Hakim menyatakan, "Shahih sanadnya." Hal ini disepakati adz-Dzahabi. Yang benar 
hadits ini hanya hasan saja, karena dari riwayat Darraj dari Ibnu Hujairah dan bukan dari Abul Haitsam. 
Oleh karena itu, aku takhrij dalam as-Sifsi/ah ash-Shahihah, no. 3470. 


kampungsannah. ora 











<9atab Sifat cNfrnka 


"Ay,;' <-L»Y: «Ja&9 L_*£~ fX» \yi*y) ; 


"Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memo- 
tong-motong usus mereka." (Muhammad: 15). 


Diriwayatkan dari Ibrtu Abbas dan selainnya bahwa ( ( puPJl) 
adalah panas yang membakar. 

Adh-Dhahhak menyatakan, (.pu^dl) adalah air yang dididih- 
kan sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari mereka 
meminumnya dan disiramkan ke kepala mereka. 

Ada yang menyatakan, "la adalah kumpulan air mata mereka 
di dalam neraka lalu mereka meminumnya. Dan ada yang menya¬ 
takan selainnya." 


^3680)t> - 2: Shahih 

Ibnu Hibban meriwayatkannya (yaitu hadits Asma' binti Yazid 
4*-: yang ada dalam adh-Dha'if ) dalam Shahilmya dari hadits Abdul¬ 
lah bin Amru yang lebih panjang darinya, namun berbunyi. 


.isLiHjl jj a tcj. LXj ijl <U)i .jIp yo 

SjL/2p '.(Jli S \gj (J j4j b 


"Barangsiapa yang kembali melakukannya (minum khamar) imtuk 
yang keempat kalinya, maka pantas bagi Allah nntuk membcrinya minum 
dari Thinatul Khabal pada Hari Kiamai." Mereka bertanya, 'Wahai Rasu- 
lullah! Apa itu Thinatul Khabal?' Beliau menjaumb, 'Saripati (darah dan 
nanah) penghuni neraka." 

Dan telah lalu penjelasan kosa kata asingnya [Kitab al-Hudud, 
bab. 6]. 


kampangsannah. ora 









$vi 'Tab Stfiit cSNernka 



PfiSflL TCNTflNG MAHANflN PCNGHUNI NCBAKA 

Tidak ada satu hadits pun dalam bab ini yang (memenuhi 
syarat) berdasarkan syarat kitab ( Shahih at-Targhib) ini. 



pnsni tcntfing rnsrn dan jclcknva 

PCNGHUNI NCftAKfl 


43681$. - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah dari Nabi $k,, beliau telah bersabda, 

"Jarak antara dua balm orang kafir sejauh perjalanan tiga hari pe- 
ngendara yang cepat." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan ini lafazh beliau 1 dan Mus¬ 
lim serta selainnya. 

Bahu, yaitu pertemuan puncak pundak dan le- : 
ngan atas. 


43682$. - 2 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah *•#», dari Nabi ift, beliau telah bersabda, 

LiS jllil gy-a oJJujJjj t(f-Lrfiidl) Jia OwL>t0J jisli-Ji 


1 Aku nyatakan, Tidak perlu pernyataan ini, dan yang benar dihapus, karena lafazh Muslim sama persis, hanya 
ada tarnbahan kata (jllil ^i) dalam riwayat, 8/154, dan la pada al-Baihaqi juga dalam al-Ba'ts, 300/619, 
sedangkan dalarn riwayat lain miliknya, 618 Aj- iA~i, dan ia lafazh yang syadz. 


kampungsunnah. org 











kOvitab Stfat e! 9 \eraka 


.jlikJl ^Ij-L Lf-lji jLol 0 wLL>- bS j t(ASCs)j (jJjJ) 

"Gigi gerahcim orang kafir sebesar glinting Uluid dan pahanya se- 
besar ginning al-Baidha’ dan tempat duduknya dari npi neraka sebagai- 
mana jarak antara Qadid dan Makkah dan tebal kulitnya empat piiluh 
dna hasta dengan (ukuran) hasta ai-Jabbar (raja di Yaman)." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini lafazh beliau. 

2 - b: Shahih 

Dan Muslim dengan lafazh yang berbunyi, 

. > ~ 

Y ' ' } 3 ? 3 £ y 3 ^ S ^ f. s' 3 

0 JlU- Jilpj — ^sLxJl i_>U jl ^sLxJl 

"Gigi geraham orang kafir -atau gigi taring orang kafir- sebesar 
Wind dan ketebalan kulitnya sejauli tiga liari perjalanan.” 


2 - c: Hasan 


Dan at-Tirmidzi dengan lafazh, Rasulullah 1:?, telah bersabda, 

f. O s S ^ 3 \ ' f. 0 3 x 3 

oJddLaj oJjkjj ^y ^sLxJl 

\ f 3 '' f £ - 

« ^ 0 ■—Xj I ^ k. •d 0 J I ^ y fi 


"Gigi geraham orang kafir pada Hari Kiamat sebesar ginning llhud, 
dan pahanya sebesar gunung al-Baidha', dan tempat duduknya dari api 
neraka sejauh jarak tiga hari perjalanan seperti ar-Rabadzah (desa dekat 
Madinah, ed.)." 

Beliau berkata, "Hadits hasan gharib." Pernyataan (sJcyH Ai») 
bermakna jarak antara Madinah dan ar-Rabadzah, dan (JL^ii) ada- 
lah nama gunung. 


2 - d: Shahih 

Dan dalam riwayat at-Tirmidzi lainnya berbunyi, 

f ' f 


(jlj 


ijjj tlplji oliis ylSLJl ~U_?- iiLp oj 


J y ^ s' 

ird. La <V™L>ta 


1 Pada teks kitab aslinya tertulis, oj_»■ dan ralatnya dari al-Musnad, 2/334. 

2 Pernyataan, (^t>U i adalah syadz karena menyelisihi seluruh riwayat, khususnya riwayat pertama 
yang jelas menunjukkan bahwa jarak ini adalah jarak antara dua bahu orang kafir 1 Mungkin saja pernya¬ 
taan, (Jib-) adalah kesalahan tubs dari «_u_ r sehingga benar. Lihatlah S/silah al-Ahadlts adh-Dhdifah, no. 
6783. Dan ketiga orang tersebut lalai dari ini dan yang sebelumnya. 


kampungsunnoh. org 











SCiftrf? &ifat oheraka 


"Sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir adalah empat puluh dim 
hasta, dan gigi gerahamnya sebesar Uhud serin tempat duduknyn dari 
Jahanam sejarak cintara Makkah dan Madinah." 

Beliau berkata, "Hadits hasan gharib shahih." 

2 - e: Shahih 


Dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahilmya dengan 
lafazh yang berbunyi, 

• Jibs J li-lji il)j£l [JaJdf-] 

"(Ketebalan) kulit orang kafir setebal empat puluh dim hasta dengan 
(ukuran) hasta al-Jabbar, dan taringm/a sebesar Uhud." 


2 - f: Hasan 


Dan al-Hakim meriwayatkannya, dan dia menshahihkannya, 

dan lafazhnya -adalah riwavat Ahmad dengan sanad jayyid- berbunyi, 

% 

J|Ji ^ ^ 3 % p / ) 0 y. 0 

' £. f 3 ' ' * 0 \ ' * * 9 

.(oJjjjl) gfjj gyfi Lo jUjl oJj kadj (ijlSjj) aJ d>z3j t(e-L/2lbl) 

. | bj^ 3j (_j~° • ei (j IS j jj\ (J IS 


"Gigi gcraham orang kafir pada Hari Kiamat sebesar Uhud, dan te- 
bal knlitnya tujuli puluh hasta, dan lengan bagian atasm/a seperti gunung 
al-Baidha' serin pahanya seperti gunung Wariqan 2 dan tempat duduknya 
dari api neraka sepanjang antara aku dengan ar-Rabadzah." 

Abu Hurairah berkata, "Dulu dikatakan, 'Perutnya sebesar perut 
Idham' 


Al-Jabbar adalah raja Yaman yang memiliki hasta : 
yang sudah dikenal ukurannya, demikian pen- 
jelasan Ibnu Hibban dan selainnya. Ada yang 
menyatakan, "la adalah raja non Arab." 


1 Tidak tertulis dalam teks aslmya, dan ralatnya dari kitab al-Mawarid, no. 2616 dan selainnya, dan tidak 
tertulis Juga dalam kitab ahlhsan juga dalam dua cetakannya, dan ini adalah sesuatu yang merusak makna 
sebagaimana telah jelas. Termasuk aneh, hal ini tidak tampak pada penteV/gnya apalagi tiga orang tersebut. 

1 Adalah gunung hitam yang terKenal di antara al-'Arj dan ar-Ruwaitsah di sebelah kanan perlintasan dari al- 
Madinah an-Nabawiyah. Demikian dalam kitab a/-' Ujalafi, 229/1-2. 

3 Nama gunung atau daerah sebagaimana dalam kitab an-Nihayah. 


465 

kampungsunnah. org 











<3Cifdi Sifdt YAeraka 


<|3683^> - 3: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Sa'id dari Nabi Sit, beliau telah bersabda. 



"Tempat duduk orang kafir dari api neraka (bcrjarak) sepanjang 
tiga hari perjalanan dan setiap gigi gerahamnya sebesar Uhud dan paha- 
nya sebesar guming Wariqan serta kulitnya tanpa daging dan tulangnya 
setebal empat puluh hasta." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la serta al-Hakim, se- 
luruhnya dari riwayat Ibnu Lahi'ah. 2 

<^3684^> - 4: Shahih Mauquf 

Dari Mujahid Xufef-, dia berkata, Ibnu Abbas telah berkata. 



JJ c'y : ju :dJi .pi !!J 


"Apakah kamu talm berapa luasmja Neraka Jahanam?" Aku menja- 
wab, "Tidak." Beliau berkata, "Ya! Demi Allah, kamu tidak tahu, sitngguh 
(jarak) antara daun telinga salali seorang mereka dengan bahunya sepan¬ 
jang tujnh puluh tahun perjalanan, mengalir padarn/a lembah (penam- 
pungan) nanah dan darah." Aku bertamja, "Sungai?" Beliau menjawab, 
"Bukan, tetapi lembah yang dapat menampung air." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dan al-Hakim, 
dan beliau berkata, "Shahih sanadnya." 



1 Aku nyatakan, Termasuk dangkalnya pemahaman adalah, perits'/iq mengambil syahid pada Abu Ya'la, 2/526 


untuk menguatkan hadits ini dengan hadits: 4 ^* 1 j .—. cxU dN 3 padaha! ia sendiri mendhaifkan hadits 


ini karena sanadnya. Lalu manakah yang syahid dan yang masyhud? 

2 Aku nyatakan, Penyamarataan ini keliru, karena al-Hakim, 4/598 tidak meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah, 
namun dari Darraj Abu Samh. Yang benar adalah menyatakannya ber///<?rdisebabkan Abul Haitsam, karena ini 
termasuk riwayat keduanya dari Abul Haitsam. Namun hadits ini memiliki syahid (riwayat penguat) dalam 
ash-Shahih, oleh karena itu aku nukilkan di sini. 

3 Pada teks kitab asli tertulis, aLi_, «ilj Ld! dan ralatnya dari at-Musnad, 6/117 dan al-Mustadrak, 2/436 dan 
adz-Dzahabi menyepakati penshahihannya. 



kampungsunnah. org 











kfcitab Sifat Cheraka 



PRSfll TCNTANG TINGKRTRN M€fl€Kfl DAIAM RZflB 
DRN P€NJ€IASAN ORANG VRNG PALING 
RINGAN AZABNVA 


^3685)> - 1: Shahih 

Dari an-Nu'man bin Basyir dari Nabi beliau telah ber- 
sabda, 

Lo-gdo ( dLajJj j \j\js- jlljl ( Jw*l ijj 

t * r " \ 

. p -a^jdL y^i\ Ld? i4pLo 


"Scsungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah 
seorang laki-laki yang dipasangkan dun barn api di dm telapak kakinya, 
lain otakm/a mendidih sebagaimana kuali dan teko mendidih." 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazhnya, 
u'vj-Lo ^L«u jL dd 5 o *g\ju aJ \j\3s- jllJl d| 

& s s- s’ " ' 

.IjiAi- aJ^j tljlAi- JLdl ld_>-l ijl La i^y>-y <±Jl \j*S 


''Scsungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah 
orang yang memiliki sepasang sandal dan dim pasang tali sandal dari api 
yang membuat otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya kuali. Dia 
melihat tidak ada orang yang lebih keras siksaannya daripadanya, pada- 
hal dia adalah orang yang paling ringan azabnya.” 


43686> - 2: Shahih 

Dari Abu Sa’id al-Khudri 4®, dari Nabi 4g, beliau telah ber- 
sabda. 


467 


n 

% 


ampangsunnah. org 










<3Citab Sifdt cdNeraka 


4pLo tjl-J \g> ^-1*1) ( Jd>-j IjlAi- jllil ^Jjsl ijjjtsl ij| 

ti_ *zsj*S jllsl ti_ jIJjJI flj->~l ^ 

j&' eiJ Cr* <^£dJ ?'j4-' £-* 5~^J ij\ j&' ci D* 

*lrH £* cji J^' p4^J ?'jrH £* 5~-d' <_^i 

.yj^jipi [j _ji.i»ji 


"Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah 
seorang laki-laki yang mcngenakan sepasang sandal dan api neraka yang 
membuat otaknya mendidih bersama tambahan azab. Di antara mereka 
ada yang di neraka sampai mata kaki bersama azab lainm/a, dan ada yang 
di neraka sampai kedua lututni/a bersama azab lainnya, dan ada yang [di 
neraka sampai pinggangnya bersama azab lainnya dan ada yang di neraka 
sampai dadanya bersama azab lainnya] telah tenggelam." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, dan para perawinya 
adalah perawi ash-Shahih. 

Dan ia ada di Shahih Muslim secara ringkas berbunyi. 


. 4JLL*J j >~ 


"Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang 
mengenakan sepasang sandal dari api neraka yang mana otaknya mendi¬ 
dih disebabkan panasnya sepasang sandalm/a tersebut.” 3 


<^3687^> - 3: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah d§a, dari Nabi W„ beliau telah bersabda, 

.4pbo (V“ ^ (Jj-ll iUllp jlli jJ-^l j_yOl ol 


1 Dermkian dalam teks ash dengan zai dan demikian juga dalam Kasyf at-Astar, 4/186, no. 3502 dan Mukh- 
tashamya, 2/477, no. 2247 dan al-Majmd, 10/395 dengan riwayat al-Bazzar sa]a dan dalam al-Musnad, 
3/13 dan 78 («4jf-l) dengan huruf zs'dan ini belum jelas bagiku. 

2 Tambahan dari al-Musnad, 3/78 dan hadits ini ada di at-Mustadrak, 4/581 semakna dengannya, dan beliau 
berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim," dan adz-Dzahabi menyepakatinya, dan Ibnu Hajar mensha- 
hihkannya di kitab al-Mukhtashar. 

3 Aku nyatakan, Dalam jalan periwayatan lainnya dalam Shahih Muslim, 1/135 bahwa beliau menyatakan 
demikian tentang pamannya Abu Thalib, dan ia ada pada hadits Ibnu Abbas yang akan datang setelah satu 
hadits. Hadits ini telah Sttakhrij dalam as-Silsilah ash-Shahihah bersama hadits lain yang semakna dengan¬ 
nya, no. 54 dan 55. 



kampungsunnah. org 











bfCitiil’ £ifar (SNeraka 


"Sesimggidmya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah orang 
yang mengennknn sepnsang sandal dari neraka yang membuat otaknya 
mendidih." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih dan Ibnu 
Hibban dalam Shahilnvya. 


<^3688^> - 4: Shahih 

Dari Ibnu Abbas dari Nabi beliau telah bersabda, 

.4_£-Lo ^J^j *■'<_ \j\Ss- jl J&l 

"Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Dia 
mengenakan sepnsang sandal yang membuat otaknya mendidih." 

Diriwavatkan oleh Muslim. 


<^3689^> - 5: Shahih 

Dari Samurah bin Jundab 4A dari Nabi Ag beliau telah ber¬ 
sabda. 


Jl jllll ojA-\d Sy> Jlaj J[ J^l oAAt) \A p-f-j 
■ Jl jllll olA-\3 J ‘ Ji j&l J 


"Dz antarn mcreka ada yang disambar api neraka sampai dun mata 
kakinya dan ada yang disambar api neraka sampai kedua hitutnya dan 
ada jnga yang disambar api neraka sampai pinggangnya serta ada juga 
yang disambar api neraka sampai atas tenggorokannya." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

Dan dalam riwayat lainnya. 



Ji ojA-\j J J. Aj '■^AS J} jllll oJA-\d J 




Jl aJA-h J 


"Dz antara mereka ada yang disambar api neraka sampai kedua 


1 Pada teks asli tertulis, oti ^JJ jCJl iiAfe j ini tidak ada asalnya dalam Shahih Muslim, 8/150, namun ia 

adalah riwayat selanjutnya pada Shahih Muslim. Demiktan juga riwayat pertama terdapat pada riwayat 
Ahmad, 5/10 dan ai-MOjam ai-Kabir, 7/282, no. 6969 dan ai-Bdts, 268/541 tidak ada pada mereka tam- 
bahan. Dan tiga orang tersebut lalai darmya! 


Tfampangsonnah. ora 











s dCitab Stfat C‘Neraka 


mala kakinya dan ada yang disambar api neraka sampai pinggangnya 
dan ada juga yang disambar api neraka sampai lehemya." 

<^3690^ - 6: Shahih 

Dari Anas 3(j§», dari Nabi ill, beliau telah bersabda. 



"Didatangkan ahli diinia yang paling bam/ak diberi nikmat dari 
pcnghuni neraka, lain dicelupkan di neraka sekali celup, kemndian dia 
ditanya, 'Wahai anak Adam, apakah kamu telah melihat satu kebaikan?' 
Apakah kamu pernah merasakan satu kenikmatan?’ Maka dia menjawab, 
'Tidak, dcmi Allah wahai Rabbku!' 

Dan didatangkan orang yang paling susah di dunia dari pcnghuni 
surga, lain dicelupkan di surga satu kali, lain ditanya, 'Wahai anak Adam! 
Apakah kamu telah melihat satu kesusahan? Apakah kamu pernah mera¬ 
sakan kesulitan?' Maka dia menjawab, 'Tidak ada, demi Allah wahai Rabbku! 
Tidak pernah aku merasakan satu kesusahan pun dan tidak pernah meli¬ 
hat satu kesulitan pun'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 1 



1 Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi ad-Dunya dalam Sifat an-Nar, iembaran 148/2 dan al-Baihaqi dalam 
a/-Ba/ts wa an-Nusyur, 241/481. 



kampungsunnah. on 











TKitab Sifitt cdOeraka 



PRSfll TCNTRNG TRNGISRN DRN J6RITRN M€fl€Kfl 



<^3691^ - 1: Shahih 


Dari Abdullah bin Amru dia telah berkata. 



"Sesunggiihnya penghimi neraka memcmggil malaikat Malik, lain 
dia tidak memenuhi panggilan mereka sclama empat puliih talnm, kemu- 
dian mengatakan, Kalian tetap tinggal (ciz-Zukhruf: 77). Kemudian 
mereka memcmggil Rabb mereka dengan mengatakan, 'Ya Rabb kami, 
kebiarkanlah kami darinya (dan kembalikanlah kami ke dtmia), 
maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), maka sesung¬ 
giihnya kami adalah orang-orang yang zhalim.' (al-Mukminun: 107). 
Lain Allah tidak memenuhi panggilan mereka seperti (panjangnya masa) 
di dunia, kemudian berfirman ,' Tinggallah dengan hina di dalamnya, 
dan janganlah kamu berbicara denganKu,' (al-Mukminun: 108). Ke¬ 
mudian mereka putus asa, maka yang ada hanyalah zafir (suara isak di 
tenggorokan) dan syahiq (isakan di dada). Suara-stiara mereka sernpa 
dengan suara-suara keledai. Awalnya syahiq dan akhirnya zafir." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara mauquf, dan para pera- 
winya dijadikan hujjah dalam ash-Shahih dan al-Hakim, dan beliau 
berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." 



kampangsannah. org 










L 3\itab Sifdt cheraka 


Kata suara melengking di dada dan yjjyJi suara meleng- 
king di tenggorokan. Ibnu Faris menyatakan, "Kata lawan 

(anonim) yyyll, karena adalah menahan nafas dan yikpi adalah 
mengeluarkan nafas." 




kampangsannah. org 










M 

4 

a 

i 

3 

if 

M 

I 

1 


I 


4 < e/lt-^farghib rva at-GTarhib 


Q^ita6 

SIFAT SORGA 


m 



m. 

| 

I 

| 

I 

1. 

| 

it 

fit 

fit 

it. 


kampangsannah. org 











GfCitab £ifai £urqa 


RNJURRN MCNDRPRTKRN SURGR DRN 
KCNIKMRTRNNVR 

(Don In! Mencokup Beberapa PqsqI) 



^3692^ - 1: Shahih 

Dari Abu Bakrah 4b bahwasanya Rasulullah HI bersabda. 



"Barangsiapa yang nwnbunuh jiiva yang Mu'ahad (yang diberi per- 
janjian suaka) tanpa alasan yang dibenarkan (Syari'ah), maka dia tidak 
akan bisa menciam aroma snrga. Sesunggnhni/a aroma surga sungguh 
bisa tercium dari jarak scratus tahnn perjalanan." 1 [Telah lalu dalam 
Kitab al-Hudud, bab. 9]. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. 

Di depan, sudah disebutkan beberapa hadits yang mengan- 
dung penyebutan aroma surga di beberapa tempat yang berbeda 
sehingga perlu kami ulangi lagi. 



1 Dalam naskah asli, sebenarnya terdapat riwayat Ibnu Hibban dengan lafazh _li-- (lima ratus tahun), 

namun riwayat ini lemah, menjadi bagian dari kitab yang lain. Meskipun demikian, lafazh ini dianggap hasan 
oleh tiga orang yang bodoh ini. Karena mereka ini (calam meritakhrij) merujuk kepada (Kitab Adab, bab. 
30) dengan nomor urut hadits 4425. Dan di Sana aku sudah memperingatkan akan hal ini. 


475| 

Kampunqsunnah. ora 












kKitab SifdtSurqa 



PflSfll TCNTRNG K6T6RRNGRN MflSUKNVfl PCNGHUNI 
SURGfl K€ DRLRM SURGR DRN LRIN SCRRGRINVR 


3693|> - 1: Shahih 

Dari Khalid bin Umair dia mengatakan, 

OIs i~L kj LSI IJLi p_! s- J^ V 3 <U)I wL^j>t3 •*-£?£> 0^^-^ ^CZS" 
f-U^/l AjlldaS" 4jllvS> 'yi L^-La Jjjj j^Jj idJj>- <£JjJ Cpj-i2j C—ol jd LujJl 

^ O ^ * •” j ^ s ^ ^ 

j^>sj IjJJLoli LgJ Jljj 'y jlj ^Jl L^s <jj-Liib-a tLg-D-Ld? L^jL>22^) 

0 jb*~^***Q U ^I j L^W I -» a | u ^ wt_i2j ^ C La 

^ "' , ' * t ' * ^ t. 

.|>U-jil ia.da^ ^ ^j <^Lf- ^j^Ljj t.4Jx^u 


"Utbah bin Ghazwan 4jk berkhutbah di hadapan kami. Dia memnja 
dan mcnuiji Allah, kemudian dia mengatakan, 'Amma ba'du, sesungguh- 
nya dunia telah memberitaluikan dekatnya pei-pisahan, dan dia berlalu 
dengan cepat. Tidak ada yang tcrsisa dari dunia kecuali scdikit sekali 
seperti sisa minuman dari bejana yang diminum oleh pemiliknya. Dan 
sesungguhnya kalian akan berpindali dari dunia ini mmuju tempat yang 
tidak berkesudahan (kekal), maka hendaklah kalian pindah dengan amal 
baik yang kalian punya. Karena kami sudah diberitahukan bahzva jarak 
antara dua daun pintn dari pintu-pintu surga yaitn sejauh empat puluh 
tahun perjalanan. Dan sungguh akan datang kepadanya satu hari dalam 
keadaan penuh sesak karena ramai." 

Diriwayatkan oleh Muslim seperti ini secara maiiquf. Hadits 
yang sama sudah disebutkan dalam "Zuhud" [Kitab Zuhud, bab. 
6 ]- 



kampungsannah. org 










vfCitab Siftir Surga 


^3694^>- 2: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dari hadits Abu 
Sa'id al-Khudri dari Rasulullah secara ringkas, beliau ber- 
sabda. 



"Jarak antara dua daun pintu di surga itu scjauh empat piiluh tahun 
perjalanan." 

Dalam sanadnya terdapat idhthirab (kerancuan). 


^3695)> - 3: Shahih 

Dari Abu I Iurairah *&■, dari Nabi -5*., beliau bersabda. 



"Demi Dzat yang jium Muhammad berada di TanganNya, sungguh 
jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga adalah sebagaimana 
jarak antara Makkah dan Hajar atau antara Hajar dan Makkah.” 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam satu hadits, 
serta Fbnu Hibban 2 dengan ringkas, hanya saja beliau mengatakan. 



"Sebagaimana jarak antara Makkah dan Hajar atau sebagaimana 
jarak antara Makkah dan Bushra." [Telah lalu pada akhir Kitab Sya- 
fa’at]. 


1 An-Naji mengatakan, "Kata ini bisa <S\tashrif6sr\ bisa dibuat mdrifat. Bisa dikatakan, gg\, dan nisbah 
kepadanya yaitu ^Hajar ini adalah nama sebuah kota besar di Yaman. Dia ibu kota Bahrain. Hajar di 
sini bukanlah kata vio* yang disebutkan dalam hadits tentang dua Qullah. Kata Hajar dalam hadits itu adalah 
nama salah satu kampung Madmah tempat pembuatan tempayan {qullah). Dan kata mi tidak bisa di tashrif. 
Pahamilah ini! 

2 Naskah aslinya adalah Ibnu Majah. Koreksi ini berasal dari al-Ujalah , 229/2. Hadits ini tidak ada dalam 
riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan ini, maka perkataannya "secara ringkas" memberikan kesan bahwa Ibnu 
Hibban tidak meriwayatkannya secara lengkap, padahai tidaK demikian. Benau membatvakannya, 8/129- 
131, panjang lebar sebagaimana riwayat al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga membavvakan secara ringkas, 
9/241, no. 7346 sebagaimana disebutkan penuiis kitab mi, yaitu bagian akhir dari hadits yang panjang. 
Hadits ini sudah dibawakan di depan (Kitab Kebangkitan, Bab Syafa'at, hadits 13). Hal ini belum nampak 
bagi al-Haitsami, lalu beliau membawakan riwayat yang ringkas dalam al-Mawarid no. 2619, padahai tidak 
memenuhi persyaratan beliau. 



impunqsunnah. ora 











<3urali Sifat Simp 


3696f - 4: Shahih 

Dari Sahl bin Sa'ad 4fe, bahwasanya Rasulullah sfe bersabda, 
cO~v _ail j|— lli! (j gg* AlskJl 

} fl " ^ " ✓ 3 

• jJjJl add 


"Sungguh nkan masuk ke dalam stirga scbcmycik tnjuh puluh ribn 
-atau tujuli ratus ribu- dari umatku, mcrcka masuk bergandcngan, seba- 
gian mereka mcmegang sebagian lainnya, yang azval tidak masuk sampai 
yang akhirnya juga masuk. Wajah-wajah mereka bagaikan rembulan di 
malam pmnamn." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


<^3697^ - 5 - a: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4-a, dia mengalakan, Rasulullah #5 ber- 
salxla. 


s f * Q 3 s'' ' ' s 0 s * t 

^-$->jdi j tjJjJl add _ r ^_a3l cJji d| 

j J cjjijis "d tof-Ld>l ^ jkj - 1 »w-5jS" d_dl Jj> 

> ° » * > , “ i ? ' > * , > 

ttddwojl •>JJ ajJ’ 1 ^4 gd>l>Lol 'kl J cOjdiu 

J^"3 <_5^ 3i^3' 103 JSM 


"Scsunggulinya kelompok pertama yang masuk surga berbentuk 
seperti rembulan pada malam purnama, dan kelompok berikutnya bak 
bintang yang paling kuat cahayanya di langit, mereka tidak kencing, tidak 
buang air besar, tidak beringus dan tidak pernah meludah. Sisir mereka 
dari etnas, keringat mereka adalah minyak kasturi, wezvangian mereka 
adalah kayu gaharu, dan pasangan mereka adalah bidadari. Mereka ber- 
akhlak dengan satu akhlak seorang laki-laki (tidak ada perbedaan di antara 
mereka), satu rupa yaitu rnpa bapak moyang mereka yaitu Nabi Adam, 
tinggimya enam puluh hasta yang menjulang tinggi di langit." 



kampangsannah. org 









<eKitab Sifat Surga 


5 - b: Shahih 

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, 

J_tdi “dlJ ^Lp <-)jd 

p. gb>1 LgJL? p.^.Xol U*V3 j)la p*w»j 

wb»-lj Jddj <• —^—o~Jl >*_jij3 cepVl 

k_S*>ly>-l *b/ jys ^-dJjl djj (V^ U_^3j-^-' ^ t53i ‘d&>~jj |v4~f 

. LUlpj SySd o3->t3~~ ! i —di ^4 g '3t ^ /?_c-l3 *V j 


"Kelompok pertama yang masuk snrga, (yaitu kelompok yang mana) 
rnpa mereka bak ran bill an di malam parnama. Di surga, mereka tidak 
pernah tneludah, tidak mengeluarkan ingus, dan tidak berak. Perabot me¬ 
reka terbuat dari anas. Sisir mereka terbuat dari anas dan perak. Weiva- 
ngian mereka dari gaharu dan keringat mereka dari minyak kasturi. Ma- 
sing-masing mereka memiliki dua istri, sum-sum tulang betis keduanya 
terlihat dari balik daging karena sangat cantiknya. Tidak ada pertikaian 
dan permusuhan di antara mereka. Hati-hati mereka bak satu hati, mereka 
bertasbih menyucikan Allah di zvaktu pagi dan sore." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim -dan lafazh ini milik 
mereka berdua- at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

Dalam riwayat lain milik Muslim, sesungguhnya Nabi ber¬ 
sabda. 


£ > ° s'' x O -- £ ° s' * » 0 * * '(. 

tjdjjl Jy 3 iJ»dl ij^L?-dj \yj> Jj' 

' * * ' ^ ' - s 

yS"di — tjjlli diJi JAj ^jb tof-lvS’l e-LkdJl 



"Kelompok pertama umatku yang masuk surga berbentuk sebagai- 
mana bulan pada malam purnama, kemudian kelompok yang mengikuti- 
nya bak bintang yang paling terang cahayanya di langit, kemudian sete- 
lah itu mereka bertingkat-tingkat derajatnya.” Lalu beliau menyebutkan 
hadits di atas. 

Ibnu Abi Syaibah mengatakan, JJ rj jli Jzi- yaitu men dhammah- 
kan huruf kha. Abu Kuraib mengatakan, jld yaitu dengan mem- 
baca/flf/io/i huruf kha \ 


479 


% 


ampungsunnah. org 










kKitab SifM Surga 


Kayu gaharu. Kata sjjS'l dibaca dengan mem- : ojiS'l 

\ithahkan huruf hamzah atau mendhammahkan- 

nva, serta mendhammah huruf lam serta men- 

tasydidkan huruf wawu dan mem/hffan/jkannya, 

vaitu nama kayu yang dijadikan wewangian. 

Al-Ashma'i mengatakan, "Saya berpendapat bahwa kata itu 
adalah Bahasa Persia yang kemudian diadopsi Bahasa Arab." 


■3698^ - 6: Shahih Lighalrihi 

Dari Mu’adz bin Jabal bahwasanya Nabi xte; bersabda, 

. ( j r zj'y\jj Ijj y>- aL>J)\ LkJl ( JJsl 


"Penglnmi surga masuk ke sarga dalam kcadaan mulus tidak ber- 
bulu dan bercelak , berusia tiga puluh tiga tahun." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 


<s|3699)> - 7: Shahih 

At-Tirmidzi meriwayatkannya juga dari Abu Hurairah dan 
beliau berkata, "Hadits ini gharib," lafazh haditsnya, Rasulullah ^ 
bersabda. 




"Pcnghuni surga itu mulus tak berbulu dan bercelak. Masa muda 
mereka tidak akan sirna dan pakaian mereka tidak akan usang." 


<^3700^> - 8: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah i| ber¬ 
sabda, 

Li?1 1 D yJ> lyy>- okJl Jj&l 

Ijj ji>- ^S- p-Aj t 

"Penghuni surga masuk ke surga dalam keadaan mulus, (badan 





.Ip 


Adalah bentuk plural dari iu- yaitu rambut Renting lavvan dari JapJl (lurus). 

Sebenarnya dalam naskah asiinya terdapat kalimat f-jj ixu* Pp. Kalimat itu saya buang karena saya 
tidak mendapatkan syaA/ehya. 


r»-cj 

. 480 

&---t5 

kampanasannah. oro 











kKinih SifatSurm 


dan dagunya) tidak berbulu, putih, keriting, bercelak, bernsia tiga puluh 
tiga tahun f mcreka dalam bentuk Nabi Adam setinggi enam puluh hasta." 

Ahmad, Ibnu Abi ad-Dunya, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi 
meriwayatkannya. Semuanya berasal dari riwayat Ali bin Zaid bin 
Jad'an dari Ibnu ftl-Musayyib, dari Abu Hurairah. 


3701y - 9: Hasan Lighairihi 

Dari al-Miqdam 44 bahwa Rasulullah bersabda, 

— 411.5 Liis 4^1 Lijj j— Uj jk j 11aii.<i L« 

.^oT 4j>c^La L)LS r° L)LS oil 

J I la £• jLLH IjM ijLS U—> 1 i_—Ls^ 

.JbJl5 


"Tidak ada scorang pun yang mati, baik dalam keadaan masih kccil 
(keguguran) atau tua -dan manusia itu mernang hanya berkisar antara 
keduanya- melainkan dia akan dibangkitkan dalam usia tiga puluh tiga 
tahun. fika dia tmnasuk penghuni surga, maka dia bcrukuran Nabi Adam, 
berwajah Nabi Yusuf dan bcrhati Nabi Ayyub. Dan barangsiapa termasuk 
penghuni neraka, maka dia akan dibcsarkan dan digemukkan (fisiknya) 
seperti ginning." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan. 1 


1 Demikianlah katanya. Perkataan mi perlu dikaji ulang, hadits ini hasan karena mutabciah lya yang ada dalam 
riwayat ath-Thabrani dan Iain-lain. Hadits ini saya bawakan di Stlsilah al-Ahadits ash-Shahihah no. 2512. 


481 


Kampunqsunnah. pro 











' 3 Qtab Sifar Sur&a 



PASAl TCNTANG BAGIAN PCNGHUNI 
SURGA VANG T€R€NDAH 


3702^> - 1: Shahih 

Dari al-Mughirah bin Syu'bah 4«, dari Nabi i|, 

*j -<_3L5 ^' 4 }yJ> Li :4jj <jLi jj 

t_alS” t_ ij : aJ <JULb Al^Jl Li -L*j 

dj£j ijl \ aJ cJLii 3 ^4 g 'Lio-i tj4~gJjLLa (Jjj *Xsj 

:aJ (Jjils -dbj C-JUajj icJjibj LLjjJl iijJii i \ r a >_LLLi ctlLc Jiu ciij 
'4_~L^3L>J! (JliLs t [a_LLoj] caJlLoj iaJcL-o^ tAjcLaj ltdJJi i_LU 

d-tjjj udXJLaj Lo <-lD_9 caJILs! iydL&j dU I^X_a i(J jJisj .<_Jj 

. k _ > j cUL/5 1 : (J Libs . dllLc- 

- £ , > 

f-fr\jS C 0 S 3 ! dbJjl : jis friyj, pOLHi c ^3 : Jll 

(_ 5 ^ J^ 2 ^! c L)il C (j^ Jr* ('-^ 3 ‘L§xLp oJd>-j t (js 4 d 

^a ^Jb ^ti-I La (j-JiS pli ^ Alii >_ -’IdS” ^3 a5!wL«2^_J • (JLS] . j^J v._ JJ 

• t^d*^I ^ Oj&i o^S 

" Sesungguhnya Musa i$£& bertanya kepada Rabbnya, 'Apa ciri 
penghuni surga yang paling rendah kedudukannya?' Allah menjawab, 
'Yaitu seorang laki-laki yang datang setelah penghuni surga dimasukkan 


1 Tambahan dari riwayat Shahih Muslim. 

2 Tambahan dari riwayat Shahih Muslim. 










$Cirab Sifnt Sunja 


ke dalam surgn, lain dikataknn kepada orang ini, 'Masuklah ke surga!' 
Orang ini menjawab, 'Wahai Rabbku, bagaimana, sementara mereka sudnh 
menempati tempat masing-rmsing dan mengambil bagian mereka?' Maka 
dikatakan kepada orang ini, 'Apakah engkau man mendapatkan bagian 
seperti seorang raja di antara raja-raja dania?' Orang itn menjawab, 'Aku 
man, wahai Rabbku.’ Rabb mengatakan, 'Itu bagianmn ditambah seperti 
itu, ditambah seperti itu, ditambah seperti itu, [ditambah seperti itn].' 
Pada kali kelima, orang itu mengatakan, 'Aku mau, zualtai Rabbku.' Rabb 
mengatakan, 'Ini bagianmn ditambah sepulnh kali lipatnya. Dan engkau 
mendapatkan apa pun yang engkau inginkan dan disenangi mutamu.' 
Orang itu mengatakan, 'Aku mau, wahai Rabbku.' 

Musa bertanya, 'Wahai Rabbku, apa ciri orang yang paling tinggi 
kedudukannya?' Rabb menjawab, 'Mereka itu, orang pilihanKu, kemitliaan 
mereka di tanganKu dan Aku bakukan, (kemuliaan itu untnknya) yang 
mana belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga dan 
belum pernah terdetik dalam hati. [Dalilnya terdapat dalam Firman Allah 
'Tak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang disem- 
bunyikan untuk mereka berupa (kenikmatan), yang indah dipan- 
dang sebagai balasan bagi mereka.' (As-Sajdah: 17)]." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^ 3703 ^> - 2 : Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah H| ber- 
sabda. 


jllll ^ O) 

’.0jA 1 ^9 Jli Ol iAZPAj aL>JI 'S Ji 

:jlS .<ulL«) iyA&j (Jli Jj-sLiVl tali 

aJ) l \y> ajlLs- 

• U jJL JA 1 (jiapl U : Jii .<-tU bbi-ij *£) 


"Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah kedudukan- 
mja yaitu orang yang dipalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga, 


483 


ftampangsannah. ora 











kKirab Sifat Surqa 


dan Allah menggambarkan baginya keberadaan sebuah pohon yang memi- 
liki naungan. Lain orang itu mmgatakan, 'Wahai Rabbku, dekatkanlah 
akn ke pohon itu supaya aku berada dalam naunganmja.' Lain beliau 
menyebutkan hadits ini tentang masuknya dia ke surga serta keinginan- 
keinginannya, sampai akhirnya beliau mengatakan, 'Apabila dia tidak 
lagi memiliki keinginan, maka Allah M berfirman kepadanya, 'Ini nntuk- 
mu dan yang sepuluh kali mi.' Rasulullah ?«. melanjutkan, ‘Lalu orang 
itu masuk rumahnya (di surga), dan setelah itu dua istrinya dari kalangan 
bidadari masuk. Keduanya mengatakan, 'Segala puji Dzat Yang telah 
menghidupkanmu buat kami, dan menghidupkan kami buatmu.' Rasulullah 
mengatakan, 'Orang itu mengatakan, 'Tidak ada seorang pun yang men- 
dapatkan pemberian sebagaimana pemberian yang Allah berikan buatku'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


3704^> - 3: Shahih 

Dari Abdullah bin Mas'ud 4k, dari Nabi Jig, beliau bersabda, 

t ^ ^ => l 

L_Sl_b ^ pj Cjl—iJUJ /'y 

! Jli i)\ 'cXAiJl pjj— g-L 4u)}\ 3 (jjjlahi j\Q2j\ 

L pp33j PP J 1 l jy i ~J yy p 

J 44 JI jio ’ojy JtOy by p£y3 jP Jo* pjy pppp 

pyj t( dlb by ojy pkkj yo pyj ‘AjJj gy ppkx}\ 

lyt p-^ I'jjj] pp (V pyj LA ~yy J4 1 pP IP 

f 

l aid j oy* °Jp bp~j 

4L>p\j : Jli] Op blj 4iJi ^Ji gbjd bU OOy 

^ fi * s ^ jj — p '' i> & 

PytUj : Jb L^iy) 4c_iujl us? yp Jp~ 

pyj ‘j^' ppp pH ip p$y ’■pyp Jp ‘^ypH 3 \\yp 

^\PjsjpS jX l pyj 4 <_jU*_jJL5 JXj ‘(JjJb JXj by 


1 Hadits seperti ini sudah dibawakan di depan di awal Kitab Kebangkitan, bab. 2, no. 3591. 

2 Dalam ungkapan ini terdapat sesuatu, perhatikanlah korekshya pada Kitab al-Bdts wa an-Nusyur. 


5 ?-“t? 

1 484 [ 

kampungsannah. ora 











tJKirab Sifat Surqa 


4 ^” ^y> y4 iy 

Jr*4 (^l ®3 jF jp-jll yy J&- <■ j4\^' 4^ j*i ^ 
1 J^-j 1 J^-j j>^J ^ h yy ‘5^4-jj ^3 jj 5f>-j ^ 
v__aisj ^iiLd ISli c^Jpd ^Xp- dAJjiS Jlj jli JlDl Jljp- JiUdij 

Jji<_> L^l>s a»S ildpj Jaxj pJ Li ^iUapl (_cJJl AM -LdJl Jlis Lgj-P 


p. ,, _f j ^ ^ 5 ^ o' '”’ ' 

j 4jJl ^^wAJLP jj wi^P ^ .J15 

"* } s s s s ' f s (. 'i ° 

^jXy^\ d~>j - Jji3 u_A4l J*>L>- jpJI ^s Li tp-g-^Ljlj 4LJI 

kl>j Jjjds Vjllll jys iJLLxIsxj J Jj oLJl (JLdJS :j j 4X)l] <j j-da .Adp-Jl 

i^yj ojl ^Jj>-JjL 9 :Jli . JdiL~p>- UUt>- L^llij J-d^l 

i y'hf-\ daj Jjjds p_Lp- 5^i 3"k jib dlj ^Lil (Jjip <4 jl 
liijjpj N : djiia Vo^ip JLdJ <$4ba-pi oi dil*J : j Jjids jjbJl d-Ui 
dUa ^lil (_$_yj olia.*.is Viip i^ylj co 44 f ' JJLdi jl 

. jjUl dJUi ^jikp! Oj ; d j ‘p-L>- Jj [dddL] da U jib j/jii 
"j Jjjda Vo^JLp JldJ aScIIap! d| dli-*Jb :<4 ^JLijj i3jl4 (Jj-d® 
ijli] 4J ysi oUaJda Vos Jjii dJJLd4 N] dLj pJ 

L ^xkpl :djja-i a 4 I UjIS" ‘jp^T J_}ii di |3 ^Ul aJ jl {JjdJ 
: jli jldi A^Ul jl dikii : j*>Ld J4- il Jjij C jjldl dJUS 

* ' j' ' s 

oliaJds :Jli VJ« j r J~>-\ Oj^j j_}ii JIJ to ys- dULil "j dLj^j ^ 
d->j • (Jj-da VjIdJ 'bl diJ Li jp- jjl (Jjda C-SLdi p-j [c<Jjiia 
fill jjji .dJdriddl [dJU] Jd-Jlj ^dfcddl dJJtd Ji 
Lgddlal ^ 'iji ^jl LgdiL>- wU ijjjl diJLpI L)l ^yP y pjl - (j4" 


485 


s 


ampungsunnah. org 












SPufal’ Sifa r Sirrqa 


9 ' * ' f " 

cilSS ■_ >y\ Vc trjl *—c_!^ i :ij^ai5 ejJUcj 

•liPo* 

0y *\ ' ' 9 \ }'('■' S' 

i*LJ-L>sJS ^yA l«i_& ^jj tal j> \jj Aii! Ms- d-Jl^s icJli - 

I.X& i^jwL>iJ jJ _up L'l Li ■ ( J^~j & (JLsSj cLLLsTwi 

( jyj -ijL^ cc.‘x>i-v3 olSCiJ! Ij-® oJ«-L Liis” 
yyA ijLSviJl l«i-* ^Jj UjJk5” i.\j\ya i^jj_>cJ 1 lj_& aA)! dj.^j 

— <\Ja\ j^a\ j_Ll> ^JSs>- v2~jJj>sJI ljJs> 

IcJjiLS ‘J-^IS kjJJ.5 ( _^^J -op9 l \^~ djp\ (Jji3 IijtS 

' s * • * }' 3 ' £ s 3 -* > ✓ £ O o'i 

lil ^j^>- Jl JJ>^> JpJl 

* J „ **J1 ^ " ~ 

^ tlJj>-L^ toj.^ ^j-- 0 3 <J ^oj u^° 

(Jjxi _ps> li-)|l [a]] Jliis t-^JJ ^ jl - C-o^J ’-dj^i 3 U 

" " t ** " ** ^ ^ - " 

[VdJJ U] 2u :aJ jUil caJ ^11J t$3 *^-3 J& p : jis idJUjlLs y> 

^ Li->[ ’(J^-^" iASi3drjl V s i ~dX>3 <~£XjI oJlj 

:<Jli .aiU- Ul U Ji* ( _ 5 1 p jUj^S *_iJT fj,Jj tijjuJp 3r? -UpJ 

f s s s f. jl ^ •" >■ * ** 3 J. p ^ - 9 ^ 

tAij-Pxjs 0 j3 J-Aj ^l 3^-2 tJ^/2-ajl aJ ^X^»- AjsLoi 

^ _ / 1 * 1 3x1* ^9 s a x ^ ^ 3 fr p 

iip| 3 ^L>^j AiLua I 43 *> 1^13 

i J Y s* 1 9 ' " 9 i J 

t (AjJal^ ^l3-v2^~ t_s^4^ k —tltt (j^-*-^*^ ^4c^) 


1 Tambahan ini dan sebelumnya aku dapatkan dari al-MUjam at-Kabir. Berdasarkan ini aku mengoreksi se- 
bagian kesalahan yang terdapat pada naskab asli. Dan terkadang, aku terlewatkan dari sesuatu, maka aku 
minta maaf, karena aku juga manusia, bisa benar atau bisa juga salah, itu asalan pertama. Alasan kedua, 
pada Ramadhan tahun 1418 sampai bulan ini yaitu Bulan Rajab 1419 aku masih sakit. Aku memohon kepada 
Allah agar menyembuhkan aku dan mengembalikanku agar aktif untuk menolong sunnah yang suci. Sesung- 
guhnya Dia Maba Mendengar dan Maha Mengabulkan permobonan. 

2 Kalimat dalam kurung ini tidak terdapat dalam al-Majmi Juga dalam as-Sunnah karya Imam Ahmad, mungkin 
kalimat ini tambahan dari sebagian naskah. Ketahuilah, bahwa badits ini menyingkap tiga orang pen tdhq 
ini dan semakin mengokohkan perkataanku bahwa mereka itu bodob dan menzhalimi sunnah. Karena me- 
reka ini tidak mencari dan mengoreksinya sama sekali, padahal itu tidak berat bagi mereka, meskipun sedikit. 
Karena dalam mentakhrij, mereka mengembalikan hukumnya kepada kitab al-Majmd, al-Mustadrak dan al- 


mu 

kampungsunnah. org 










0Citab Sjfat Siinjti 


eft c c sy^\ lM <J\ Cf^ Yj*y? 

7 p (^'y t<L>- L^JlLp tf-llip f-\jy>- J^aLj.sI U Qj\-Jz>jj 

\ps> i jJ}'jS>\ 131 i\y\y oXiTj i<£\y? Ia-L 5 j-ljJ (jr? L^iLi 

o_J>jp| I3IJ t JiJ3 jl5 Up] U^si> a^p ^ 0 SIS 3 I 
:l^J tdJUi J^i j!5 Up ULi> I 4 UP ^ ^j! ^ 

O 3, ^ ' * fi * * 9 y-' X 

c-o3jl J_ 2 J axsIj s^lS\j ;aJ Jjajj tLai^s yLyy j^iip L _y c,.o3jl ~xil tAislj 

tilSCLa ’ aJ (JlJLis t i_i jJ^Lb u_s :aJ (Jliis t[Lt*_^3 ^^xJLp c_5? 

" \ * a y > 

. .Ws oJuaJJ l^Lp AjLo 

' _ ' __ > , ,' ' , . ' . 

( J~a! ^o] j^-p li JJp j»l ^jjl Li Ml ■y^S' (Jliii i<jli 

M j 0 I 3 lyy M Li ^ul li : Jli ?^Jj*>Ip! i^yJ> aL>JI 

^1 j 3 ^I s-Li Lo L^s ( Jj<_>- I31S jJL^ p>- aASI <jl tcui*-o_J< oil 
Mj M aAL>- j^-i La^j L^iiM tiloljX-i!lj 

Li/>7 o^i s3^ l* cr^ ^ •*_ \y& p tA5s5i>LiJi ya <>yy 

]y^\y 

( ya f-Li ya Li-A^jlj ta-Li Lij Li-^lj jj l£jZZi>- (JiJ^ (l)j-i -c3L5 
|U ^]i ji-jJl (iili Sy oL5 yyi :Jli p 

t 5^ i (_i jrr? (Ssk- J*' ^ (_r^ t ^-’ ^ 

✓ ^ ^ ^ ^ 6 J 3 T* S ' S’ 

Lis> Hj. ^ 334 ^ 3 ® ‘• 5 ^ 4 -j t>? LfU-3 Ml aI^JI ^>- ^ axi^ 1 _ ? a5 


Bdtsu, ramun mereka ini hanya mengutip. Oieh karenanya, mereka merasa cukup menghasankan hadits ini, 
padahal mereka menukil pendapat yang menshahihkannya sebagai tindakan pemecahan masalah secara 
pertengahan. Sedangkan untuk kembali dan melihat kembali kitab ath-Thabrani dan mengetahui bahwa 
beliau membawakannya dengan dua sanadnya, berbeda dengan hadits yang dinukil dari al-Haitsami - 
salah saturya shahih, sebagaimana dikatakan oieh al-Mundziri, maka itu tidak mungkin. Hadits ini 
dibawakan dalam SltsHah al-Ahadits ash-Shahihah, sebagaimana telah lewat pembahasannya pada al-Bdts 
wa an-Nusyur." 


Ml 

kampungsunnah 













kKitab S'far Surqa 


bfat J4j cj-J L 0^ '-4-) 

x- / t ft 3 ^ x- a 

jS *_ &Sa jl Ck_^xS b "jUs . 4 $Jlo 

■? i> ' 0 ^ £ r s, ^ .. _, ^ ,, j o , 

SjijJ jobjbl j| (jjjJljJ t_JLis tLg-sA^ali 

p4?'4! ur>~ ‘■Sr^jl y~ djf ^3 ‘V3^“ 4^ ^ 

✓ * ' ' ' s ' »/ ' Sy f f ' h ' ^ 

l£o ^JL*JL*> J-4-P Ol5* ^J ^Xp- ^~vJ2j tcljj 4^1 JjJj>- 

■3^ ^ 5l vii^J ilki Jl 


"Allah akan mengumpulkan scmua makhluk sejak azval sampai akhir 
pada hari yang telah ditentnkan, dengan berdiri selama empat puluh tahun 
sementara mata mereka terbelalak. Mereka menunggu keputusan terakhir." 
Lain dia menyebutkan hadits di atns sampai pada perkataan, "Kemndian 
Allah berfirman, 'Angkatlah kepala kalian!' Maka mereka (manusia) meng- 
angkat kepala mereka, lain Allah memberikan cahaya kepada mereka sesuai 
dengan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang diberikan 
cahaya sebesar gunung yang besar lain dia berjalan di depannya, dan di 
antara mereka ada yang diberikan cahaya yeng lebih kecil dari itu, ada 
juga yang diberikan cahaya sebesar pohon knrma di sebelah kanannya, 
ada yang diberikan [cahaya] yang lebih kecil daripada itu, sampai yang 
terakhir y ait it seorang laki-laki yang diberikan cahaya pada ujung jempol 
kakinya, terkadang menyala terkadang padam. Jika cahaya itu memyala, 
maka dia memajukan kakinya [lain melangkah], jika padam, maka dia ber- 
diam berdiri." [Rasuhdlah vfe bersabda, "Sementara di hadapan mereka 
ada Rabb hingga mereka digiring ke neraka lain tertinggallah jejak 
ash-shirat (yang tajam) seperti mata pedang. Tempat yang licin lagi meng- 
gelincirkan." Rasuhdlah 3§§ bersabda, "Allah berfirman, ’Memjeberanglah 
kalian.'] Kemndian mereka menyeberang sesuai dengan ukuran cahaya 
mereka. Ada yang menyeberang dengan secepat kedipan mata, ada yang 
menyeberang secepat kilat, ada yang menyeberang secepat azvan, ada yang 
menyeberang secepat bintang yang jatuh, ada yang menyeberang secepat 
angin, ada yang menyeberang secepat larinya kuda, ada yang menyeberang 
secepat berlarinya seorang laki-laki, sampai ada orang yang diberikan 
cahaya pada ujung jempol kakinya, lain dia menyeberang dengan merang- 
kak di atas zuajah, tangan serta kakinya. Ada yang satu tangannya lepas 
dan tangan lainnya bergelantungan, ada yang satu kakinya lepas dan 


kampangsannah. org 











s HCirab SifarSurija 


kaki lainnya bergelantungan, sebagian anggota badannya terkena jilatan 
api neraka. Dia tems-tnenerus seperti itu sampai selamat. Jika sudah se- 
lamat, dia berdiam (sambil berdiri) dan mengatakan,'Alhamdulillah (segala 
pnji hanya milik Allah, pent) yang telah menganugerahkan kepadaku 
sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadci yang lain, karena Dia telah 
menyelamatkanku dari neraka setelah aku melihatnya. 

Rasidullah 5te bersabda, "Lain orang itu dibaim ke kolam di dekat 
pintu surga dan mandi di sana. Kemudian aroma dan warna penduduk 
surga kembali kepadanya. Dari celah-celah pintu surga, dia dapat melihat 
isi surga, lain dia mengatakan, 'Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke surga!' 
[AllahI berfirmau kepadanya, 'Apakah engkciu masih meminta surga pa- 
dahal Aku sudah mem/elamatkanmu dari neraka?' Orang itu mengatakan, 
'Wahai Rabbku, buatlah pembatas antara aku dan neraka sehingga aku 
tidak bisa niendengar suarain/a!'" Rasidullah 3§5 bersabda, "Lain orang 
itu masuk surga dan dia melihat atau dibangunkan sebuah rum ah untuk- 
nya seakan-akan sesuatu yang dia saksikan itu sebuah mimpi. Orang itu 
mengatakan, 'Wahai Rabbku, berikanlah rnmah itu kepadaku!' Allah ber¬ 
firman kepadanya, 'Boleh jadi jika Aku berikan itu kepadamu, maka engkau 
akan minta yang lainnya?' Orang itu menjawab, 'Demi kemuliaanMu, 
saya tidak akan meminta yang lain kepadciMu, di manakah ada rnmah 
yang lebih indah daripada itu?' Lain rnmah itu diberikan kepadanya, dan 
dia menempatinya. Kemudian dia melihat lagi di depart rnmah itu sebuah 
rumah yang seakan-akan semua isinya [dibandingkan dengan] rnmah yang 
ditempatinya ibarat mimpi. Dia mengatakan, 'Wahai Rabbku, berikanlah 
rumah itu kepadaku!' Allah berfirman kepadanya, 'Boleh jadi jika Aku 
berikan itu kepadamu, maka engkau akan minta yang lainnya?’ Orang 
itu menjawab, 'Demi kemuliaanMu, tidak, [saya tidak akan meminta yang 
lain kepadaMuj, di manakah ada rumah yang lebih indah daripada itu?' 
Lain rumah itu diberikati kepadanya, dan dia menempatinya. [Kemudian 
dia melihat lagi di depan rumah itu sebuah rumah lain yang seakan-akan 
mimpi dibandingkan dengan rumah yang dia tempati. Dia mengatakan, 
'Wahai Rabbku, berikanlah rumah itu kepadaku!' Allah berfirman kepada¬ 
nya, 'Boleh jadi jika Aku berikan itu kepadamu, maka engkau akan minta 
yang lainnya?' Orang itu menjawab, 'Demi kemuliaanMu, saya tidak akan 
meminta yang lain, di manakah ada rumah yang lebih indah daripada 
itu?' Lain rumah itu diberikan kepadanya dan dia menempatinya]. Kemu¬ 
dian orang itu diam, lain Allah berfirman kepadanya, 'Kenapa kamit tidak 


489 

kamp'jnqsunnah. ora 










<3Citab Siftf Surm 


merninta lagi?' Omng itu menjawab, 'Wahai Rabbku, aku sudah memohon 
kepadaMu sampai aku merasa main, aku sudah bersumpah [kepadaMu] 
sampai aku merasa main.' Allah berfirman, 'Tidakkah engkau ridha, Aku 
berikan kepadamu sesuatu seperti dunia sejak pertama kali diciptakan 
hingga Aku menghancurkannya ditambah sepuluh kali lipatnya?' Orang 
itu mengatakan, 'Apakah Engkau mengejekku, padahal Engkau Rabb Yang 
Mahamulia.' Allah AW tertawa karena ucapannya ini." 

-Perawi mengatakan, "Aku melihat Abdullah bin Mas'ud tertawa 
jika sampai pada bagian hadits ini. [Ada seorang laki-laki yang berkata 
kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, aku sudah mendengar engkau 
menyampaikan hadits ini beberapa kali, setiap kali engkau sampai pada 
bagian ini, maka engkau tertawa.' Abdullah bin Mas'ud menjawab, 'Aku 
mendengar Rasulullah i® menyampaikan hadits ini beberapa kali. Setiap 
kali beliau Sfe sampai pada point ini, maka beliau tertawa] sampai nampak 
gigi gerahamny a.' 

Dia mengatakan, "Lain Rabb mengatakan, 'Tidak (Aku tidak menge- 
jekmu, pent), namun Aku mampu melakukan hal itu, mintalali!' Orang 
itu mengatakan, 'Pertemukanlah aku dengan manusia!' Allah berfirman, 
'(Silahkan), jumpailah manusia!' Lain orang itu berlari kecil di surga, 
sampai ketika dia sudah mendekat ke arah manusia, maka dibangunkan 
untuknya sebuah istana dari permata. Orang itu langsung sujud. Dika- 
takan kepadanya, 'Angkat kepalamu, kenapa engkau ini?' Dia mengatakan, 
'Aku melihat Rabbku -atau Rabbku memperlihatkan diri untukku-.’ Maka 
dikatakan [kepadanya], 'Itu hanyalah salah satu rumah dan rumah- rumah- 
mu.' Dia mengatakan, 'Lain lelaki itu menjumpai seorang lelaki, dan dia 
pun bersiap untuk sujud, maka dikatakan kepadanya, 'jangan, [kenapa 
engkau ini?'] Orang itu mengatakan, 'Aku berpendapat bahiva engkau 
adalah salah seorang di antara para malaikat.' Orang itu mengatakan, 
'Saya ini hanyalah salah satu di antara penjagamu, salah seorang pembantu 
di antara pembantu-pembantumu, dan saya memiliki penjaga bawahan 
yang seperti saya sebanyak seribu.' 

Lain lelaki itu berjalan di depannya dan membukakan pintu istana 
untuknya. Dia mengatakan, 'Istana tersebut (dibuat) dari mutiara yang 
terjalin. Atap, pintu, gembok dan kunci-kuncinya dari mutiara tersebut. 
Kamar-kamar permata hijau yang berlapiskan warm merah menghadapnya, 
(di dalamnya ada tujuh puluh pintu, setiap pintu mengantar pada ruangan 
permata hijau yang terlapisi) setiap ruangan menyampaikan kepada rua- 


kampungsannah. org 










kKirab Sifar Surqa 


ngan lainnya yang berbeda ivarna. Setiap niangan ada ranjang-ranjang, 
istri-istri dan dayang-dayang. Yang paling rendah di antara mereka ada- 
lah bidadari bermata jeli (Haura’ 'Aina') yang mengenakan tujnh pulnh 
perhiasan, tampak pntili mulus betisnya dari luar periliasan-perhiasannya, 
hatinya adalah cermin pasangannya, dan hati pasangannya adalah cermin- 
nya. Bila pasangannya tersebnt berpaling darim/a sekali saja, maka (kecan- 
tikannya) bertambah di mata pasangannya tersebnt tujuh pnluh kali /dari 
yang ada sebelumnya. Dan apabila bidadari itu berpaling darinya sekali 
palingan, maka laki-laki tersebnt bertambah tampan di mata bidadari itu 
tujuh pululi kali lipat.' Lain laki-laki tersebnt berkata kepada sang bidadari, 
'Demi Allah! Sungguh (kecantikanmu) telah bertambah di mataku tujuh 
puhdi kali lipat.' Bidadari itu pun berkata kepadanya, 'Demi Allah, kamu 
telah bertambah (tampan) di mataku tujuh pulnh kali lipat].' Ada yang 
memanggil orang tersebnt dengan perkataan, 'Mendekatlah, mendekatlah!' 
Lain dia mendekat. Lain dikatakan kepadanya, 'Kerajaanmu sejauh seratus 
tahun perjalanan, pandanganmn (mampu) menembusnya' 

Umar mengatakan, "Wahai Ka'ab, tidakkah engkau mendengar ri- 
wayat yang dibazvakan oleh Ibnu Ummi Abd tentang penduduk snrga 
yang paling rendah kedudukannya? Lain bagaimana dahsyatnya (bagian) 
penduduk snrga yang paling tinggi kedudukannya?" Ka'ab menjawab, 
" Wahai Amirul Mukminin, bagiannya adalah sesuatu yang tidak pernah 
terlihat mata, tidak pernah didengar telinga. Sesungguhnya Allah mencip- 
takan sebuah negeri. Di sana Allah menjadikan apa saja yang Dia kehen- 
daki, berupa istri, buah-buahan dan minuman. Kemudian Allah menntu- 
pinya, sehingga tidak bisa terlihat oleh seorang makhluk pun, tidak pula 
Jibnl, dan malaik-at yang lainnya. Kemudian Ka'ab membacakan, 'Tak 
seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah 
dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka 
kerjakan.' (QS. As Sajdah: 17)." 

Ka’ab mengatakan, "Dan Allah menciptakan dua snrga di bawah 
derajatnya dan menghiasi keduanya sesnai dengan kehendakNya. Lain 
Allah memperlihatkan kedua surga itu kepada siapa saja yang dikehenda- 
kiNya dari para makhlnknya. Kemudian beliau mengatakan, 'Barangsiapa 
yang catatan amalnya berada di Illiyyin, maka dia akan menempati tern- 
pat yang belum pernah dilihat oleh seorang pun. Sampai ada salah seorang 
penglumi Illiyyin tersebnt keluar dan berjalan kaki di daerahnya. Tidak 
ada satu kemah pun di surga kecuali dimasuki oleh sinar wajahnya. Para 



ampangsannah. org 










kiKirab Siftir Surya 


penghuni kemah itu merasa senang dengan umngi orang ini.' Mereka 
mengatakan, 'Alangkah mengagumkan aroma ini! Ini aroma satu orang 
penghuni Illiyyin, dia kelliar berjalan kaki di daerahnya.' Umar mengata¬ 
kan, 'Celaka engkau, zvahai Ka'ab! Sesnngguhnya hati-hati ini telah mela- 
yang (karena membayangkannya-pent), maka tahanlah ia!' Ka'ab menga¬ 
takan, '(Demi Dzat yang jiivaku ada di TanganNya) sesnngguhnya Neraka 
Jahanam itu memiliki haiva panas, tidaksatu malaikat muqarrab pun dan 
tidak pula Nabi yang diutus, melainkan mereka semua berlutut (berharap 
bisa diselamatkan-pent), sampai-sampai Nabi Ibrahim sang kekasih Allah 
mengatakan, 'Wahai Riibbku! (Selamatkanlah) diriku ini! (Selamatkanlah) 
diriku ini!' Sehingga, seandainya pun engkau memiliki amal perbuatan 
tujuh puhih Nabi yang digabiingkan dengan amalanmUj sungguh engkau 
akan mengira bahwa engkau tidak selamat darinya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, ath-Thabrani dan al- 
Hakim seperti ini dengan cara marfu' dari Abdullah bin Mas'ud. 
Dan bagian akhir dari hadits ini yaitu: Ijb glA iyji U- aul sampai 
selesai terhenti pada Ka’ab. Dan salah satu jalan periwayatan ath- 
Thabrani itu shahih, dan lafazh ini adalah riwayatnya. Al-Hakim 
mengatakan, "Sanadnya shahih." 

Hadits seperti ini terdapat dalam riwayat Muslim dengan ring- 

kas 1 . 


<^3705^> - 4: Shahih 


Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Yahya bin Abi Thalib, 
Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami, Abu ’Arubah mem- 
beritakan kami dari Qatadah, dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin 
Amru, dia mengatakan. 


S ^ ^ ^ S' / ^ ^ ^ ^ 

^Ip ^\S gps Hjyza jJjbl 

^lil^ ojjfc yGj : JlS ■ a A>-'UA p 


"Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah kedudukan- 
nya yaitu orang yang dilayani oleh seribu orang pelayan. Masing-masing 


1 Saya mengatakan, Dalam riwayat Muslim ini terdapat kata tertawa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud 4« 
sebagai jawaban buat orang yang menanyakan hal itu. Hadits ini dibawakan dalam Kitab Silsilah al-fihadits 
ash-Shahihah, no. 3129. 


kampangsunnah. org 











kKitab SjfM Surqa 


menjalankan tiigas yang berbeda dengan tugas temannya." Dia mengata- 
kan, 'Lain Belian HI membacakan ayat ini, 'Apabila kamu melihat me- 
reka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan . (Al- 
Insan: 19) A 


1 Hadits ini diriwayatkan juga oleh ai-Husain al-Marwazi dan Ibnu Jarir ath-Thabari dengan sanad shahih dari 
Ibnu Amru secara mauquf. Dan hadits ini saya bawakan dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dhdifah no. 5305. 


Kampungsunnah. org 











kKirab Sifar Surga 



PRSfll TCNTRNG D6RRJRT SURGR DRN 
"RL-GHURFRH" (ISTRNR VRNG TINGGI) 


<^3706^> - 1: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri A , bahwasanya Rasulullah ber- 
sabda. 


SS J^Ul SjAyj LifT SjAyzS <1)1 

^ f 3 S ^ O 3 ^ s ^ ^ 

.D Sy^AjcS <.<—>ji-oJl jl i yo ^ 

^dJIj l '<Jli l^_*_Lo 'y e-lioVl dlL c4i)l <J jSj 1) -IjJLs 

9 * Z 1* *' 

IdA)L I^Lol tOwijJ 


"Sesiinggnhnya para penghuni surga dnpnt snling melihat para 
penghuni istana surga yang tinggi di atas mcreka scbagaimana mereka 
dapat Baling melihat bintang yang terang benderang yang akan tenggelam 
di ufuk timnr atau karat, karena perbedaan (derajat) di antara mereka." 

Para sahabat mengatakan, " Wahai Rasulullah, (apakah, pent.) itu 
merupakan derajat para nabi yang tidak akan dapat dicapai oleh selain 
mereka?" Rasulullah i| bersabda, "Tentu. Demi Dzat yang jiwaku ber- 
ada di TanganNya! (Sedangkan mereka adalah) orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan mengimani para rasul." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

Dalam riwayat keduanya yang lain, 

.*inl ^Lt- j-l^ll jT-'-dbj — v__dTJ^5\Jl djdyj \~yS 

"Sebagaimana mereka dapat saling melihat bintang yang tenggelam, 
- yaitu dengan mendaludukan hunif ra' sebelum ba'.' 1 


r j494| 

fir——— a 

kampunqsannah. org 









‘Ximh $ifai Surga 


^3707^> - 2: Shahih Lighairihi 


Dan at-Tirmidzi meriwavatkannva dari hadits Abu Hurairah 

j j 

dengan lafazh yang semisalnya dan at-Tirmidzi menshahihkan- 
nya, hanya saja (dalam riwayat ini, pent.) Rasulullah ^ bersabda. 


^ ^ ^ ^ > _ ^ ^ ^ jj ^ j. ^ ^ ® j, ^ 

j\ yyyidi] ojdjps bbT d)jdybJ t>J! o) 

oZ Z “ * 0 a a' 


"Sesungguhnya penghuni surga dapat saling meliliat penghuni 
ghurfah (istana ynng tinggi di surga) scbagaimana mereka dapat saling 
melihat bintang di sebelah timur atau burnt yang akan tenggelam dan ter- 
bit di uftik, karena perbedaan derajat mereka." Al-Hadits. 


Dalam sebagian teks, 

.-Jjliji Ju>- OjUJi j\ 


"Bintang al Gharbi (burnt) atau bintang al-Gharib (yang akan teng¬ 
gelam) -dengan ungknpnn ragit-." 

Dengan menggunakan hnruf ghnin dan ba, mak- : ybol 

sudnya yaitu bintang yang hendak tenggelam. 


3708<y - 3 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah 4b bahwasanya Rasulullah hg bersabda, 

jt>d\ L)jy> _jl LiS ^3 tl )j(-\ysS 4~4J! (j | 

(.adi 1 (J j-Gj L> hjJlS c,? 2 i <_4 

I ca\)L I jpd ^1 toAj l g^jb 4b-! j I 


"Sesungguhnya para penghuni surga dapat saling melihat di surga 
scbagaimana kalian melihat bintang gemerlap yang akan tenggelam dan 
terbit di ufuk, karena perbedaan derajat (di antara mereka)." Mereka me- 
ngatakan, "Wahai Rasidullah! Apakah mereka itu para Nabi?" Rasulullah 
Sfe menjawab, "Tentu, dan demi Dzat yang jizvaku berada di TanganNya! 
(Sedangkan yang itu adalah) kaum yang beriman kepada Allah dan mem- 
benarkan para rasul." 


kampangsunnah. org 









iXirab S<fM Surga 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para perawinya adalah 
orang-orang yang dijadikan Imjjah dalam nsh-Shahih. 

Pengertiannya, "Sebagaimana mereka dapat melihat bintang 
yang terang benderang yang akan tenggelam." 

Dan hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan lafazhnya 
yang ada di atas, 1 

3 - b: Hasan Shahih 

Al-Hafizh mengatakan, "Di depan sudah dibahas tentang ma- 
salah ini bukan hanya dari satu hadits shahih dalam [Kitab Shalat 
Sunnah, bab. 11] yaitu tentang Qiyamullail dan dalam [Kitab Sede- 
kah, bab. 17] yaitu tentang Ith'mn nth-Tha'am (memberi makan) dan 
lain sebagainya, seperti hadits Abu Malik dari Nabi 

jJ, jl " js , ° s> 

IaApI cli aa»iJI aI 


^jjdJL .Ull jPidpI Sill 


"Sesungguhnya di dalam surga itn terdapat bebernpn ghurfah (istarm 
yang tinggi di surga), bngicm lunnn/n terlihnt dari dalam dan bagian da- 
lammja terlihnt dari Inar. Allah memjcdiakannya untuk orang yang mem- 
berikan makan, menebnr salam, dan melakuknn shalat mnlam pada saat 
manusia sedang tidur." 

Dan hadits Abdullah bin Amru seperti ini. 

<^3709^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sfe bersabda, 

ggLj lA tdUl aUI LaApI 4>-j.2 AjLo 41AJ| bl 



JJI 


"Sesungguhnya di dalam surga Hu terdapat scratus tingkatan, Allah 
mempersiapkannya bunt para mujahid (orang yang bcrjuang) di plan Allah, 
jarak antara dua tingkatnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi." 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


1 Riwayat at-Tirmidzi dan Ahmad, 2/335, 339 bersumber dari satu jalur, maka tidak ada alasan untuk 
membedakan antara keduanya. 



kampungsannah. ora 











kKuab Sifat Surqa 


^3710^ - 5: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Hurairah juga, dia mengatakan, Rasulullah Sfe 
bersabda. 



"Di dcilam surga terdapat seratus tingkatan, jarak cintara dua tingkat 
sejnuh perjalanan seratus tahun." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, "Hadits 
hasan gharib." 

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath, 
hanya saja dalam riwayat ini beliau Sfe bersabda. 



"Jarak antnra dim tingkatm/n sejnuh perjalanan lima ratus tahun." 




ampangsannah. org 










kkirab SifatSurqa 



PRSRL TCNTRNG BRNGUNRN, TRNRH, KCRIKIL SURGR, 
DRN LRIN SCBRGRINVR 



<^3711^> - 1: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Hurairah MSb, dia mengatakan. 



"Kami mengatakan, 'Wahai Rasnlullah, ceritakanlah kepada kami 
ten tang surga, bagaimana bangunannya?' Beliau Ifc mengatakan, "Batu 
batanxja ada yang terbuat dari emas dan ada yang dari perak, semen adukan- 
nya adalah minyak misk, kerikilnya adalah mutiara dan Yaqut, tanahnya 
adalah zafaran. Barangsiapa yang masuk ke dalamnya, dia akan merasa 
nikmat dan tidak pernah tersiksa, dia akan kekal abadi dan tidakakan mati, 
baju mereka tidak pernah Instill dan masa mttda mereka tidakakan pernah 
berlalu." 

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafazh ini adalah lafazh beliau. 
Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Bazzar, ath-Thabrani dalam 
al-Mu'jam al-Ausath dan Ibnu Hibban dalam Shaltilmya, dan ini me- 
rupakan potongan had its dalam riwayat mereka. 

<^3712^> - 2: Shahih Lighairihi 

Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara 
mauquf, dia mengatakan. 



kampangsannah. org 










dKitab Sifat SurM 


0^5 UJl 
. jl'UpJJl 

"Tembok surga, batu batanya ada yang dari emas dan ada yang dari 
perak, lacinya terbtiat dari yaqut dan mutiara." Beliau juga mengatakan, 
"Kami diberitahukan bahwa kerikil sungai di surga itu adalah mutiara 
dan tanahnya adalah zafaran." 

Kerikil sungai. Kata ^fs r Joy\ dibaca dengan mem- : 
fathahkan huruf ra' dan menggunakan dua huruf 
dhad dan kata semakna yaitu kerikil. Ada 

yang mengatakan bahwa itu adalah ke¬ 

rikil kecil. 


4>-jOj gya <cJj AlJ 1 iajL>- 

ft S * s' 

t s' ( ^ Of. X a 2 (■ t z ^ t $t 

tJjjJpJI Lijl^jl j 01 uS*j -cJ 1-3 



3713f> - 3: Hasan Lighairihi 

Dari Ibnu Umar dia mengatakan, 

'y jj-o _P 3^ «UJ| JlJL 

.ajUj.' 'Vj ajUj *y i-jjiUj 'y jUUJj tojU 

t * J ^ i4 ^ ^ ^ ^ J, '' >. 

^ytt sLfj JyJ Aid !(Jls ''.L&jjlL U tdli! b 

.oJsbJlj jJjIj! 1 a j h.^-U j t ttdlJUjI 


"Rasulullah #S pernnh ditanya tentang surga. Beliau If menjaivab, 
'Orang yang mqsuk surga, maka dia akan hidup di sana dan tidak pernah 
maty dia akan senang dan tidak pernah susnh, pakaiannya tidak akan lusuh 
dan masa mudamja tidak akan berlnlu.' 

Ada yang mengatakan, 'Vdahai Rasulullah, bagaimana bangunan- 
nya?' Beliau i® menjaivab, 'Batu batanya ada yang terbuat dari emas dan 
ada yang dari perak, semen adukannya (perekat antara bata, pent.) adalah 
minyak misk, tanahnya adalah zafaran dan kerikilnya adalah mutiara dan 
yaqut'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani, dan 
sanadnya hasan dengan sanad sebelumnya. 

Semen adukan. Kata i^yb dibaca dengan meng- : hyUJl 

kasrahkan huruf rnim yaitu lumpur yang ditaruh 


Kampangsannah. ora 










kfcirab cji farSiirtja 


di antara lapisan bangunan, maksudnya lumpur 
yang ditaruh di antara bata yang terbuat dari 
emas dan perak yang ditembok yaitu berupa mi- 
nyak misk. 


3714^> - 4 - a: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri ■=#, dia mengatakan, 

; ^ £ s' x ✓ ? ' ^ ^ s * ^ ^ ^ ^ 

L^b>*>Lo j civi 3 /j-o <Uj ( j-f ‘C-J 1 Jbxjj i]jbj Sd jsAj*- 

:ASsS*yuJl JlSj ‘•dJJkoJl 

.iijUJl Jyli dJJ 


"Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi menjndikan surga itu, batu 
batanya dari emas dan perak. Semen adukannya adalah minyak misk. 
Allah berfirman kepada surga itu, 'Berbicaralah!' Surga itu mengatakan, 
'Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.' (al-Mukminun: 1). 
Para malaikat mengatakan, ’Keberuntungan buatmu, katmi akan menjadi 
tempat tinggal para raja'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, al-Bazzar -dan lafazh ini 
adalah miliknya- secara mnrfu dan mauquf. Beliau mengatakan, "Saya 
tidak mengetahui seseorang memrn/f/'kannya (menyambungkan 
sanadnya sampai Rasulullah, pent.), kecuali Adi bin al-Fadhl mak¬ 
sudnya dari al-Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Sementara 
Adi bin al-Fadhl ini bukan seorang hafizh. Dia salah seorang syaikh 
dari al-Bashrah." 


4 - b: Shahih 


Al-Hafizh mengatakan, Adi bin al-Fadhl di mutaba'ah oleh Wahb 
bin Khalid dalam memarfu'kan hadits ini dari al-Jurairi, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id. Lafazhnya yaitu, dia mengatakan, Rasu¬ 
lullah 3i§ bersabda. 


JpLji gps AlJj aU AlJ> Jl 1 sj[A- -b'Lk-'i 

. 1 g•.Lila LgJis LgJjj 

• (Jjlli vdJJ 'cJli 


kampungsunnah. on 










'3\imb Sifiir Sioyti 


"Sesungguhnya Allah membuat tembok surga dari batu bata yang 
terbuat dari etnas dan perak, kcmudian Allah pancarkan sangai, dan Allah 
menanamimja dengan pepohonan. Ketika para malaikat melihat keinda- 
hannya, maka mereka mengatakan, 'Keberuntungan biiatmu, kamu akan 
menjadi tempnt tinggal para raja'." 

Di takhrij oleh al-Baihaqi dan yang lainnya, namun m ewaqaf- 
kannya (menganggap riwayat ini mauquf, pent.) lebih masyhur dan 
sah. Wallahu a'lam." 



kampungsunnah. ora 










@Cirab Sjfat $urga 



PflSflL TCNTANG "KHfllMnH" (HUMPH) SURGfl, 
"GHURFflH" (ISTRNR VRNG TINGGI), 

DRN LAIN SCBRGRINVR 


<^3715)> - Is Shahih 

Dari Abu Musa al-Asy'ari 4®, dari Nabi is,, beliau #5 bersabda, 

9 9 „ ^ 9 g 9 * ^ ' o 3 ' 

C 43 ^S>zA ojjjj d)| 


9 ' ' j * / 9 9 ^ 9 £, ^ o i' s 9 

Lg-^3 


. L -Jxaj 


"Sungguh seorang Mukmin di dalnm surgn nkan mendnpatkan se~ 
buah kemah (rumah) terbunt dari satu permata yang bagian lambungnya 
luas, panjangnya (menjulang ke) Inngit mam puluh mil. Di Sana seorang 
Mukmin memiliki banyak istri, dia nkan menggilir mereka, dan sehagian 
istri ini tidak melihat sebagian yang lain." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi, hanya 
saja beliau mengatakan, 

* ' & 9 

. (1) l g . .0 

"Lebarnya encim puluh mil." 

Ini adalah riwayat al-Bukhari dan Muslim. 1 


1 Saya mengatakan, Abdul Aziz bin Abd ash-Shamac! bersendirian dalam meriwavatkan hadits ini dari Imran 
al-Jauni dengan sanadnya dari Abu Musa -4a Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4879, Muslim, 8/148, 
at-Tirmidzi no. 2530 dan beliau menshahihkannya. Dalam hal ini, Hammam bin Yahya menyelisihi Abdul 
Aziz bin Abd ash-Shamad dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim, ad-Darimi juga, 2/336, Ibnu Abi Syaibah, 
13/105-106, Ahmad, 4/400, 411, 419 dan al-Baihaqi dalam al-BJts wa an-Nusyur, 181/232, semuanya dari 
Hammam dari Abu Imran al-Jauni dengan riwayat pertama, yaitu: 


kampunqsunnah. ora 












<3atab Sifnt Surgct 


^3716)> - 2: Shahih 

Dalam riwayat [Ibnu Abi ad-Dunya] dan al-Baihaqi d.-.r: b'V 
Abbas, dia mengatakan, 

. jyo fdy.^2^5 ^ sSI 1 L^J -—~>=- 

"Rumah itu terbuat dari permata yang bagian lambungm. .■ : v 
satu farsakh (± 8 km) kali sntu farsakh. Rumah ini memiliki emr .:: 
pintu terbuat dari anas 

Sanad ini lebih shahih. 

^3717^> - 3: Hasan Shahih 

Dari Abdullah bin Amru dia mengatakan, Rasulullah S? 
bersabda, 

jLis .La jjkdki L^Lbbj tL^iisLi y> Liy^sUi liyp <u>Jl ^2 j 

pJ*b\j Olid jj-iJ : Jli VaAiI Jj-dj b y3 rj;Jb- d 

.^•Id Udli c->bj 

"Sesimggulinya di dalam surga terdapat bam/ak ghurfah, bagian 


. bu.o a ^1 

Abdul Aziz juga diselisihi oleh Abu Qudamah al-Harits bin Ubaid dari Abu Imran, semuanya dengan lafazh 
Hammam ini. 

Riwayat mi juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Nu'aim dalam al-Jannah, 230/398. 

Sebagaimana tidak samar lagi bahwa riwayat keduanya lebih kuat, apalagi lafazh Abdul Aziz bin Abd ash- 
Shamad ini sesuai dengan keduanya dalam riwayat Imam Ahmad, 4/411 dari Abdul Aziz. Riwayat ini adalah 
dari haditsnya yang menggunakan kalimat "Haddatsana' 1 (menceritakan kepada kami) dari All bin Abdullah 
yaitu Ibnu al-Madini, secrang yang tsiqah, tsabat (kensisten) dan seorang irnam. Wallahu A lam. 

Kemudian lafazh riwayat Hammam dalam riwayat al-Bukhari adalah terletak pada matan Fath a!-Bat% 6/318, 
berbunyi, 

Berdasarkan mi pensyaraA menjelaskannya, hal. 323. sehingga tampaklah bagiku bahwa ini merupakan 
kesalahan lama dalam sebagian naskah al-Bukhari, yang benar adalah riwayat yang terdapat pada imam 
yang lain, karena Imam al-Bukhari meriwayatkannya dari gurunya Hajjaj bin Minhal. Dan lewat jalur ini, 
Abu Nu'aim meriwayatkannya dengan lafazh iama, kemudian mengatakan, "Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dalam Shahihaya dari al-Hajjaj bin Minhal." 

Akan tetapi Abu Nu'aim kesulitan memahami karena al-Bukhan setelah itu mengatakan, "Abu Abd ash-Shamad 
dan al-Harits bin Ubaid mengatakan dari Abu Imran: bt? 

Beliau membedakan antara ini dan perkataan komentarnya. ladi masalah ini masih perlu penelitian, semen- 
tara ai-Hafizh Ibnu Hajar tidak memberikan bantuan sedikit pun kepada kita untuk menggabungkan antara 
beberapa riwayat tersebut, berbeda dengan kebiasaan beliau Dan di atas crang yang berilmu masih 
ada Dzat yang Maha Mengetahui. Adapun para pen tahq/q yang bedeh ini, maka mereka menyandarkan 
riwayat yang kedua kepada al-Bukhari tanpa riwayat yang pertama. 


ra_ st 

]503 

Rampunqsunnah. ora 











@Ti rab £ifar £unja 


lucimya terlihat dari dalam, dart bagian dalamnya terlihat dari Inar." Abu 
Malik al-Asy'ari mengatakan, "Untuk siapakah gerangan bangunan itu, 
zrnliai Rasidullah?'' Rasidullah sfe menjawab, "Untuk orang yang mengu- 
capkan perkataan yang bagus, memberikan makan dan melalui malam 
hari dengan shalat, sementara manusia lain sedang tidur." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Hakim, dan beliau 
mengatakan, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." 

<^3718^> - 4: Hasan Shahih 

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shaliilmya dari 
hadits Abu Malik al-Asy'ari, hanya saja beliau $•?. menjawab, 

JlUl il)l LaApI 

"Allah mempersiapkan rumah itu untuk orang yang memberikan 
makan, mcnebarkan salam dan shalat pada malam hari saat manusia lain- 
nya sedang terlelap tidur." 

[Hadits ini sudah dibawakan sebelum ini]. 




kampangsannah. org 










kKitab Sifdt Surqa 



PflSfll TCNTRNG SUNGm-SUNGni SORGO 


'|3719)>- Is Shall ih 

Dari Abdullah bin Umar <d&, dia mengatakan, Rasulullah 
bersabda. 


<c by ojibJlj jjJl 4 _5^ c\y>^j v_ jso olisU- o>Jl yy y y>u\ 

.^Jdl i j r # , yitZj\j JwAxJi ^L?-! ojDj <dXjLoJl j y> ^ylp\ 


" Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga, tcpim/a dari cmas, aliran- 
nya di atas permata dan yaqut, tana liny n lebih warigi daripada minyak 
misk, airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada es." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan beliau 
mengatakan, "Hadits hasan shahih." 


3720|t - 2: Shahih 

Dari Anas ■*#=, bahwasanya Rasulullah bersabda, 

’vjiJJis olxsU- IjI U1 Do 

tAli-oJi 3 : JlS ttdJjj Lipi lA* :JIS ^ ^ 

.^sSI dJULo kyh liU 


"Ketika aku sedang berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku berada di 
sebuah sungai, kedua tepinya adalah kubah-kitbah yang terbnat dari mu- 
tiara yang bagian lambungnya luas. Lain aku bertamya, 'Wahai Jibril, 
apakah ini?' Jibril menjawab, 'Ini adalah al-Kautsar yang diberikan oleh 
Rabbmu kepadamu.' Rasulullah % bersabda, 'Lain nwlaikat itu memukul 
dengan tangannya, tiba-tiba tanahnya adalah minyak misk murni'." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari. 


505 

Kampangsannah. ora 









CKitab Sifit &urqa 


<^3721^> - 3: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah 4b dia mengatakan, Rasulullah 5S§ ber- 
sabda. 




"Sungai-sungai di dalam surga itu keluar dari bazoah bukit -atau 
dari bawah guniing- misk." 


Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihrcya. 


<^3722^> - 4: Hasan 

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari 
bapaknya 4b dia mengatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah 
Sfe; bersabda, 

^ t*■ y>dj tf-UJJ y>^ 4l>Ji 

.JJ6 j[^H\ 

"Di dalam surga nanti ada lautan air, lautan susu, lautan madu, 
lautan Khamar, kemudicm nantinya dari lautan-lautan ini keluarlah su¬ 
ngai-sungai." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. 2 


3723f - 5: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4b dia mengatakan, 

4i>oLbJ cb ^ OS 

\ . o l o ' , l s J „ ’ 


1 Demikianlah yang tertulis dalam naskah ash dan cetakan Imarah. Yang Denar yaitu: 

jpjl flbl 


Sebagaimana dikatakan oleh an-Naji. Dan lafazh yang benar ini ada pada riwayat selain al-Baihaqi, seba- 
gaimana yang akan datang. 

2 Saya mengatakan, Penyusun kitab ini terlalu Jauh mengambil referensinya, karena hadits ini dikeluarkan 
juga oleh Ibnu Hibban no. 2623 dalam Mawarid, at-Tirmidzi, no. 2574 dan beliau menshahihkannya, dan 
Ahmad, 5/5, semuanya dengan menggunakan lafazh, 

. ^tJJI rtbl j>~~> 

Dan ini yang benar sebagaimana footnote di atas. 


t}>-« 

.506 

-£ 

kampangsunnah. ora 











<3Gtab SifiitSurqa 


/ a ] Jal>- 'y :JU U :cJii :JU 


"Boleh jadi kalian mengira bahiva simgai-sungai dalarn surga itu 
adalah labang memanjang (seperti) di bumi? Demi Allah, tidak demikian! 
Sesungguhnya ia mengalir di atas pennukaan bumi, salah satu sisinya 
adalah mutiara dan yang satu lagi adalah yaqut serta tanahnya adalah 
misk adzfar (murni)." Anas mengatakan, "Aku mengatakan, Apakah adz- 
far itu?' Rasulullah M menjaxvab, 'Yang tidak ada campurannya ." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauquf, semen- 
tara selain beliau meriwayatkannya secara marfu'. Yang mauquf le- 
bih mendekati kebenaran. 1 


- 6: Hasan Shahih 

Dari Anas bin Malik juga, dia mengatakan, 

-&J1 l jf6- &l illS : JlS U :§t, kk\ Jj-dj 

• L^slLc-i tS DA AJjI 

• LgJvs aDI .aApIIJ cX& ild 'Ajgs- JlS 


"Rasulullah 5® pernah ditanya, 'Apakah al-Kcmisar itu?' Beliau Ss 
menjawab, 'Itu adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku -yaitu 
di dalam surga-, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada 
madu. Di sungai itu terdapat burling yang lehernya (panjang) bak leher 
juzur (unta).' Umar berkata, 'Sesungguhnya burung ini adalah burling 
yang gemuk dan bagus.' Rasidullah sis bersabda, 'Orang-orang yang me- 
makanmya lebih gemuk dan bagus daripadanya' 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan." 

Jamak dari jjjri artinya: unta. : 


1 Saya mengatakan, Sanacl yang marfd bukan sanad yang mauquf. Masmg-masing dari keduanya shahih, 
maka dia tidak boleh menyatakan ber/7/af dengan mauquf, apalagi hadits tersebut hukumnya marfU. Lihat 
Si/si/ah al-Ahadits ash-Shahihah no. 2513. 


507 

- 


Kampunqsunnah. ora 











kfchab SifatSurqa 



pnsm pcnjcirsrn tcntrng pohon-pohon surgr 

DRN RURHNVR 


<^3725)> - 1: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4A dia mengatakan, Rasulullah % ber- 
sabda, 

d\ "V aLp AjLo L^JJs> ^2 ay>*s> 4hkJl 01 

.£js A' f; jSj yr-y Ijf- 



"Sesiinggiihnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon, yang ma- 
na jika seorang pengendara kuda berjalcm di bawah bayangannya sclama 
seratus tahun, dia bclum bisa mclewatim/a. Jika kalian man, maka bacalah 
Firman Allah, 'Dan naungan yang terbentang litas, dan air yang ter- 
curah.' Al-Waqi'ah: 30-31)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi. 


<^3726^> - 2 - a: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri Jp dia mengatakan, Rasulullah W, 
bersabda. 


aLp AjLo y wvJl oOj 

. 1 ^ « b a i 


"Sesiinggiihnya di dalam surga itu terdapat sebuah pohon, yang jika 
seorang pengendara kuda perang (yang bagus lagi kencang) berjalan di 
bawah naungannya selama seratus tahun, maka dia behnn bisa meleiva- 
tinya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan Muslim. 


kampangsannah. ora 










eJQtab i>ifat &urqii 


2 - b: Shahih Lighairihi 

Dan at-Tirmidzi juga meriwayatkannya dan beliau menam- 


bahkan. 


.SjJuLdl JJaJl JjUij [:Jli] 


"(Beliau berkata,) 'Dan itulah naungan yang dibentangkan'." 

<^3727^> - 3: Hasan Lighairihi 

Dari Asma' bind Abu Bakar dia mengatakan, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah sfe bersabda, beliau menceritakan ten- 
tang (ukuran) Sidratul Muntalia (ada yang mengatakan, ini adalah 
nama sebuah pohon yang berada di langit ketujuh, pent.), beliau 
mengatakan, 

» ; i _ ; a - 



"Seorang pengemiara kuda bisa berjalan di bawah naungan salad 
satu dahannya selama seratus talinn atau serntns pemmggang kuda bisa 
bernaung pada bayangamn/a -Ynliya (salah satu perawinya, pent.) memsa 
ragu- di Sana terdapat kupii-kiipu dari etnas, buahnya seakan-akan te> 
payan yang besar." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, "I lad:t~ 
hasan shahih gharib." 

Dibaca dengan memfathahkan huruf fa' dan nun, : 
artinya adalah dahan. 

<^3728)>-4: Hasan 

Dari Abu Hurairah 4b dia mengatakan, Rasulullah -Ss? btrr- 
sabda. 














FKitab Sifat Siifqa 


"Allah herfirmcm, 'Aku telah tnenyiapkan bunt para hambaKu yang 
shalih suatu balasan yang maria mata tidak pernah melihatm/a dan tclinga 
belum pernah mendengarnya serta tidak pernah terbersit di hati seorang 
manusia. Bacalah bila kalian suka, Firman Allah, 'Dan naungan yang 
terbentang liias. (al-Waqi'ah: 30). Satu tempat yang kecil saja di surga 
lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan bacalah bila kalian suka Fir¬ 
man Allah, 'Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan 
ke dalatn surga, maka sunggnh dia telah beruntung. (All Imran: 185)'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, 
sedangkan al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebagian hadits 
ini saja. 


3729^ - 5: Shahih Ligliairihi 

Dari Utbah bin Abdin beliau telah berkata, 

^<cp <JUwi_>cj ld> ijlik ■jeSj tUd (Jj-dj Jyl^p'i ?-L>- 

L^Jls i<U)l (J j-Aj L :(JUk —ijli di ci-JwLLJl yS_ii — 

fi tr ' ' ' ✓.» ^ \ \ ^ t O f * " # " 't I C, 

y\ :Jla3 ^ :< dk 

/ySvjj y>-sS /ya lliLi iJlJ L‘<u^dJ Lw^jl 

fi S- ° 3 f £ J* * 9fi S' s £> 

c(oj^>Jl) ojxJj L^jU iJU (.41)1 (JU ^UJl 

:JlJ VL^rt^] ui :Jli .U*>L^ p Js- 

.L \y0*\s3 LiJ idLlLLl JjI /ya 4P_xi>- y5 

o^jLwO I(JlJ LL^a 3yAliJl p-12P LiS ‘(JU -p-*j ^(Jlj Li_Jp LgJtS !(Jli 

<L>Jl p-kp Li3 *c_3L5 . jAij L/j ^j pj »—jIjAIJ 

tAjLil [ijjli tp-ij -cJkJ 'Lidap LIjl> /ya Liyi ^cj3 

[<y] cijji Iyy3 aL= LJ £ji\ p iIAa jjddl :JUi ^'dJUi olkc-'U 


5 Telah lalu dalam (Kitab al-BJts, pasal 4). 

2 Tambahan ini dan yang setelahnya dari al-Mu'jam al-Ausath dan al-Mu'jani al-KaOirserta al-Majmd, 10/413-414. 



kampungsunnah. org 











dlQtab Sifat Surga 


AjZls-j ^ Skip (_j-*^J 



Ai>Jl dJAj l)L^ 'cH^ 



"Seorang Arab Badui mendatcmgi Rasuhillah 3S? dan berkata, 'Apa 
(gambaran) telagamu yang telah kamu ceritakan itu?' -Lain beliau inenyam- 
paikan haditsmja sampai pada pernyataan,- lain orang Badui tersebut ber¬ 
kata, 'Wahai RasuIuUah, apakah ada buah-buahan di surga?' Beliau men- 
jazoab, 'Ya, di surga ada pohon yang dinamakan Thuba. la sesuai dcngan 
al-Firdaus.' Lain orang itu bcrtanya, 'Pohon apa di tanah kita yang me- 
nyerupainya?’ Beliau menjaxoab, 'la tidak scrupa scdikit pun dengan 
pepohonan tanahmu, namun apakah kamu pernah mengunjungi negeri 
Syam?’ Ia menjawab, 'Belum, wahai Rasuhillah!' Beliau bersabda, 'la me- 
nyerupai satu pohon di negeri Syam yang dinamakan al-jauzah, tumbuh 
di atas satu pokok batang kemudian bercabang di ujungnya (bagian atasnya).' 
Ia bertanya lagi, 'Berapa besar akarnya?' Beliau menjawab, 'Scandaim/a 
seekor jadz'ah (unta berumur 5 tahun) dari unfa keluargamu pergi, ten- 
tnlah ia tidak mampu mencmpuhnya hingga putns tenggorokanm/a karena 
ketuaan.' Ia bertanya lagi, 'Apakah di surga ada buah anggur?' Beliau 
menjaivab, 'Ya (ada).' Ia bertanya, 'Berapa besar satu tandannya?' Beliau 
menjaivab, 'Sebulan perjalanan burling clang, tanpa terjatuh, melambat- 
kan terbangnya dan kelelahan.' Orang Badui itu bertanya lagi, 'Berapa 
besar satu biji anggur tersebut?' Beliau menjawab, 'Apakah bapakmu per¬ 
nah mem/embelih kambingnya yang besar?' [Ia menjawab, ’Ya, (pernah)? 
Beliau bersabda lagi], ’Lain ia kuliti (kulit) kambingnya, dan menyerah- 
kannya kepada ibumu? Lain berkata (kepada ibuma), 'Samaklah ini dan 
buatlah tempat air’imtuk kami darinya (yaitu dari kulit yang telah dibuat 
tempat air tersebut (pent.) agar kami bisa mem-beri minimi ternak kami?’ 
la menjaivab, 'Ya, pernah? Badui itu berkata lagi, '(Kalau begitu), apakah 
satu bijinya itu dapat mengenyangkanku dan keluargaku?' Nabi 
menjawab, 'Bahkan selurnh kerabatmu'?’ 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dan 
al-Mu'jmn al-Ausath -dan ini lafazh beliau- dan al-Baihaqi meriwa- 
yatkan juga seperti itu serta Ibnu Hibban dalam kitab Shahil mya 
dengan menyebut pohon di satu hadits dan menyebut anggur di 
hadits yang lainnya. Sedangkan Ahmad meriwayatkannya dengan 
ringkas. 

Pernyataan, (by S kb 11! ^ J, t) bermakna sobek dan buatlah, se- 


510 

kanwunqsannah. ora 










kKitab Siftit Siuy a 


dangkan kata (duyili) dengan difathahkart huruf dzalnya adalah em¬ 


ber dan ada yang menyatakan, "Tidak dinamakan dzanub kecuali 
bila penuh atau hampir penuh." 

»3730^> - 6: Hasan Lighairihi 

Dari Abdullah bin Abu al-Hudzail jj,l&, dia berkata. 



"Kami bersama Abdullah -yaitu Ibnu Mas'ud- di ncgeri Sxjam atau 
di Amman. Lain orang-orang bcrbicara tentang surga, maka Ibnu Mas'ud 
■nem/atakan, 'Sungguh salah satu tandamnja saja sepajijang dari sini sam- 
vai kota Shan’a'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauquf. 

<^3731^> - 7: Hasan Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dia telah berkata, Sesungguhnya 
Rasulullah telah bersabda. 



"Surga ditampakkan kepadnku, maka aku mulai mengambil satu bitnh- 
buahan darinya untuk aku pcrlihatkan kepada kalian. Lain aku dihalangi 
darinya." Kemudian scorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Bagai- 
mana ukurcm sebiji anggurnya?" Beliau menjawab, "Seperti bejanci ter- 
besar yang ibunnt dapat bazua lari selamanya." 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan. 1 


1 Perlu dikaji kembali. Aku telah menjelaskannya dalam teks asli kitab, namun Hadits Utbah yang satu hadits 
sebelumnya menjadi syahid akhir hadits in/. Sedangkan awal hadits Ini memiliki beeerapa hadits sya'.id 
yang banyak pada kisah shalat gerhana Rasulullah, dan kisah beliau melihat surga dan neraka. Ale sendiri 
memiliki satu tulisan tersendiri tentang ini. 



kampangsannah. org 










ytitafc c5ifiir Swap 


<^3732^> - 8: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah 4b dia berkata, Rasulullab -sg telah ber- 
sabda, 

" f 5 v> £ » 

.v_JkS py> l^slAj *yi Ay>^S i <Sxj\ Us 

"Tidak ada satit pohon pun di surga melainkan batangnya dari etnas." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Abi ad-Dunya dan Ibnu 
Hibban dalam kitab Shahihnya. Mereka semua meriwavatkan dari 
jalan Ziyad bin al-Hasan bin Furat, dan at-Tirmidzi menyatakan, 
"I Iadits hasan gharib." 


3733<p - 9: Shahih Lighairihi 

Dari Jarir bin Abdillah 4b dia telah berkata, 

caAJjj tAolS" As zS' ^J>U ll) UJy.! 

UkLs jlLll t aJLL=« li ^L-Jl li^ Jikl O-Uis :Jli 

\y >U ijlis Up jkU~»l Aigll UUs-U^* 1 

U .iiUill ^ U aAsj UjjJl ^3 bO ajIs <4 

A>-l ^01 pj-b itJU VS4 D_Sj 1 ^ (AjlbiiaJl L-s 

JiA 4AkJi <aaLIs> 'U l f J>jS>- U ‘ijlis .45441 gS> iLS"l hj IA js- 
I 4 J U-41 jyli (■Alii Ale- U 1 U iois .oApxJ Sa^ 


■ i^ptj c4^JJl 




"Kami singgah di daerah ash-Shifah, tiba-tiba ada seorang laki-l.fc 
yang tidur di bawah pohon yang mam matahari hatftpir mengenainva. 
Beliau berkata, 'Lain aku berkata kepada budakku, 'Bazvalah hamparan 
kulit ini lain naungi dial' Beliau berkata, la bertolak untuk menaungim/a. 
Ketika in terbangun, ternyata ia adalah Salman 4b maka aku mendata- 
nginya dan memberi salam kepadanya. Lain ia berkata, 'Wahai Jarir! Ren- 
dah hatilah karena Allah, karena siapa yang rendah diri karena Allah di 
dunia, maka Allah akan meninggikannya di Hari Kiamat. Wahai Jarir! 


1 Ash-Shifah aab.ah daerah antara Hunain dan Anshab al-Haram di sebelah kiri jalan masuk Makkah (An- 
Nthayah). 


513 

kampangsunnah. org 













‘iCiftrfi SifiV Svrqa 


Apakah kamu taint apa itu kegelapan di Hari Kiamat?' Aku menjaivab, 
'Tidak talui.' Maka beliau berkata, 'Kezhaliman marmsia di antara mereka.' 
Remitdian beliau mengambil kayu kecil yang hampir aku tidak melihat- 
nya di antara dim jarinya. Lain berkata, 'VJahai Jarir! Seandainya kamu 
mencari di surga seperti ini, tentu kamu tidak mendapatinya.' Aku ber- 
tanya, 'Wahai Abu Abdillah! (Kalait tidak ada), maka di mam pohon klirma 
dan pepohonan lainnya?' Beliau menjawab, 'Akarnya adalah mutiara dan 
etnas, dan bagian atasnya adalah buahnya' 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan. 


3734^ - 10: Shahih Lighairihi 

Dari al-Bara' bin Azib 

✓> A > 


oj : Jli ^ Jlilij Ig-lib djji 

ijb- ^bf-] j DjpOy libi bbkjl jlij gyA tjyASb 


"Dalam Firman Allah, 'Dan naungan (pohon-pohon surga itu) 
dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya se- 
mudah-mudahnya.' (Al-lnsan: 14). Dia berkata, 'Sunggith penduduk 
surga makan dari buah-buahan surga dalam keadaan berdiri, duduk dan 
berbaring [pada keadaan yang mereka kehendaki]." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara mauquf dengan sanad 
hasan. 


<^3735^- 11: Shahih 

Dari Ibnu Abbas dia berkata. 


1 Tambahan redaksional dari al-Bdts na an-Nusyur, karya al-Baihaqi, 174/313, dan pada sanadnya terdapat 
Syarik dari Abu Ishaq. Syarik ini perawi dhaif, dan Abu Ishaq perawi yang hafalannya bercampur dan mel- 
akukan tadlis, dan beliau dalam hadits ini meriwayatkan hadits dengan shighat 'adanah -Orang jahil dan 
taklid tersebut telah menghasankan hadits ini- memang ada mutabdah dari sejumlah rawi lainnya dari Abu 
Ishaq, di antaranya Syu'bah dari Abu Ishaq. Dia menyatakan, "Aku telah mendengar al-Bara' menyampaikan 
haditsnya semakna dengan hadits ini. Ini diriwayatkan oleh ath-Thabari, 29/39, Ibnu Abi Syaibah, 13/140, 
no. 15930, al-Husain al-Marwazi, 511/1454 dan Ali bin al-Ja'd dalam MusnacMya, 1/374, no. 448. Dari 
beliau mi Ibnu Abi ad-Dunya meriwayatkan hadits ini, 30/52 dan mi sanad yang shahih. Ibnu Abi Syaibah 
juga mengeluarkannya, no. 15932, Hannad 1/92, no. 100, Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id az-Zuhd, 
no. 211 dan Abu Nu'aim, no. 351 serta al-Hakim, 2/511 juga meriwayatkannya dari Syarik dan seiainnya, 
dan al-Hakim menshahihkannya. 



kampungsunnah. org 











9Ckab &ifar Surga 


ojJlS l gJiXSij <.yL?-\ l^'3j c y> aL>JI {J^ 

JLx 4 (J*>li!l (Jliil jj p.,|jL«.l?.g,.c L^la 

■ ^4^ (_r^ lyt tj^'3 iyt <, i j , ~^ iy \~y\A 


"Pohon kurma surga, batang-batangnya dari batu zamrud hijcm, 
pokok pelepah yang besar adalah emas yang kemerahan, dan pelepahnya 
adalah pakaian untuk pendnduk surga. Darinya dibuat sandang dan per- 
hiasan mereka. Sedangkan buahnya sebesar ukuran Qullah dan timba, 
lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan lebih lembut dari az- 
Zabad. Buah kurmanya tanpa biji." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauqitf dengan 
sanad baik dan al-Hakim, dan beliau menyatakan, "Shahih berda- 
sarkan syarat Muslim." 

Dengan fathah huruf kaf dan ra'nya, lalu setelah- : *A>yS3l 

nya huruf ba' adalah pokok pelepah yang keras 
dan lebar. 


3736# - 12: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah #?,, 

^ S- ■$ S ' ' * i * ^ * * . ' 

- <_} L5 ^ La (J cy*A J L • J aJ (_)IS AjS 


"Ada searartg laki-laki bertanya kepada beliau, 'Waliai Rasulullah! 
Apa itu Thuba?' Beliau menjawab, 'Pohon sepanjang seratus tahun per- 
jalanan, pakaian pendnduk surga keluar dari kelopak bunganya ." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari jalan 
Darraj dari Abu al-Haitsam. 2 (*> 


1 la dengan memfathafkan huruf Jim dan 'am Ibnu as-Sikkit menyatakan, "Orang-orang awam me¬ 

nyatakan dengan d\sukurkar\ bermakna biji kurma." 

2 Aku nyatakan, Namun hadits ini memiliki syawahid yang dapat menjadi kuat dengannya. Adapun baris 
pertama, maka telah shahih dari sejumlah sahabat sebagaimana terdahulu dalam awal pasal ini. Sedang¬ 
kan baris kedua memiliki dua hadits syahid dari sahabat lainnya dari hadits Abdullah bin 'Amru yang di- 
shahihkan al-Hakim dan adz-Dzahabi, dan hadits Jabir yang diriwayatkan al-Bazzar dan selainnya. Keduanya 
<S\takhrij dalam kitab Dhdif Abu Dawud, no. 434 dan ar-Raudh an-Nadhir, 248, dan hadits penguat ketiga 
ada di daiam kitab Hadi al-Arwah Ila BHad al-Afrah, 1/319. 


kampungsunnah. ora 











kKirab SifarSunp 



PflSm. T€NT NG MRKRNRN DflN MINUMRN 
PCNDUDUK SURGA DRN P€MBRHASRN S€IAIN ITU 



<^3737^ - 1: Shahih 

Dari Jabir »#•, dia berkata, Rasulullah sS telah bersabda. 



"Pendudttk surga makan dan minum, natmin tidak mengeluarkan 
cairan hidung, tidak buang kotoran dan tidak kencing. Makanan mereka 
itu (membuat mereka) bersendawa (yang wanginya) seperti ivangi misk, 
mereka diberi ilham untnk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka 
diberi ilham untilk bcrnafas." 

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. 

<^3738^> - 2: Hasan 

Dari Abu Umamah 4k, dia telah berkata. 





"Sungguh seorang laki-laki dari penduduk surga ingin sekali me- 
minum minuman surga, laht datanglah teko (tempat air minum), lain in 
iatuh di tangannya, lain laki-laki tersebut minum, kemudian teko tersebut 
kembali ke tempatnya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauquf dengan 
sanad jayyid. 



kampangsannah. org 










bKitab S if<it Surge i 


3739|s> - 3 - a: Shahih 

Dari Zaid bin Arqam -4k, dia telah berkata, 

5l c^UJl ui L :Jill M Ji J-^ Lr? M~J ^ 

ul ioJ-j jJL>i^ ^Laj tpJL :<JU j-*ioJ OjASL 4i>Jl 

jU !<JlJ .^Lk>Jlj i_JjiLlIj ^3 ‘■(J^'J dy3 ^^iaAiJ 

i(J'i 4jJLJl ^dJj aJ *_ >yzdj JSL 

J| 3 g ^ 3 j ^ ^ jj 3 ^ / 

. AJ-iu ttZL~»~<jJl "jS" p-A3jX>- ^jJlXjU L>c_oj j p_Awlj>-! 4j>-b»- 


"Seorang laki-laki dari ahli kitab mendatangi Nabi 5& scraya berkata, 
'Wahai Abul Qasim, engkem menyatakan balnea penduduk surga makan 
dan tninum?' Beliau menjaimb, 'Ya, demi Dzat yang jiwa Muhammad 
ada di TanganNya, sunggith salah seorang dari mereka diberi kekuatan 
serntus orang dalam makan, minmn dan jima (berhubungan snami istri).' 
Ia menyatakan lagi, '(Tentunya) orang yang makan dan minmn akan 
butuh (bnang) hajat, sedang di surga tidak ada kotoran sama sekali (bagai- 
mana mereka membuang hajat)?' Beliau menjaioab, 'Hajat salah se¬ 
orang mereka itu menjadi keringat yang kehtar dari kulit-knlit mereka 
seperti keringat (berwangi) misk sehingga perutm/a tersembunyi (mak- 
sudnya kecil )'." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i, dan semua perawi- 
nya dijadikan hujjah dalam ash-Shahih dan ath-Thabrani dengan 
sanad shahih. 1 


3 - b: Shahih 

Dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahilmya dan al- 
Hakim. Lafazh keduanya adalah, 

Jjsl jl y c^dJl LI L : Jlli <V? (J^i ^§5 Lsr-^ 


1 Aku nyatakan, Va, namun tidak perlu dibedakan antara riwayat ath-Thabrani dengan dua riwayat tersebut, 
Karena mereka semua meriwayatkan dari jalan al-A'masy dari Tsumamah bin 'Uqbah dari Zaid bin Arqam 
dan Ibnul Qayyim pun menshahihkannya. Adapun para orang bodoh tersebut, maka cenderung kepada 
penshahihan al-Mundziri. Mereka mencukupkan diri pada perkataan mereka, "Hasan" dengan saling me- 
nguatkan dengan ijtihad mereka. Mereka tidak memperbagus apa pun hingga dalam bertaklid. Dan di antara 
yang menekankan hal ini adalah bahwa mereka mencakupkan penghasanan pada riwayat lain milik ath- 
Thabrani. Ia daiam kitab asal setelah ini, di dalamnya terdapat perawi yang muttaham (tertuduh). Aku 
teiah mentakhrijnya dalam Si/si/ah al-Ahadits adh-Dhdifah, no. 5330. 


kampungsunnah. org 












bKitab £ifar Smya 



"Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi mendatangi Nabi 3ft seraya 
berkata, 'Wahai Abu al-Qasim, bukankah engkait menyntakcm bahwa pen- 
duduk surga makan dan ntiniun di sana?' Dan dia mem/ntakan kepada 
teman-temannya, 'Apabila dia mengakui pernyataan ini, maka aku akan 
mengalahkannya (dalam debat ini).' Laht Rasulullah 3ft menjawab, 'Benar, 
detni Dzat yang jiwakti di TanganNya, sungguh salah seorang mereka 
diberi kekuatan scratus orang dalam makan, miniim, syahwat dan jima'.' 
Lain orang Yahudi itu pun berkata, 'Orang yang makan dan mimnn, tentu 
akan membuang hajatnya!' Maka Rasulullah 3ft menjawab, 'Hajat mereka 
adalah keringat yang mengalir dari kulit-kulit mereka scperti (wangi) misk 
lain ternyata perutnya tersembunyi (maksudnya tetap kecil)'." 

Dan lafazh an-Nasa'i semakna ini. 

<^3740^> - 4 - a: Hasan 

Dari Anas dia berkata, Rasulullah 3ft telah bersabda. 



"Sesungguhnya burling surga scperti bcsarnya unta yang berleher 
panjang yang dipelihara di pepohonan surga." Lain Abu Bakar berkata, 
'Wahai Rasulullah! Sungguh, ini adalah burung yang gemuk dan bagus.' 
Rasulullah 3ft bersabda, 'Orang-orang yang memakannya lebih gemuk dan 
bagus daripadanya. -beliau ucapkan tiga kali- dan sungguh aku berharap 
agar kamu termasuk orang yang memakannya' 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid. 



kampangsannah. org 










Qkimb $ifar Surqa 


4 - b: Hasan Shahih 


Dan at-Tirmidzi meriwayatkannya juga, dan berkata, "Hadits 
hasan," dan lafazhnya berbunyi, 

-£>Jl J> iJJl AiuUaid iili : jli ?j!jSJl U :i§ jJJl jLi 

. jy>z}\ L^sIIp! JyJ ^b-lj t^jJJl ^y> lj?bj XJii 

,l^» ji-kj! L^dSi -M AWl Jj-Aj Jli .‘tkpliJ cjjS. (jl '■ fAS* (Jli 


"Nabi Sfe; ditanya, 'Apakah al-Kautsar itu?' Beliau menjawab, 'Itulah 
sungai yang Allah anugemhkan kepadaku -yaitu di surga- (dengan sifat) 
lebih putih daripada susu dan lebih ntanis daripada madit. Di sana ada 
burling yang lehernya seperti leher unta.' Umar berkata, 'Sesungguhmya 
burling ini adalah bumng yang genutk dan bagus.' Rasidullah Ig bersabda, 
'Orang-orang yang memakannya lebih gemuk dan bagus daripadanya' 
[Pembahasannya telah berlalu]. 

Dengan didhammahkan huruf ba' nya dan disuhtn - : JLjJJI 

kan huruf kha' nya adalah unta Khurasan. 


> - 5: Mauquf 

Dari Abu Umamah 

„ £ J * 6 


jj 4lAJ! jJJd j->-jJl Jl 
. Liiaxi 


"Seorang Ifiki-laki dari penduduk surga menginginkan satu burring 
dari burung-buntng surga, maka (tiba-tiba) bumng tersebut sudah ada 
di tangannya dalam keadaan telah terpotong dan masak 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauquf. 


<^3742^> - 6: Shahih Lighairihi 

Dari Sulaim bin ’Amir ■>#, dia telah berkata. 


1 Dalam kitab ad-Dur al-Mantsur, 6/1 56 tertulis, (Uib) (digoreng) dan tampaknya ini yang benar. Beliau 
menyandarkannya kepada Ibnu Abi ad-Dunya dalam Sifat al-Jannah, dan aku belum mendapatinya pada 
naskah cetaKan yang ada, dan orang-orang jahil tersebut telah menghasankan hadits ini semaunya! Mereka 
menyandarkan riwayat ini kepada Ibnu Jarir secara taklid pada orang lain! Aku telah jelaskan panjang 'ebar 
tentang hadits ini dalam Silsilah al-Ahadits adh-Dhdifah, no. 6784. 


519 ^ 

kampangsunnah 












dKitab Sit at Surga 



"Diilu para sahabat Rasuhtllah mmyatakan, 'Sesunggiihnya Allah 
telah memberikan manfaat kepada kita mclalui orang-orang Badui dan 
pertanyaan-pcrtanyaan mcreka.' Din berkata lagi, 'Pada satu Imri datang - 
lah seorang Badui dan berkata, 'Walmi Rasulullah! Allah telah menjelas- 
kan di surga nda pohon yang mcngganggu, dan aku tidak mempercayai 
di surga ado pohon yang mengganggu penduduknya!' Rasulullah #5 ber~ 
tanya, 'Apa itu?’ la menjawab, ’Pohon sidr (Bidara), karena ia memiliki 
ditri yang mengganggu.' Rasulullah menjawab, 'Bukankah Allah telah 
berfirman, 'Berada di antara pohon bidara yang tidak berdnri,' (al- 
Waqi'ah: 28)? Allah menjadikan durinya tumpul (hilang), lalu menggan- 
tikan pada setiap durinya dengan buah-bitahan; makn ia menumbnhkan 
buah-buahan yang mana satu bitah darinya mnncul tujuh ptiluh duct jenis 
makanan. Tidak ada satu jenis pun yang menyernpai jenis lainnya'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, dan sanadnya hasan. 

43743)> - 7: Shahih 

Hadits ini juga diriwayatkan dari Sulaim bin 'Amir, dari Abu 
Umamah al-Bahili, dari Nabi semisalnya. 1 



1 Aku nyatakan, Ai-Hakiro juga menvvayatkannya, 2/476, dan beliau menshahihkannya, dan disepakati oleh 


adz-Dzahabi. 



kampangsannah. org 











<5uml> &ifar Surija 



PASAl T€NTANG PAKAIAN DAN PCAHIASAN M€A€KA 


3744|> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4^, dari Nabi beliau telah bersabda, 

tAjLo 3/j aAIj 4l>Jl JuAJu Jyi 

,, / , , s ' „ ,; , 0 ; ' 

-j-io 3 ^^" 3 /j 3 /j toij *y u 


"Siapa yang mnsitk surga, niscaya dia merasakan kenikmatan dan 
tidak suscih, pakaiannya tidak rusakdan kcpemitdaannya tidakakan hilang. 
Yang ada di surga itu adaiah sesuatu yang mam mata tidak permit meli- 
hatnya, telinga tidak permit tnendengarnya dan tidak jitga tcrbcrsit di 
hati manusia." 


Diriwayatkan oleh Muslim. 1 


43745^ - 2 - a: Shahih Lighairihi 

Dari Abdullah -yaitu Ibnu Mas'ud- 4$$, dari Nabi $fe., beliau 
telah bersabda. 


fi f j J ^ ^ 1 ' S -• i s , ^ J fi ^ ^ S' 

jliA-jj jv-g^ 0 4-^3 ^9 ds")^ v _ ^j& ,j-Ap»-! ojJ *4^ 

f-'jj t<L>- JS’ ( _ 5 1 p 


1 Aku nyatakan, Seandainya beiiau menisbatkannva kepada Ahmad juga tentulan mi benar, karena teks ini 
riwayat Ahmad, 2/369-370. Sedang Muslim hanya meriwayatkannya secara terpisah-pisah 8/143 dengan 
dua sanad yang berbeda dari Abu Hurairah. Lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 1986. Adapun tiga 
orang jahil tersebut, maka mereka mencukupkan dengan penisbatan kepada Muslim dengan no. 2836 dan 
itu hanya baris pertama dari hadits ini saja. 


kampungsunnah. org 












"Rombongan pert arm yang masuk surga, seakan-akan zvajah mereka 
adalah sinar rembulan pada malam purnama, dan rombongan kedua se- 
perti ivarna bintang yang bersinar paling bagus di langit. Setiap orang 
dari mereka memiliki dna istri dari bidadari bermata jeli. Setiap istrinya 
tersebut mengenakan tnjnh pulnh baju, tampak isi (tulang) betisnya dari 
liiar daging dan baju keduanya, sebagaimana minuman berwarna merah 
tampak pada gelas kaca yang putih." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih dan 
al-Baihaqi dengan sanad hasan. 1 

Telah lalu hadits Abu Hurairah yang Muttafaq 'Alaihi semak- 
na dengannya [di sini Pasal 1 dan akan datang pada Pasal 11]. 


2 - b: Shahih 

Dan akan datang hadits Anas secara marfn' (Pasal 11) berbu- 


nyi. 


LiqpJb La aL>JI ( Jj*sl aLA) o! r al 0-*-LL>l jij 

^ o ^ ' A 

Ift JT*- ^'3 “La^U-A tLa-gJJj La CJA 

• LLaj LojJl 


"Seandainya seorang wanita pcnduduk surga miincul di muka bumi 
ini, tentulah dia akan memenuhinya dengan wewangian dan akan mcnyi- 
nari seluruh isi dunia. Kentdimgnya -yaitu penutup kcpalamja- yang ada 
di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


1 Demikian beliau katakan! Dan aku belum mendapatinya di kitab al-Bdts wa an-Nusyur karya al-Baihaqi 
kecuali hadits Abu Hurairah, 195/370 seperti ini tanpa kalimat geias kaca, dan sanadnya menurut pendapatku 
shahih. Adapun penshahihannya terhadap sanad ath-Thabrani, maka tidak ada sisi yang membenarkannya, 
walaupun 6\mutabdah oleh al-Baihaqi dan ditaklid tiga orang Jahil tersebut! Karena ada rawi bernama Abu 
Ishaq as-Sabi’i peravvi yang melakukan tad/is dan hafalannya berubah menjadi kacau {Mukhta/ith). Lihat 
SHsitah al-Ahadits ash-Shahihah. no. 1736. 



kompungsunnah. org 











<3Citeb Sifat Surga 



prsri tcntdng surga 



<^3746^> - 1: Hasan Mauquf 

Dari Fbnu Mas'ud 



"Dalam Firman Allah AA ,' Pennadani yang sebelah dalamnya dari 
sutra' (ar-Rahman; 54). Dia berkata, "Kalian diberitahu bagian dalamnya, 
lain bagaimana bagian luarnya?" 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara mauquf dengan sanad 
hasan. 



5* - SJ 

5231 

fif --yS 


kampungsunnah. org 











kKitab difat Surga 



PflSM. TCNTRNG SIFflT ID ANITA PCNDUDUK SURGA 

lllllllllf 


<^3747^> - 1: Shahih 

Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah 3fe telah ber- 
sabda. 


-■ a > , v* f. g ■& g ^ ' 

^ji (JjLeJj cL^ts Loy LjjjI /y> yy>- ‘^-jj jl aasI (_?? ojjjJi 

& 2> j (- f t- 

tl^s Dj LljJ! — ~ s> cAXs w>j.a yl 

^ j p •* ^ (. s j ® p ijf, / ' 1 *' ■' 

tlijj D dJ*)LiJ ^j .Aj jl ^3! 44>dl . j^l a-Ldo ^y° olya! tD—kild yJy 

a ^ , (, •* f ^ 9 , p x 

■ LgJlS Lay LoJj! /j-a ji>- .alj ^Lp L^-&w3l!y tLi^JJj La Oja-L/? i^y 


"Sungguh bcpergian di pagi hari di jalan Allah atau di siang hari 
lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan sungguh senkuran busur salah 
scorang kalian atau seukumn pegangan -yaitu cambukm/a- dari surga 
lebih baik dari dunia dan seisim/a. Scandaim/a scorang wanita penduduk 
surga terlihnt di muka bumi ini, tentidah dia akan memenuhinya dengan 
wewangian dan akan menyinari sesuatu antara surga dan bumi. Keru- 
dungnya yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 1 [Telah lalu pada 
Kitab Jihad, bab. 6]. 


1 Penulis menambahkan di stni, "Dan ath-Thabram (meriwayatkannya) dengan ringkas dengan sanad baik, 
dengan ungkapan, 

-4^ Uj La)i aa gs- 44-Dj 

"Dan mahkotanya yang ada di kepalanya lebih baik daripada duma dan seisinya." 

Maka aku menghapus pernyataan ini karena tidak termasuk syarat dari kitab ash-Shahih ini. Ath-Thabrani 
meriwayatkannya pada biografi gurunya, Bakar bin Sabi ad-Dimyathi dari ai-Mdjam al-Ausath, 4/113, no. 
3172, dan dia perawi dhaif sebagaimana dinyatakan an-Nasa’i, sehingga lafaznnya munkar karena menye- 
lisihi lafazh di ash-Shahihain. Aku heran dengan penulis, bagaimana dia bisa menyatakan bagus sanadnya 
dan demikian juga al-Hafizb dalam Fath ai-Bari, 11/442 bagaimana mungkin dia diam, tidak mengomentan 
sanadnya dan tidak menyelisihinya! Adapun orang-orang jahil tersebut, maka hanya memberikan isyarat, 
"Telah lalu takhripya no. 1906 padahal tidak disebutkan tambahan mi padanya.” 



kampungsunnah. org 












tfCitab Sifat Surga 


Kerudung, maksudnya perm tup kepala. 
Seukuran, dan Abu Ma'mar berkata, djli) 



adalah dari pegangan sampai kepala busur. 

<^3748^> - 2: Shahih 

Dari Abu Hurairah 4®, dari Nabi ®|, beliau bersabda. 




"Sesungguhnyci rombongan per team yang masuk surga adalah dalam 
bentuk rembulan di malam pumama, dan rombongan berikutnya dalam 
bentuk bintang yang bersinar paling bogus di langit. Sctiap orang dari 
inercka tnemiliki dm istri. Tampak isi (hi long) betisnya dari luar daging, 
dan tidak ada bujangan di surga." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 1 



1 Saya berkata, Redaksionainya milik Muslim, 8/146 clan pada al-Bukhari, no. 3245, 3246, 3254 dan 3328 
tidak ada kalimat bujangannya. 



kampungsannah. org 












Qtitab $ifat £urqa 



PflSRL T6NTRNG NVRNVIRN BIDRDRRI BCRMRTR J€LI 



<^3749)> - Is Shahih 

Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah M telah bersabda. 



"Sesungguhnya para istri penduduk surga bernyanyi untuk snami- 
suami tnereka dengan sitara yang paling merdu yang belum pernah ada 
seorang pun yang mendengarnya. Di antara nyanyiannya adalali, 'Kami 
bidadari yang baik dan cantik jelita, istri-istri kaum yang mulia, mereka 
melihat dengan kesejukan hati.' Dan di antara nyam/ian mereka adalali, 
'Kami wanita-wanita yang kekal tidak mati, kami wanita-wanita yang 
tentram, tidak ada ketakutan, kami wanita-wanita pingitan yang tidak 
pernah pergi-pergi' 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam ash-Shaghir 
dan al-Mu'jam al-Ausath, dan para perawinya adalah perawi ash- 
Shahih. 1 


1 Pemutlakan ini tidak pas -seperti yang lainnya- telah aku jelaskan dalam banyak hadits, karena guru ath- 
Thabrani pada hadits ini adalah Umarah bin Watsimah bukan termasuk perawi ash-Shahih dan memiliki 
sejumlah murid yang meriwayatkan darinya. Biografi singkatnya ada di kitab Tarikh Islam, 21/230-231 dan 
beliau tidak berkomentar. Orang seperti ini masih diterima haditsnya apalagi ath-Thabrani telah menyatakan 
bahwa ia tidak bersendirian dalam meriwayatkannya. Wattahu A lam. 



kampongsunnah. org 











<3uwfc Sifot Surqa 


<^3750^> - 2: Shahih Lighairihi 


Dari Anas bin Malik 4>, bahwasanya Nabi telah bersabda, 
Lb-Uts iObA>Ol 01 


"Sesungguhnya bidadari bennata jeli di surgct bernyam/i. Mereka 
mendendangkan, 'Kami Bidadari yang cantik jelita yang diamigerahkan 
untuk suami-suami yang baik hati'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani, 1 dan 
ini lafazh beliau. Dalam sanadnya muqarib (mendekati shahih). 2 

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari seorang anak Anas bin 
Malik (tanpa menyebutkan namanya) dari Anas. 


>3751|> - 3: Shahih Mauquf 

Dari Abu Hurairah dia berkata. 


# " s ' ° , s > , , a £ 

idjtAjLHOa aD 5 i(JJjl_L*Jl c*Cj> 01 (jyjs> I j 44>=j! ^9 0| 

.L^ibo SjJ aL>J! ^9 jl Cj'jj li 5 Ij1jv» 1 (j^>-L 

tAi^js^Jlj 4\)1 01 -<_3LS ^VlL»Jl lili Liy toyjyA U1 b ;bli 

§5 *_;yJl ^Ip t^OjjJiijly 


"Sesungguhnya di dalam surga ada sungai sepanjang surga, kedua 
sisinya ada perawan-perawan yang berdiri saling berhadapan menyanyi 
dengan suara yang paling merdu, semua makhluk mendengarnya hingga 
mereka tidak merasakan bahwa di surga ada kenikmatan lain yang semi- 
salnya (karena terlena)." Kami bertanya, "Wahai Abu Hurairah! Nyanyi- 
an apa itu?" Beliau menjaivab, "Insya Allah adalah tasbih, tahmid, taqdis 
(pengagungan) dan pujian kepada Rabb 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara mauquf. 3 


1 Pemutlakan ini memberikan praduga salah bahwa hadits ini ada dalam ai-Mu'jam al-Kabir dan yang benar 
ada dalam al-Mdjam al-Ausath, 7/257, no. 6493. 

2 Demikian pada teks asli kitab, dan pada penukilan an-Naji bahwa beliau berkata, "Dan sanadnya tslqah." 
Tampaknya yang kami tetapkan di smi lebih benar, karena di Sana ada perawi bernama 'Aun bin al-Khaththab 
yang tidak ada yang merekomendasikannya kecuali Ibnu Hibban, sebagaimana diisyaratkan oleh pernyataan 
al-Haitsami, "Dan para perawi mereka tsiqah." Kemudian aku lihat dalam kitab Tsiqah karya Ibnu Hibban, 
7/279. Hadits ini memiliki hadits-hadits syahid yang telah (Makhnj dalam kitab ar-Raudh an-Nadhir, no. 496. 

3 Dalam ai-Bdts wa an-Nusyur, 213/425 dengan sanad shahih telah 6\takhrij dalam Si/si/ah at-Ahadits adh- 
Dhdifah pada pembahasan hadits lain dari Abu Umamah semakna dengannya no. 5028. Dan termasuk 


Kampungsannah. oni 









‘Xitab i5ifnf Surqa 



PRSfll TCNTRNG PRSRR SURGR 



<^3752)> - 1: Shahih 

Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah W, telah ber- 
sabda. 


f ^ f ^ •»’ f , ff, & 5. ° ^ 

jZs>zZ3 t(jL»_dJl t4jc4_>- . JS oj 

•J-ij o y^yds Ld^ j y\3ys 

luL>- lijJu Jjd <Udj cjjJiu t Vbk>-j LJb>- Ij^iSjl 

L-o- UwL*_) p_iJ5J5jl _LaJ ilSlj • U_^jph.3 


" Sesungguhnya di surga ada pasar, yang mana mcrcka mcndata- 
nginya pada setiap Jinn'at, lain berhembnslah angin Syamal (angin yang 
berhembus dari arah bclakang kiblat, ed.) dan mencbarkan (ivangi misk) 
pada zvajah dan pakaian mcrcka, sehingga mcrcka tambah bagus dan tampan. 
Lain mcrcka kcmbali kcpada istri-istri mcrcka dalam keadaan telah bcr- 
tambah bagus dan tampan. Lain istri-istri mcrcka bcrkata kcpada mcrcka, 
'Demi Allah! Sungguh kalian bertambali bagus dan tampan sctclah pcrgi 
dari kami.' Dan mcrcka pun mcnyatakan, 'Kalian juga, demi Allah! Sung- 
guh kalian bertambali bagus dan cantik sctclah pcrgi dan kami'." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 


<^3753^ - 2: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4® [juga], dia telah berkata. 


kejahilan dan kenekatan tiga orang komentator tersebut adalah ucapan mereka (4/449, no. 5542): dhaif 
nidUQuC diriwayatkan al-Baihaqi dalam at- Belts wa an-Nusyur, no. 425.!!! 



kompungsunnah. org 











kKitab Sifar Surga 


ISli tidXJDJl obiS" ijjjdlsisj ^51 IjilU :a!>J1 ( Jj&! <jJjji 

: Jli l^jSLJ Ool5 Li l>oj j5\J ~k>5iJ U jl ^>\ I jJc>-j 

■ \jjls- pJ>- y>- il ^-^-i Oj 15 Li ji -^-Sj pJjl j 


"Penduduk surga bcrkata, 'Berangkatlah ke pasar!' Lain mereka ber- 
tolak ke sekumpulan al-Misk. Apabila mereka kembali kepada para istri 
mereka, maka mereka berkata, 'Kami mend urn ivangi pada kalian yang 
sebelumnya belum pernah kalian miliki!' Dia berkata, 'Lain para istri ter- 
sebut menjawab, 'Sungguh kalian pun pulang dengan membawa ivangi 
yang tidak kalian miliki ketika kalian keluar dari sisi kami'." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauqiif dengan 
sanad yang bagus. 


3754|i> - 3: Shahih 

Dari Anas bin Malik 4k, dia telah berkata, 

fi s ' s ' ' 0 ' Of * " g, 0 S' 

tL^Jl j iL^iul L)LiS LS^J d)| 

f 9 ' " ' *(.'*?' s * O'' ^ i 

^4-O.ijl _iS i j lil g' l |4 &j b-> L^L>-Ai3 Uxjj 4i)l 

.LjJ-*j llA>- lykj 1 ^4-JJOjl Ji 


"Sungguh di surga ada pasar sekumpulan al-Misk, mereka berangkat 
ke sana, lain Allah mengirim angin dan mcmasukkannya ke dalam rumah- 
rumah mereka. Lain para istri mereka berkata kepada mereka ketika mereka 
pulang, ’Sunggfih kalian telah bertambah bagus setelah pergi dari kami!' 
Lalu mereka pun berkata kepada para istri tersebut, 'Sungguh kalian juga 
tambah bagus setelah pergi dari kami!"' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya secara mauquf juga dan 
al-Baihaqi. 




52 


mpungsunnah. org 








kKitab Sjfat Surqa 



PRSfll TCNTRNG M€R€Kfl SRUNG 
B6RZIRRRH 1 DRN KCNDRRRRN M€R€KR 

lllllllllf 


3755^> - 1: Hasan Lighairihi 

Dari Abdurrahman bin Sa'idah dia telah berkata, 

, » 

ll)| • ^ |uA tAill (J j-d j \j C-Aj13 O.A 

a 3 idjJjjilj ^6^ dJJ (jlS JJs- \j 4i)l 

• did JiJj- dl jU-lLi- 


"Aku dahulu sangat menyiikai kuda. Lain aku bcrtcmyci, 'Wahai Ra- 
sulullah, apakah di surga ada kuda?' Beliau menjawab, 'Bila Allah mcma- 
sukkanmu ke dalam surga xvahai Abdurrahman! Makn kamu memiliki kuda 
dari permata Yaqut yang memiliki dm sayap yang dapat terbang memba- 
wamu ke mana kamu bcrkehendak '." 


Dirhvayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya tsiqah. 2 


<^3756^> - 2: Hasan Lighairihi 

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya. 


1 Lihat hadits-haditsnya dalam Dhd if at-Targhib wa at-Tarhib. 

1 Aku nyatakan, Demikian dinyatakan al-Haitsami. Dan pada sanadnya ada perbedaan pendapat, yang benar 
sanad ini dari Abdurrahman bin Sabith secara mursal, dan orang yang menyatakan Abdurrahman bin Sa'idah 
adalah salah. Namun hadits ini diberi syahid dengan hadits Buraidah setelahnya. Kedua hadits ini telah 
bitakhrij dalam Si/si/ah al-Ahadits ash-Shahihah 3001. Adapun penukilan ketiga orang jahil tersebut dari 
pernyataan al-Haitsami, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan para perawinya perawi ash-Shahih, kecuali 
Isma'il bin Bahram, ia tsipat' merupakan kesalahan penukilan. Karena ini adaiah pernyataan al-Haitsami 
atas hadits Thariq bin Syihab yang tertulis dalam kitab al-Haitsami setelah hadits ini di bab yang lain! Yang 
perlu diperhatikan bahwa pada kitab asli terdapat 4 hadits tentang ziarah mereka, namun itu adalah bagian 
kitab lain (Kitab Dhdif at-Targhih). 



kampongsunnah. org 











kKitab SifatSunja 


jUi V ( Jjb»- ^ ( J-* t4i)l (J j-^j L : Jlii — 

yi b^bS *-)l *Lij ^3 t4X>cJl i_iiL>ol iiSl (j| AX)l J—~ j 

aJLJjj I(_jlS itjLS" *b/1 Llbbi b~A>- «Cj>cJ| ^3 i_Lb j°laj e-lybp- N ^3 w 
^JjLo aJ p_Ls l(JlJ bj-° sN>d:\ 4 _^S J-ft tiiSl (Jj-ij L ^(Jbii X>-j 
i.•*I Li L^J3 ili • bo t<C j*=JI «U)I JLlU-jJ (jI ;(JLi 14^>-LL 2 J (j i3 oj 

. bJiJLp % bxAx.' 


"Bahwa seorang laki-Iaki bertanya kepada Nabi Ste seraya berkata. 
'Wahai Rasulullah! Apnkah di surga ada kuda?' Rasuhdlcih mcnjaivab, 
'Bila Allah memasukkanmu ke surga, maka tidaklah kamu berkehendak 
untuk dinaikkan ke alas kuda dari permata Yaqut merah yang terbang 
membaivamu di dalam surga ke mam pun yang kamu kehendaki, melain- 
kan pasti terjadi.' Peraivi berkata, 'Dan seorang laki-laki lain bertanya, 
'Wahai Rasulullah! Apakah di surga ada unta?' Perazoi berkata, 'Rasulullah 
Hi tidak menjawab seperti jawaban kepada sahabatnya tadi.' Beliau 3g 
menjazvab, 'Bila Allah memasukkan kamu ke dalam surga, maka kamu 
mendapatkan di dalamnya semua yang mana jhvamu menginginkannya 
dan hatimu menikmatim/a'." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalan al-Mas'udi, dari Al- 
qamah bin Martsad, dari Buraidah dan dari jalan Sufyan, dari Al- 
qamah, dari Abdurrahman bin Sabith, dari nabi As,. 

At-Tirmidzi menyatakan, "Semakna dengannya. Dan ini lebih 
shahih dari hadits al-Mas'udi," yaitu mursal. 


3757f - 3: Shahih Lighairihi 

Diriwayatkan dari Abu Ayyub dia berkata, 

✓ fi , ✓ ✓ 

jy>\ tdxi Jjdoj b ijiii 

~ 5? r - ^ 

aJ cjojib bUSl aL>JI oJu>- 3 jl 4i)! Jj-dj Jli 

3 } * ' } ' ° s 

■ " ~ bJo j lb jgj t o D- lL>- 

"Seorang Badui mendatangi Nabi seraya berkata, 'Wahai Rasu¬ 
lullah! Sesungguhnya aku menyukai kuda, apakah di surga ada kuda?' 


Wmpangsannah. ora 










dkilab SjfarSurqa 


Rasulullah SI menjawab, 'Bila kamu mcisiik surga, maka akan didatang- 
kan seekor kuda dari permata Yaqut yang memiliki dua sayap lain kamu 
dinaikkan di atasnya kemudian ia terbang membcnvamu ke tempat yang 
kamu kehendaki." 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 




kampangsannah. org 










kiKitab Sifat Surqa 



PflSfll TCNTflNG ZlflRflH PCNDUDUK SURGfl K€PADA 
RRBB VRNG MRHRSUCI LRGI MRHRTINGGI 


Tidak ada satu hadits pun yang berdasarkan syarat kitab kami 
ini. (Shahih at-Targhib wa at-Tnrhib) 



PRSRl T6NTRNG PCNDUDUK SURGfl MCUHflT RflBB 
VflNG MflHflSUCI LflGI MflHflTINGGI 
(DCNGflN MflTflNVfl) 


3758^> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah 

4i)i (J(JLis ^1 cj lS jj eS'jp (_}^ (_j^ LiU i_d 

‘cJli ca 1)I (Jb 'y djJUi VjAdl aIi! jg.aS\ Ajjj jjjUib 

* „ o ^ ^ ' 4 „ 

.iSjlsj d-oJL>*Jl ',Sdi ubJJ.iS' 


"Bahwasanya bebempa orang berkata, 'Waliai RasuhiUah, apakah 
kami melihat Rabb kami pada Hari Kiamat?' Rasulullah 3§| menjazmb, 
'Apakah kalian membahayakan (sebagian kalian disebabkan berdcsak-desa- 
kan) dalam melihat bulan di malam purnama?' Mercka menjazvab, 'Tidak 
ivahai Rasnhdlah!' Beliau bertanya lagi, 'Apakah kalian membahayakan 
(sebagian kalian disebabkan berdesak-desakan) dalam melihat matahari 


533 

Kampungsunnah. on 










Kirab StfiiT §urqa 


tanpa ada awannya?' Mercka menjawab, 'Tidak!' Beliau berkata, 'Kalian 
pun meliluit Allah demikian'." 

Lalu beliau menyampaikan hadits yang panjang. [Telah lalu 
dalam Kitab Kebangkitan, bab. 3, hadits 19]. 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 


3759f> - 2: Shahih 

Dari Shuhaib 4b dia berkata, Rasulullah ss telah bersabda, 

i'p-S-djl IkLJj Oj-ij y li] 

Jl ^ jj ^ ^ X s y s ^ 3 ^ g y ✓p 

: J15 S jliJl 144 j j 

4 £3-1 i^-1 V^l 

\ " " / 

"Bila penduduk surga telah masuk ke snrga, Allah berfirtnan, 
'Apakah kalian ingin sesuatu yang (perlu) Akn tambahkan kepada kalian?' 
Mercka menjawab, 'Bukankah Engkau telah membuat wajah-wajah kami 
putih? Bukankah Engkau telah memasukkan kami kc dalam surga dan me - 
nyelamatkan kami dari neraka?" Beliau bersabda, "Lalu dibukalah hijab 
pembatas, lalu tidak ada satu pun yang dianugerahkan kepada mereka 
yang lebih mereka cintai daripada memandang Rabb mereka. Kemudian 
beliau membaca Firman Allah, 'Orang-orang yang berbuat baik menda- 
patkan paliala yang terbaik (surga) dan tambahannya.' (Yunus: 
26 )." 

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i. 


3760|> - 3: Shahih 

Dari Abu Musa 4b bahwasanya Rasulullah #§ telah bersabda, 

^ S y y s 3 * * ' ' ° S> 

aj jIj J ,S vjL^-s^ 3 C,y* 0j_ 

£ jj a 3 s y » „ _ J ''7 s 

^1 Uj Loj LL^-XuI wJO tX-£l3 Loj lX-£_Xol 

.jlp «&>■ ^1 p Vj ^3 ol dpj 



kampangsannah. org 










SCifab Sifar &ureja 


"Sesitnggiihm/a di surga ada nimah dari mutiara yang bagian dalam- 
nya besar, lebarnya mam puhih mil, pada setiap pojoknya ada penghuni- 
nya yang mana mereka tidak mclihat sclainnya. Orang Mnkmin mengeli- 
lingi mereka. Dan ada jnga dm surga yang bejaua dan semua isinya dari 
perak, dan dm surga yang bcjana dan isinya dari cmas. Tidak ada pcmbatas 
antara orang-orang tersebut dengan mclihat Rabb mereka kecuali selendang 
kesombongan (Rida' al-Kibriya’) pada wajahNya di surga Adn." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari -ini lafazh al-Bukhari- dan Mus¬ 
lim serta at-Tirmidzi. 


■3761^ - 4: Hasan Lighairihi 

Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah |fe| telah ber- 
sabda. 


f, s *' f 

Id tf-l i s-LsAIj 


51 3d J'/d SiyAr 


i alp idJJ dJjj wILlLp Lg. jju oJuss Li c3_a 

ijjSbij iclj'H oj! o j>j pjA 

ibj Leo py> <pLd Lgdj> yj~ Lgds : Jli 111 U : Jli .iijJd 
jllapl U aJ _y>ol Slj p-dJli ^ ellapl Si) p-Ti 4 ] jj* 

4 As- jl icoLpI \ 4 llLp ys> ,‘yg Lgds j 1 iaao 

!(Jli AlSvlil 0-3 w*s La ICdis ,4A> pjipl i j r a O-ilpl Sn 

^2 C^pjj gg>nJJ lljAlp Aid ^ d A Li) <pLU| cJ-A 

Jlj o[ -(Jli '.AjjdJi j>j-’ Aj^pjJ ;ois (JJjdJl ^*3^) 

^0^ li l) idldLs gyO ^LLsI Llii^J Al_>cJ 1 ^3 Jj>ol 

Od t>d3^' (H ‘^3^ ^ O-fe Od ^3^ 

ljHL>d 03 * 3 *^ t Jj J 


1 Demikian tertulis dalam teks kitab asli, demikian juga dalam Kasyf al-Astar, A/194-196 dan ini berlaku 
karena (^A) sebagai huruf yang menashatMan. Namun dalam penukilan an-Naji, 1/231 dengan lafazh 
j j-UX JJ>- dengan huruf nun pada ketiga tempat tersebut seraya beliau berkata. 


SUB 


mmpungsunnah. ora 










dkiuib Sifai Surqa 


c-gyy-i pJ 0j-flj- L/a] l pL>- p-j u_~io 

^JlijJ iijlp p-gjj p-g-^ t 'w_^iSvll ^Jk£- \jA\s*b ! _ s ^ s - ai>JI J-&I 

Ij l iS-^j ^n^-AA (_5-jJl IjI • j-^j “^rj { _^\ Ijjla'-j ( __5^ > ~ 
Jj-A 3 ‘^3^ Jj>^ ljJ*> p^olp 

t _ 5 ^-~' j i-s^" "ekJO'^" 3 t <_ 3 ?" a ^ 3 ^ p-i' 3 ^l_j 

'Jk&~ Vj oil *^j 0I3 jIp V U dJJi Jdp p^J ^xii S .j^£ip 3 

jj JJ ^ ^ ^ *^ ^ O/**' 

c—->^Jl ^vlUl ^_S^22^3 jljJLa j^L) <^^3 

~!(JLS a!^j>-| — O^iwLs^Jl^ plwL^-ij| A^q J^s0?l3 lAIL^^S” ^Lp i-ljUj 

jl tp_03j 3 !j Igli p-~^ ^ 53S j^i^p ^1 ^i^Jl JaI £=rjLJ 

l^j -19 0 $ tL^jl^jl^ L ^-3 'j& Lg_L^ wf-l 'jsJ 2 S>- Cwl>^J j ^1 tp-ij^4j>" 4 j 

l^->-ljjl L^jls tLijL^-> L^jl^ ajJJl^o tU^jLg-il 

^Jl 13^ Alb Ij^ISjJj LAh\g^b Alb Ij-il-iJ-^ AxA>J}\ p 3 -’ p-g-^- 0 £J>-\ 

•(4Lr^' ^y.) ufl* ^Alj H^rj 


"fibril i§S5i mendatangiku dalam keadaan membawa cermin putih. 
Padanya ada titik hitam. Lain aku bcrtcmya, 'Apa ini umhai fibril?' Din 
menjawab, ’Ini adalah Hari Jum'at, Rabbmu mcnawarkannya kcpadamu 
agar kamn mengambilnya sebagai Hari Raya (Id) dan untuk kaunnnu 
setelahmu. Kamu mcnjadi yang pertama, scdangkan Yaluidi dan Nasrani 
setelahmu.' Bcliau bertanya lagi, 'Apa manfaat bagi kami padam/a?' fibril 
berkata, 'Hari fwn'at berisi kcbaikan bagi kalian. Padanya ada satu masa 
di mam siapa saja yang berdoa kepada Rabbnya kebaikan yang menjadi 
bagiannya pada saat itn, maka pasti diberikan kepadam/a, atau bukan ba- 
giannya, maka pasti disimpan untuknya yang lebih agnng daripadanya, 
atau dia berlindung dari kejelekan yang tertulis untuknya pada hari itu, 
maka pasti Allah melindunginya, atau tidak ada sesuatu yang tertulis 


"Demikian aku dapati lafazh-lafazh mi dengan nun dengan dasar lafazh bukan huruf yang menashaD- 
kan. Aku juga melihat seluruhnya dengan alif dalam naskah tulisan tangan guruku Ibnu Hajar dalam menulis 
kitab Majma' az-Zawa'id karya al-Haitsami." Wallahu A'lam. 

1 Ibid. 

2 Ibid. 


kampangsannah. org 











yKitab Sif‘ it Surtja 


iintuknya, maka pasti Allah melinditngim/n dari (bahaya) yang lebih besar 
daripadanya.' Aku bertanya, Apa titik hitam yang ada padanya ini?' Dia 
menjawab, Inilah Had Kiamat yang akan terjadi pada Hari Jum'at. Had 
Jum’at adalah penghnln sckalian had menurut kami, dan pada Had Akhi- 
rat kami mcmanggilnya dcngan Yaumul Mazid (had tcnnbahan).' Beliau 
berkata, 'Aku bertanya, 'Mengapa kalian memanggilm/a Yaumul Mazid?’ 
Dia menjawab, 'Sesungguhnya Rabbmu M membuat wadi (lembah) yang 
bias di surga dad misk abyadh (misik putih). Apabila datang Had Jum'at, 
maka Rabb Yang Mahasuci lagi Mahaagung turun dari 'Illiyin di atas 
KursiNya, kemudian mimbar-mimbar dari cahaya mangelilingi Kursi- 
Nya tersebut, dan berdatanganlah para Nabi hingga tnereka duduk di 
atas mimbar-mimbar tersebut, kemudian kursi emas tersebut mengelilingi 
mimbar-mimbar itu, kemudian datanglah para shiddiqun dan syuhada' 
(orang-orang yang mati syahid) hingga duduk di atasnya, kemudian 
penduduk surga (lainm/a) datang hingga duduk di atas al-Katsib (bukit 
pasir). Lain Allah Yang Mahasuci lagi Mahaagung menampakkan did 
kepada tnereka hingga tnereka melihat WajahNya dalatn keadaan Dia ber- 
firtnan, Akulah yng telah menepati jattjiKu pada kalian, dan Aku tel ah 
sempurnakan nikmatKu. Ini adalah tempat kemttrahanKu, maka mintalah!' 
Lain tnereka meminta keridhaanNya. Lain Allah Yg berfirman, 'Keridhaan- 
Ku adalah dengan mencmpatkan kalian di negeriKu dan memberikan 
kemitrahanKn kepada kalian, maka mintalah lagi!' Lain tnereka meminta 
kepadaNya hingga selesai setnua keinginan tnereka. Maka ketika itu di - 
bukakan kepada tnereka sesuatu yang tidak permit dilihat mata, didengar 
telinga dan terbetik di hati seorang manusia pun sampai seukuran manusia 
pulang pada Harijum'cit, kemudian Rabb Yang Mahasuci lagi Mahaagung 
naik kc atas KursiNya, lain naiklah para syuhada' dan shiddiqin -aku kirn 
beliau mcnyatakan,- penghuni kamar-kamar surga kcmbali kc kamar-kamar 
tnereka yang terbuat dari miitiara putih, tanpa ada keretakan dan aib, atau 
dari permata Yaqut merah atau permata zamrud hijau. Kamar dan pintu- 
pintunya terbuat dctrinya. Sungai-sungai mengalir tak henti dan buah- 
buahannya hergelantungcm, dan di dalamm/a terdapat para istri dan pe- 
layan (dayang-dayang). Mereka tidak butuh kepada sesuatu tnelebihi 
kebutuhan tnereka kepada Hari Jum'at agar mereka bertambah mulia di 
dalamnya dan agar mereka bertambah mendapatkcm kenikmatan melihat 
Wajah Allah Yang Mahasuci lagi Mahaagung. Oleh karena itu, dinatna- 
kan Yaumul Mazid' 


mtJ 

Kampangsunnah. org 










®Chab Sift it Surga 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan ath-Thabrani dalam 
al-Mu'jam al-Ausath dengan dua sanad. Salah satunya jayyid lagi 
kuat, juga Abu Ya'la secara ringkas dan para perawinya adalah 
perawi ash-Shahih serta al-Bazzar, dan ini lafazh beliau. 


Pernyataan, adalah patah sebelum dipisahkan. Dan yjMl 


adalah keretakan dan aib. 

^3762)> - 5: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah US telah 
bersabda. 



"Sesimgguhnya Allah SS menyatakan kepada penduduk surga, 
'Wahai penduduk surga!' Mereka menjawab, 'Kami penuhi panggilanMu 
ivahai Rabb kami dan kcbaikan ada di TanganMu.' Lain Dia menyatakan, 
'Apakah kalian telah ridha?' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak 
ridha wahai Rabb kami sedangkan Engkau telah menganugerahkan kami 
sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukMu.' 
Lain Allah bertanya, 'Maiikah kalian aku beri yang lebih utama dan itu 
semna?' Maka mereka menjawab, 'Apa ada yang lebih utama dari itu se- 
mna?' Allah berfirman, 'Aku berikan keridhaanKu pada kalian, sehingga 
Aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya' 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi. 




kampangsannah. org 











CRj’mb Sifiif Surqa 



PRSfil TCNTRNG SCSURTU VflNG T6RTINGGI VflNG 
T€RB€SIT Dl HRTI RTRU BISR DIPRHRMI RKRl BCRUPR 
INDRHNVR SIFRT-SIFRT T€RDRHULU f MRKfl 
(KCNIKMRTRN) SURGR DRN PCNDUDUKNVR 
Dl RTRS S€MUR ITU 

liiiiiiif 


<^3763|f> - 1: Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Sfe; telah ber- 
sabda. 


oil N j U oS-IpI : ^ 

^ ol ijjyi'j -jAJ v_Jj J-L^ 'Vj 



"Allah iM berkata , 'Aku telah persiapkan imtuk para hambaKu yang 
shalih sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar hati dan tidak 
pernah terbesit pada hati seorang mamisia pun, dan bacalah bila kalian 
berkehendak Firman Allah, ' Seorang pun tidak mengetahui sesuatu 
yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bennacam-macam nik- 
mat) yang menyedapkan pandangan mata’ (As-Sajdah: 17)." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an- 
Nasa'i, serta Ibnu Majah. 


- 2: Shahih 

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi dia telah berkata, 

(Jli ^7 i ^iubj (J^Aj i \a oAg-O 


539? 

Kampangsonnah. org 









s3urai> SifM Sunja 




"Aku menyaksikcm suatu majelis dari Rasulidlah #5 yang menjelas- 
knn surga hingga akhir (tuntas), kemudian beliau bcrsabda pada akhit 
haditsnya, 'Di surga terdapat sesuatu yang tidak pi 1 mail dilihat mata, 
didengar telinga dan tidak pernah terbesit pada hati seorang manusia. 
Kemudian beliau membaca dua ayat ini, yaitu: Lambnng mereka jauh 
dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya de- 
ngan rasa takut dan harap, dan mereka menafkalikan sebagian 
dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak 
mengetahui sesuatu yang disembitm/ikan untuk mereka yaitu (ber- 
macam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata se- 
bagai bala-san terhadap sesuatu yang telah mereka kerjakan' (As- 
Sajdah: 16-17)." 

Diriwayatkan oleh Muslim. 

<^3765^> - 3: Shahih 

Dari Dawud bin 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari bapak- 
nya, dari kakeknya ■■A-, dari nabi 5S, beliau telah bersabda. 



"Seandaim/a seukuran sesuatu yang lebih rendah dari kuku yang 
ada di surga tampak, tentulah ia akan mtnghiasi selurtth penjuru langit 
dan bumi disebabkamn/a. Seandaim/a seorang laki-laki penduduk surga 
muncul lain tampak satu gelang perhiasanm/a, tentulah ia akan mengha- 
pus sinar matahari sebagaimana matahari menghapus cahaya bintang." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan at-Tirmidzi, dan 



kampanasannah. ora 










*3urai> iSifisr Surqii 


beliau berkata, "Hadits hasan gharib."' 1 

<^3766^> - 4: Shahih Lighairihi 

Dari Abu Sa'id al-Khudri 4th, dia berkata, Aku telah mendengar 
Nabi 5S telah bersabda, 

, 3 s ^ * f. ' - " , = 

• J-JL; *)}J iCAw O-il *Vj cCjlj ^ Li ^^3 

"Dalam surga terdapat sesuatu yang tidak permit dilihat mnta, di- 
dengar telinga dan tidak pern ah tcrbesit pada hati seorang mamma." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar dengan sanad 
shahih. 


<^3767^> - 5 - a: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Sfe telah ber¬ 
sabda. 


iJjLilj iLgAi Dj LdAJl y okJl ^ Jits 

p ^ j c * ,, jj * ^ p ^ 

yA eiyii «._awiJj Lgxuj IdJjl 4^>Jl dr? 

: Jli ^■—I Li Lil Li :cJj .L^_Li>j_^ LdJul gy> yn- 


.^LdJl 


"f Tempat) seukuran pegangan cambuk dari surga lebih baik daripada 
dunia dan scisinya ditambah yang semisalnya bersatmnya, dan sungguh 
(tempat seukuran) separuh busur salah seorang kalian dan surga lebih 
baik daripada dunia ditambah yang semisalnya bersamanya. Dan sungguh, 
Nashif wanita pendiiduk surga lebih baik daripada dunia ditambah semi¬ 
salnya bersamanya." Aku bertanya, “Wahai Abu Hurairah! Apa itu an- 
Nashif?" Beliau menjawab,"Kerudung penutup kepala." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid. 


1 Aku nyatakan, lm benar seperti pernyataannya, bahkan lebih tinggi lagi, karena la memiliki jalan-Jalan 
periwayatan yang lainnya sebagaimana dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah, no. 3396; walaupun 
ada penilaian hasan darl at-Tirmidzi namun tetap saja ketlga orang komentator tersebut mendhaifkannya! 
Padahal mereka menisbatkannya ke Tarikh al-Bukhari, dan la ada padanya dengan sanad jayyid dan juga 
dari jalur at-Tirmldzl, Semoga Allah memperbaiki mereka, karena mereka sungguh telah merusak banyak 
perkara!! 


54 n 

kampungsunnah. ora 












HfCitab Sifat Surqa 


5 - b: Hasan Shahih 

Dan al-Bukhari dengan lafazh, bahwa RasuluIIah : M, telah 
bersabda, 

j i_x>- 

#« ^ ^ > -i* 

"(Tempat) seukuran sepanih busur di surga lebih baik daripada 
tempat yang mam matahari terbit atasnya." Dan beliau bersabda,"Sungguh , 
bepergian di pagi hari atan sore hari di jaitin Allah lebih baik daripada 
(dunia dan seisinya) yang mam matahari terbit atau terbcnam padanya." 


f. & O'' ' •* 

Jl ojjJJ 




5 - c: Hasan Shahih 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menshahihkannya 
dan lafazhnya, RasuluIIah xg bersabda, 

‘CSA\ ^2 (ji 

uf. »;r< <. A' -* >■. »> \ 

J_3j—jJ i J l eys^J I Loj jus Jja3 J'J Ly* 3 A 

"Sesungguhnya tempat seukuran cambuk di surga lebih baik dari 
dunia dan seisinya. Dan bacalah bila kalian berkehendak Firman Allah, 
'Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasnkkan ke dalam 
surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu 
tidak laiti hanyalah kesenangan yang memperdayakan.' (AH Imran: 

185)." ' . 

Dan ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Mu’jam al- 
Ausath secara ringkas dengan sanad yang para perawinya adalah 
perawi ash-Shahih dan lafazhnya. 


5 - d: Shahih 

RasuluIIah ii telah bersabda, 

P 3 £ ^ 

. j'tl I j e-ljL-Jl ggj IxLo y^~ ^3 -l? j—j-kJ 

"Sungguh satu tempat (seukuran) cambuk di surga lebih baik dari¬ 
pada sesuatu yang ada di antara langit dan bumi." 


1 Pada kitab asa! tertulis, ggyj, dan ralatnya berasal dari at-Tirmidzi, no. 3017. 


kampangsannah. org 










kKitab Sifat Surga 


Dan Ibnu Hibban dalam Shahilmya dengan lafazh, Beliau ber 


sabda. 


' _ ij ' %, * a 

Og} 2 l/t, i' t_5? *3-^ 

l)I jJj cL g-XS lij LdjJi gjA yg- gjA y> j! 

Of-''" s s- C- ' s' 5 p p 9 /■ - i 

tdJ bbiJ j iLi-g-du Lo dJc-Lv^^ 4d>j! e-Ldo gjA jkl l ^Jl vJL-aJ-tf 5 

J i t - ^ ' r # ^ , 

. L^jlj Li^ Ld-Ui ,'^3 ^d>- Lg-~dj c?^" L^-nd/sdl j; ilij j Lo-^dd !_•= 


"Perjalanan di pagi hari di jalan Allah atau di slang hari lebih baik 
daripada diinia dan seisinya, dan sungguh seukuran busitr salah seorang 
kalian atau seukuran tclapak kaki di surga lebih baik dari dunia dan seisi¬ 
m/a. Seandainya seorang wanita penduduk surga menampakkan diri di 
muka bumi ini, niscaya dm mcnyinan apa-apa yang ada di antara surga dan 
bumi dan akan memenuhinya dengan weivangian. Kerudungnya yang ada 
di kcpalanya lebih baik dari dunia dan seisim/a." 


-3768^> - 6 - a: Shahih 

Dari Anas A?.-, bahwasanya Rasulullah %g. telah bersabda, 

(jd3^ l —- ) LiiJj iL^-ls Lij LoJJI gy> ^"33 j\ ^ jJ/d-d (_5^ SjJAJ 

^ f- * f. ' 3 £ ' * \ ' ' 9- * «■ 

l\y\ l)I jij t.Lgdg \J>j LdJul gy> yy>- o*Jl 4_ajJ j! 

ObLcJj tLi-gidj Li OiLd>V 0> djSh (Jl vlddld J.&I pLdu gy> 

O £ „ f f 

• l^ds Liy LdjJl gy> yA- — LftjLiA- ^d.». ■ l g a!yalij ilidij Li.^.‘dj Li 


"Sungguh, bepergian di pagi hari di jalan Allah atau di siang hari 
lebih baik dari dunia dan seisim/a, dan sungguh (tempat seukuran) busier 
salah seorang kalian atau seukuran telapak kakim/a di surga lebih baik dari 
dunia dan seisim/a. Seandainya seorang wanita penduduk surga menam¬ 
pakkan diri di muka bumi ini, niscaya dia akan menyinari apa-apa yang 
ada di antara surga dan bumi dan seisinya dan akan memenuhinya de¬ 
ngan weivangian. Kerudungnya -yaitu penutup kepala- lebih baik dari 
dunia dan seisinya. 


1 Pada asalnya tertulis, Ijjg dan Uj dill dan ralat dari at-Tirmidzi, no. 1651. Al-Hafizh an-Naji 

telah mengingatkannya, 231/2, sedangkan tiga orang jahil tersebut lalai. Dan yang benar pada riwayat al- 
Bukhari, no. 2796 dan 6568. Demikian juga Ahmad dalam al-Musnad, 3/141, 157 dan 264 dan tidak ada 
pada riwayat Muslim kecuali kalimat Sjjdil. 


kampungsunnah. org 














dKitab Sifnt Surqa 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi, dan 
beliau menshahihkannva, dan ini lafazh beliau. 1 



Kadar ukuran, dan ad a yang menyatakan adalah 
ukuran dari tempat pegangan busur sampai 
ujungnya. Dan setiap busur ada dua ukuran. 



Carnbuk. 


Makna hadits, "Sungguh (tempat) seukuran busur salah se- 
orang kalian atau seukuran tempat pegangan carnbuk (dari surga) 
lebih baik daripada dunia dan seisinya." 

6 - b: Shahih Lighairihi 

Dan al-Bazzar telah merivvavatkannva secara ringkas dengan 
sanad hasan dan berkata. 



"Satu tempat (seukuran) carnbuk di surga lebih baik daripada dunia 
dan seisinya." 

<^3769^> - 7: Shahih 

Dari Ibnu Abbas O', dia berkata. 



"Tidak ada di surga sesuatu pun dari yang ada di dunia, kccuali 
nama saja." 

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi 2 secara matiquf dengan sanad 
jayyid. 



1 Aku nyatakan, Lafazh ini dibawakan al-Haitsami dalam at-Mawarid, no. 2629 dan 2630 dan ini tidak perlu 
karena itu tidak masuk pada syaratnya sebagaimana dnngatkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam footnotenya. 

2 Aku nyatakan, Beliau meriwayatkannya dalam kitab at-Bdts, 1/368 dari jalan VVaki', dari al-A'masy, dari 
Abu Dzabyan, dari Ibnu Abbas dan mi sanad shahih berdasarkan syarat a!-Bukhart sebagaimana telah aku 
tahqtq dalam Si/si/ah al-Ahadits asr-Shahihah, no. 2188. Adapun tiga orang jahil tersebut, maka mereka 
berbicara tanpa ilmu, "Hasan Mauquf." Kemudian hadits ini pun diriwayatkan oleh orang yang lebih pantas 
dinisbatkan daripada al-Baihaqi yaitu Hannad bin as-Sari, beliau berkata dalam kitab az-Zubud, 1/349, Waki' 
telah menceritakan kepadaku dengan hadits tersebut, adh-Dhiya' mengeluarkannya dalam at-Mukhtarah. 
Lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah. 



kampungsunnah. org 











QKitab Sifat &urqa 



PRSfll TCNTRNG K€K€KRIRN P€NDUDUK SURGR Dl 
SURGR DRN P€NDUDUK NCRRKR Dl N€RRKR S€RTR 
HRDITS VRNG M€M6RHRS TCNTRNG P€NV€MB€LIHRN 
MRUT (KCMRTIRN) 


3770^> - 1: Shahih Lighairihi 

Dari Mu’adz bin Jabal 4h 

b -cJ^ Liii i_5^i ■'fe <J<ld 

" ^ s \ s' ^ i > 

tjlj jl 6*1)1 (Jl sy*i\ <jl «d)! 

. *)b <LilS \j bb A^U 


"Bahwasanya Rasulullah $*?; telah mengutusm/n kc Yaman. Kctika 
bcliau (Mu'adz) sampai mcncmui mercka, maka beliau berkata, 'Wahai 
sekalicm manusia, sunggith aku adalah utusan Rasulullah kepada ka¬ 
lian imtuk memberitahukan kalian bahzm tcmpat kembali adalah kepada 
Allah; kc surga crtau neraka, kckal tidak ada kematian lagi dan menetap 
tidak akan pergi lagi'." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir de- 
ngan sanad jayyid, namun sanadnya ada yang terputus. 

Telah lalu [Pasal 4] hadits Abu Hurairah dalam bangunan 
surga, dan berisi. 


*b/j “pbj ^ t cj jAj jdijj LgJj>-Aj 




"Siapa yang masuk surga, niscaya dia merasakan kenikmatan dan 
tidak akan susah, kekal tidak rnati, pakaiannya tidak rusak dan kepemu- 
daannya tidak punah." 


|545 

; A . 


Kampangsannah. ora 










v Khali Sifa &urm 


Dan hadits Ibnu Umar juga seperti itu. 


^377l)> - 2: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi 
beliau telah bersabda. 


1 I(1)1 <L)| ^®l l.jl 

\ c L,^y^j "dU IjXjLi ol p~^ ol_9 '•I3 jI l pj-U IU 5 ^- 5 d)l i_)lj duJl 

ijjyj U’ «iUl cJ p 9 dwL'i I o^jLu b\3 I a-Uoj ol <1)1 9 dbj! 




"Bila penduduk surga telah masuk surga ruaka ada yang menycru, 
'Sungguh kalian akan mendapat kesehatan terns dan tidak akan sakit se¬ 
ta manya, dan kalian hidup tidak akan mati sclama-lamam/a, dan kalian 
menjadi mnda dan tidak akan menjadi tun serta kalian akan bahagia <me- 
rasakan keniknmtan) dan tidak akan susah selamanya. Itulah Firman Allah 
dg> 'Dan diserukan kepada mereka, 'Itulah surga yang telah diwa- 
riskan kepada kalian, disebabkan apa yang dalinlu kalian kerja- 
kan.' (Al-A'raf: 43)." 

Diriwayatkan oleh Muslim 1 dan at-Tirmidzi. 


3772^> - 3: Shahih 

Dari Abu Sa'id al-Khudri <^b, dia berkata, Rasulullah #?j telah 
bersabda. 


t4_L>Jl ^J_®l lj ■ .ilba StAfeS ‘UsLjjJl p 

9 ° \ " ' * * ' '■> » " { - ° * * '. * ° • 

tO^ 3^^ 3j^33 ^ 33 

9 fi ^ ^ 9 , ^ ^ 9 ^ ^9 

'.(JjJiu t<j j i} igbyd~03 ijbJl J*®l b -ibwi p~j olj tS p_gJUj 

^jiLi pud—"j el j J-9 j_»Jl Id.® ip_*j Uy-i j-k*$ ^ ld_& jJ*® 

tjlljl jJ-®! Ljj ‘^3^ tO>Jl jjhl Lj p_j jllllj 5^^ 


Redaksionalnya dari beliau pads Sifat al-Jannah, 8/148 dan ayat tersebut pada surat ^al-A'raf ayat 43, 
sedangkan nash ayat yang ada pada at-Tirmidzi no. 3241: # %£'■^ 

yaitu surat az-Zukhruf ayat 72 Perhatikanlah! 


5467 

---A 


kompungsunnah. org 











kKitab £ifat Surga 



"Kematian dibawa pada Bari Kiamat sepcrti bcntuk kambing putih 
abu-abu, lain ada yang memjeru, 'Wahai penduduk surga!' Lain mereka 
melongok dan melihat, lain pcm/cru tersebut bcrkata, 'Apaknh kalian me- 
ngenal ini?' Mereka menjawab, 'Y a, ini adalah kematian.' Dan mereka 
seluruhm/a tclah melihatm/a. Kemndian sang pem/eni bcrkata, 'Wahai 
penduduk neraka!' Lain mereka melongok dan melihat, lain penyeru ter¬ 
sebut berkata, Apakah kalian tclah mengemlnya?' Mereka menjawab, 
'Ya, ini adalah kematian.' Dan mereka seluruhnya tel ah mehhatmja. Lain 
ia disembelih di antara surga dan neraka, kemndian Allah berkata, ’Wahai 
penduduk surga, (kalian) kekal tanpa ada kematian, dan wahai penduduk 
neraka, (kalian) kekal tanpa ada kematian.' Kemndian Indian membaca 
Firman Allah, 'Dan berilah mereka peringatan tentang Hari Penye- 
salan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka 
dalain kclalaian, dan mereka tidak (pida) berima.ii.' (Man/am: 39). 
Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya ke ditnia." 

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan an-\ T asa'i. 

Kata bermakna mengangkat lehernva untuk melihat 

(melongok). 

^3773^> - 4: Hasan Shahih 

Dari Abu Hurairah ■»#.•, dia berkata, Rasulullah #5 telab ber- 
sabda. 



1 Demikian dalam teks kitab ash, dan (ni sesuai dengan Sunan Ibnu Majah, no. 4327 ca” ALy-as. 2 261. 



Kampangsannah. org 












dKitab Sifat &itrqa 


"Didatangkan kematian pada Hari Kianmt, lain dihentikan di atas 
shirath; lain diserukan, 'Wahai penduduksurga!' Lain mereka melihat 
dalatn keadacin takut dan khawatir akan dikeluarkan dari tempat yang 
mam mereka ada di dalamnya, kemudian diseru, ’Wahai penduduk ncraka!' 
Lain mereka melihat dalam keadaan mcrasa bahagia dan senang (berharap) 
agar dikeluarkan dari tempat yang maria mereka di dalamnya. Lain dika- 
takan, 'Apakah kalian mengenalnya ini?' Mereka menjazvab, ’Ya, itu ke¬ 
matian.' Beliau bersabda, 'Lain dipcrintahkan dan disembelih di atas shi¬ 
rath, kemudian dikatakan kcpada kedun kclompok tcrscbut selurulinya, 
'Kekal pada apa yang kalian dapatkan, tidak ada kematian di dalamnya 
selama-lamam/a' 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad* jayyid. 


3774|s> - 5: Shahih 

Dari Anas *%*>, dia berkata, Rasulullah ss telah bersabda, 

j tjuJlj gpj v asjIs 4jlS 

!jll]| b '^IL* p_) IjwSs !bbj ’(jjJy-23 

t yH-A (J** • Jbb-^ -db .ijjj idlii! 'Mjijjp ,j 

''a $ P-'j 1 **' 3 / , * ^ ^ * <■ ^ 

e-L >-j ^sjCjj J^obi toLbjl b^S” Ij-Ss lb j 


"Didatangkan kematian pada Hari Kiamat, scakan-akan kambing 
putih abu-abn, lain dihentikan di antara surga dan neraka. Kemudian ada 
penyeru yang mcnyeru, 'Wahai penduduk surga!' Lain mereka menjazvab, 
'Kami penuhi panggilanMu wahai Rabb kami!' Lain ditanya, 'Apakah 
kalian mengenal ini?’ Mereka menjazvab, 'Ya, wahai Rabb kami! Itu ada- 
lah kematian.' Kemudian ada penyeru yang berseru, 'Wahai penduduk 
neraka!' Mereka menjazvab, 'Kami penuhi panggilan-Mu wahai Rabb 
kami!' Lain dikatakan, 'Apakah kalian mengenalnya?’ Mereka menjazvab, 
'Ya, wahai Rabb kami, itu adalah kematian.' Lain kematian itu disembelih 
sebagaimana kambing disembelih, maka mereka (penduduk surga) merasa 
aman, sedangkan harapan mereka (penduduk neraka) pupus." 


kampangsannah. org 










0Ciral’ Sift ir Surga 


Diriwayatkan oleh Abu Ya’la, dan ini lafazh beliau, dan ath- 
Thabrani serta al-Bazzar, dan sanad-sanad mereka shahih . 1 


3775 f - 6: Shahih 

Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah sfe; telah bersabda, 
oj-kJL) «-J&l \ jllji ( J^lj o>Jl 41AJI jJ-*! jSs w 
o^d (jpbb tjldlj 4bkJl 

jllil Jilj u J\ Ubyg 4X>Ji AsyS tojb *y ijllJl JJd bj 

■<r&jh (Jl ^ 


"Apabila penduduk surga sudah bemda di surga, dan penduduk 
neraka sudah ada di neraka, didatangkan kematian hingga ditempatkan 
di antara surga dan neraka lain disembelih, kemudian seorang pem/eru 
berkatci, 'Wahai penduduk surga! Tidak ada lagi kematian, dan mahai 
penduduk neraka! Tidak ada lagi kematian.' Lain penduduk surga bertam- 
bah senang bersama kebahagian mereka yang telah ada. Scdangkan pen¬ 
duduk neraka semakin sedih bersama kesedihan mereka yang telah ada." 

Dan dalam satu riwayat bahwa Nabi SG§ telah bersabda. 


p - 5 jlxJi jJ-*! iaiAJI <cAJI its! 

jJLi- i *)! ijltjl J-*! 1'j i4X>Jl b \SjdsS3 


.4X3 




Luis 


"Allah memasukkan penduduk surga ke surga dan penduduk neraka 
ke neraka. Kemudian ada pem/eru di antara mereka menyatakan, 'Wahai 
penduduk surga! Tidak ada lagi kematian, dan wahai penduduk neraka! 
Tidak ada lagi kematian.' Seluruhnya kekal pada tempat yang mam dia 
berada di dalamnya." 


1 Aku nyatakan, la benar sebagaimana yang dia sampaikan. Semakna dengannya pernyataan al-Haitsami yang 
dinukil orang-orang jahil tersebut. Sudah begitu, mereka masih pura-pura bodoh dan bersikap moderat 
sebagaimana kebiasaan mereka hingga menyatakan, Hasan! Semcga Allah memberikan petunjuk kepada 
mereka dan menunjukkan kepada mereka tentang kadar kemampuan mereka. Dahulu mereka berkata, 
"Barangsiapa mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Rabbnya." 


549 [ 

-r*J 


kampanasannah. ora 











0{itab Sifat Sui'tyi 


Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 1 

Dan kami akhiri kitab ini dengan hadits yang digunakan al- 
Bukhari menutup kitabnya yaitu hadits Abu Hurairah dia ber- 
kata, Rasulullah dt telah berkata, 

^2 ohiriLi ol—~-Ul obu_Lb>- d)bu»_LS 

• .Vv'i <jb>eJLdi ioX.[j>t J <Ull (L)b>cJLjn 

"Dua kalimat yang dicintai Yang Maha Pengasih, ringtin di lisan, 
namun berat dal am timbangan yaitu, Mahmud Allah dan dengan niemii- 
jiNi/a, Mahasud Allah Yang Mahaagung." [Kitab Dzikir, bab. 7], 

Al-Hafizh Zakiyuddin Abdul ’Azhim <#■ yang menginila' 
kitab ini menyatakan, "Telah sempurna (dengan kehendak Allah 
kepada kami) dari hula' yang penuh berkah ini, dan kami memohon 
arnpunan kepada Allah dari kesalahan lisan atau adanya kealpa- 
an atau terjadinya kelupaan, karena setiap orang yang bersikap 
obyektif -walaupun dengan perlahan, tidak tergesa-gesa dan mene- 
liti serta berpikir panjang mendalam- sedikit sekali yang terlepas 
dari hal-hal tersebut. Terlebih lagi bagaimana dengan peng imla' 
dengan waktunya yang sempit, keinginan yang bertumpuk-tumpuk, 
kesibukan hati, di perantauan dan tidak adanya kitab-kitabnya? 

Secara kebetulan ada beberapa bab di posisinya yang akan 
lebih pas untuk disebutkan pada posisi yang lain, dan sebabnya 
adalah kealpaan pada posisi-posisi tersebut, dan kami mengingatnya 
pada posisi yang lainnya, lalu kami sampaikan imla' ini sesuai yang 
dianggap pas ketika itu, dan kami buatkan daftar isi bab-bab (indeks) 
di awal kitab untuk tujuan tersebut. 

Demikian juga telah lalu (dalam imla' ini) hadits-hadits yang 
banyak sekali yang shahih dan berdasarkan syarat asy-Syaikhain 
atau salah satunya dan hasan yang belum kami jelaskan karena ba- 
nyaknya, semua bahkan aku katakan secara umum, "Sanadnya jayyid 
atau para perawinya tsiqah atau para perawinya adalah perawi ash- 
Shahih atau sejenisnya. Yang mencegahku untuk menjelaskan dengan 
gamblang dalam hukum terhadap suahi hadits adalah kemungkinan 


1 Aku nyatakan, Riwayat pertama memang milik keduanya, sedangkan tambahannya berasal dari al-Bukhari, 
no. 6548 dan Muslim, no. 2850. dan yang lain milik Muslim dengan tambahan darinya, dan al-Bukhari me- 
mlliki riwayat semisalnya, no. 6544 tanpa tambahan kata, o jj» US jJU- LS dan ketiga komentator tersebut 
lalai dari ini semua sebagaimana adat mereka. 


m°i 

kampungsunnah. org 












dKitab Sifdt Stinja 


adanva Mat yang tidak aku ingat selama imla' ini. 

Demikian juga, telah berlalu hadits yang banyak yang gharib dan 
si/adz; baik matan atau sanadnya yang bdak aku paparkan penjelasan 
tentang gharib dan syadznya. 1 

* ^ S' ' a S s 9 s' > f. * (. f. i 

JjiaJl ji AjI Aj £-cCd (jlj LjaJb*- aJJoxj oi jLi! ii)lj 

S 0 S 3 s 

. pjiixJl 



1 Aku nyatakan, Sungguh aku telah meralat hal itu semampuku dalarn kitab ini sebagaimana telah lalu. Dan 
itu di kitab yang lam yaitu DM if at-Targhib dengan bentuk yang lebih jelas dan lebar, sebagaimana para 
pembaca akan melihatnya tnsya Allah apabiia Allah memudahkan proses cetak dan penyebarannya. 
Mudah-mudahan itu dalarn waktu dekat. 


Rompungsunnah. org 











kKitab Sifat Surqa 


S€L€SM D€NGflN K€UTRMflflN DflN 
KRftUNIR ALLAH 



Kitab Shahili at-Targhib wa at-Tarhib dan komentar atasnya. 

Kami memohon kepada Allah dengan Nama-namaNya 
yang paling baik dan Sifat-sifatnya yang paling tinggi nntuk mem- 
berikan husniil khatimah kepadaku, anak-anakkfi, kerabatku dan 
orang-orang yang aku cintai di mana pun mereka berada, dan kami 
memohon agar Allah memasukkan kami semua ke dalam surga 
dengan selamat. 



"Bcrsama orang-orang yang Allah bcrikan nikniat pada mereka dari 
kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada' dan shalihin, dan merekalah se- 
baik-baik teman pendamping." 

Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memujiMu saya ber- 
saksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. 
Saya memohon ampunan kepadaMu, dan saya bertaubat kepada- 
Mu. 




kampungsunnah. org 










